HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


TERBIT 32 HALAMAN # KLASIKA 
NOMOR 096 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 


Pendiri: PK. Ojong (1920-1980) E-mail: kompas@kompas.com 


KOMPAS 


Jakob Oetama Telepon: Redaksi (021) 5347710 
Iklan —— (021) 53679909 
| . Sirkulasi (021) 53679599 
KAMIS Harga langganan Rp 78.000— 
4 OKTOBER 2012 AMANAT HATI NURANI RAKYAT Tn ma RB OD0- 


PENCURIAN MINYAK 


Pipa Meledak, 5 Tewas 


MUSI BANYUASIN, KOMPAS — Lima orang tewas dan 20 
orang menderita luka bakar serius dalam kebakaran yang terjadi 
di lahan jalur pipa PT Elnusa, Kilometer 219,300, di Desa Srimaju, 
Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, 
Rabu (8/10). Ledakan itu terjadi di lahan tempat penampungan 
minyak mentah yang diduga dicuri dengan cara melubangi pipa 
atau hot tapping. 

Kebakaran terjadi sekitar pukul 05.90 dan baru padam sekitar 
pukul 1200, Kebakaran juga meluas hingga menghanguskan 
sekitar 1 hektar kebun karet, Hingga Rabu sore, petugas PT 
Elnusa masih membersihkan sisa minyak mentah yang masih 
menggenang. 

Di tengah lahan yang terbakar itu terlihat sumur-sumur yang 
diduga sebagai tempat menampung minyak mentah hasil pencu- 
rian, Korban ditemukan di sekitar sumur-sumur itu, 

Irdawati (35), warga yang tinggal sekitar 50 meter dari lokasi, 
mengatakan, kebakaran dimulai dengan suara ledakan keras, Api 
langsung membesar dan menyambar pepohonan. Api membu- 
bung setinggi 6 meter. 

Empat korban tewas, yang dilaporkan di Musi Banyuasin, 
diketahui bernama Ahmad (1), Kartini (28), Egi A9), dan Heru 
(12). Kondisi korban tewas tak bisa dikenali lagi karena hangus. 
Korban luka dirawat di rumah sakit di Bayung Lencir, di Sekayu, 
dan di Jambi. Rata-rata korban luka menderita luka bakar parah 


Lihat Video Terkait "Pi- 
pa Pertamina Terbakar " 
di vod.kompas.com/pi- 
paterbakar 


lebih dari 30 persen. 

Dari Jambi dilaporkan, korban ledakan di jalur pipa minyak itu 

dirawat di RS Bratanata dan Mayang Medical Center (MMC) 

Jambi, yang lebih dekat dengan lokasi kejadian, Namun, seorang 

korban yang dilarikan ke MMC Jambi, Agus (25), akhirnya tewas. 

Jenazah Agus langsung dibawa ke Musi Banyuasin. 

Mariani, kakak almarhum Agus, mengetahui adiknya tewas 

setelah mendapatkan infor- 
masi dari tetangga. M 
mengakui, lokasi kebakaran 
jalur pipa minyak itu terletak 
sekitar 2 kilometer dari 
rumahnya. Korban ikut 
mengambil minyak mentah 

di jalur pipa itu untuk dijual kembali. 

Warga Desa Srimaju 

Menurut Kepala Polres Musi Banyuasin Ajun Komisaris Besar 
Toto Wibowo, semua korban adalah warga Desa Srimaju. Saat 
kejadian, korban diduga sedang mengambil minyak mentah di 
sumur-sumur penampungan. "Kami menemukan klep yang 
menjadi bukti adanya hot tapping. Pemicu kebakaran itu masih 
disel Isa jadi rokok atau korek api," ujarnya. 

Menurut Toto, selain asal api, penyelidikan dilakukan untuk 
menemukan pelaku pelubangan pipa. Pencurian minyak mentah 
di kawasan itu meningkat selama beberapa waktu terakhir. Pada 
bulan September ini saja, Polres Musi Banyuasin menangkap 12 
pelaku pencurian minyak mentah dari lima jaringan. 

Manajer Humas PT Pertamina EP Agus Amperianto menga- 
takan, akibat kebakaran ini, distribusi minyak mentah dari 
Tempino di Jambi ke pengilangan di Plaju, Sumsel, terhenti 
sekitar 12 jam, Jalur itu menyalurkan 10000-12000 barrel 
minyak mentah per hari. Menurut Agus, peristiwa itu belum 
mengganggu pasokan bahan bakar di Sumsel, Pengolahan minyak 
jadi telah mempunyai cadangan untuk beberapa hari ke depan. 

i kebakaran telah lama diidentifikasi PT Pertamina EP 

salah satu titik pencurian minyak mentah. Jalur pipa 
Tempino, hingga Sungai Lilin sepanjang sekitar 170 kilometer 
banyak dilubangi dengan jarak sekitar 50 meter, Kerugian akibat 
pencurian minyak mentah di jalur ini diperkirakan Rp 5 miliar 
per hari atau sekitar Rp 200 miliar sejak tahun 2011. 

Dari Batam, Kepulauan Riau, dilaporkan, empat perusahaan di 
provinsi itu diduga terlibat mafia penyalur solar ke petambang di 
Pulau Bintan. Kepala Polda Kepri Brigadir Jenderal (Pol) Yotje 
Mende mengatakan, polisi masih menyelidiki dugaan itu. 
(IRE/ITA/RAZ/EVY) 


www.kompas.com 
OMPAS Pa 
SAS 0021-2567 6000 
LI hotline@kompas.com 
twitter.com/hariankoi 
www.facebook.com/kompasfb Menma Lelael 


@ KPK Bidik Pelaku Utama 
@ Rajoy Bantah Minta Talangan 
@ Suku Bunga KUR Bisa Turun 


» @ 
» D 
- D 


KOMP4S IT 


980,00 

950,00 -93645—! 66 . 

22 0,1655 
920,00 | 
2 28/9 1 2 3/10 

@ Bandung Hujan 
Kota Cuaca(”C) (96) Kota Cuaca (C) Go) 
AMBON MM 23-3073-96 MEDAN — 223 70092 
BANDUNG 22-31 53:95 PALEMBANG A 24-35 52-97 
DENPASAR @MB- 23-3263-90. PONTIANAK am 24-32 56-97 
JAKARTA — MKP 23:3363-94 SEMARANG Wih 25-34 40:78 
JAYAPURA ih 29-3258-96 SURABAYA WM 24-05 42-86 
MAKASSAR MM 25-3540-96 YOGYAKARTA dd 22-33 62:93 

ANE Cerah dh Cerah dB Berawan 4 Hujan 

Berawan 
Keterangan: Sumber: Badan 


Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika 


?C - temperatur, dalam derajat celsius 
- kelembaban, dalam persentase 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS /AGUS SUSANTO 


Buruh yang melakukan aksi damai berkeliling Kawasan Industri MM 2100 di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (8/10). Ribuan buruh menuntut penghapusan sistem kerja 
alih daya (outsourcing), menolak upah buruh murah, dan meminta jaminan kesehatan. 


Perantara Alih Daya Dilarang 


Proses Produksi Industri Lumpuh akibat Mogok Buruh 


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan melarang 
bisnis perantara tenaga alih daya untuk pekerjaan di 
luar jasa keamanan, katering, jasa kebersihan, 
transportasi, dan jasa pertambangan migas. 
Pemerintah memberikan masa transisi setahun bagi 
pemberi kerja dan penyalur menyesuaikan diri. 


Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigra- 
si Muhaimin Iskandar, 
di Gedung Kementeri- 
an Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Jakarta, 
mengungkapkan kebi- 
jakan ini, Rabu (3/10) 
Muhaimin berjanji, 
peraturan yang meng- 
atur hubungan pemberi kerja atau 
perusahaan dengan pekerja tanpa 
perantara perusahaan penyalur 
tenaga kerja alih daya (outsour 
cing) segera terbit minggu ini. 

"Proses perantara melalui per- 
usahaan pengerah harus dihenti- 
kan, selain lima jenis pekerjaan 
yang diatur Undang-Undang No- 
mor 13 Tahun 2003 tentang Ke- 
tenagakerjaan. Sejak hari ini, ke- 


OK 


BACA JUGA HAL 25 


pada gubernur, bu- 
pati, dan wali kota 
diminta untuk me- 
nertibkan secara 
bertahap para pe- 
ngelola perusahaan 
pengerah tenaga 
kerja outsourcing di 
" luar pekerjaan inti,” 
kata Muhaimin, di- 
dampingi Sekretaris Jenderal 
Kemenakertrans Muchtar Lutfie. 
Juga turut hadir Direktur Jen- 
deral Pembinaan Hubungan In- 
dustrial dan Jamsostek R Trianto 
Simbolon serta Kepala Pusat Hlu- 
bungan Masyarakat Kemenaker- 
trans Suhartono. 
Rancangan 


peraturan ini 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-4) 


Sumber: Litbang "Kompas'/BIM, Diolah dari Pembaritaan "Kompas", Jamsostek, dan Pomberitaan Berbagai Media 


n meng 


ourcing” sel 


ANDRI 


PERINGATAN BOM BALI 
Seruan Perdamaian dari Nyoman Cafe... 


”Kami menyatakan aksi 
terorisme tidak terkait 
dengan agama tertentu,” 
ujar Thiolina 
Marpaung, mengawali 
salah satu dari enam 
pesan damai yang 
disampaikan korban dan 
keluarga korban bom 
Bali di Nyoman Cafe, 
Jimbaran, Kabupaten 
Badung, Bali, Senin 


4/10). 


Oleh AYU SULISTYOWATI 


hiolina tidak sendirian. Ta 

bersama Ni Luh Erniati, 

Wayan Sudiana, Kadek 
Ardani, Wayan Sudeni, dan Ha- 
yati Eka Laksmi serta keluarga 
korban peledakan bom Bali 
yang tergabung dalam Paguyub- 
an Isana Dewata. Mereka ber- 
gantian menyerukan sikap per- 
damaian kepada dunia. Menye- 
rukan kepada kelompok apa 
pun yang berniat melakukan 
teror agar mengurungkan niat- 
nya karena hal itu tak berperi- 
kemanusiaan. 

Mereka juga mendorong pe- 

merintah menjalankan program 


pencegahan dini terhadap gejala 
terorisme yang meresahkan 
warga. "Kami meminta kepada 
nsi pemerintah, or- 
at, dan lem- 
baga pendidikan untuk membi- 
na intensif pengikutnya bahwa 
aksi teroris tak dibenarkan oleh 
agama apa pun," kata Sudeni. 
Mereka juga menyerukan ke- 
pada seluruh rakyat Indonesia 
untuk mengawasi anggota kelu- 
arganya agar tak terpengaruh 
doktrin terorisme. Alasannya, 
mereka merasakan adanya 


(Bersambung ke hal 15 kol 5-7) 


KOMPAS/AYU SULISTYOWATI 


Sejumlah siswa sekolah di Kabupaten Badung, Bali, Senin (4/10), membubuhkan tanda tangan 
sebagai komitmen anti-radikalisme dan terorisme di atas kain putih sepanjang 20 meter. Aksi ini 
merupakan rangkaian peringatan tujuh tahun peledakan bom Bali 1 Oktober 2005 di Nyoman Cafe, 
Jimbaran. Peledakan tersebut menewaskan 23 orang, termasuk tiga pelakunya, di Nyoman Cafe dan 
Menega Cafe (Jimbaran) serta R.A.JLA's Cafe (Kuta). 


PEMBERANTASAN KORUPSI 


Pelemahan KPK 
Memang Sistematis 


JAKARTA, KOMPAS — Lang- 
kah-langkah nyata untuk mele- 


sistematis. Ada beberap: 
gunakan untuk melemahkan 
lembaga antikorupsi tersebut. 
Salah satunya adalah dengan me- 
minjam tangan Mahkamah Kon- 
stitusi melalui uji konstitusional 
atas Undang-Undang KPK. 

”Sampai hari ini sudah 14 kali 
MK diminta untuk membatal- 
kan. Namun, MK selama 14 kali 
itu menyatakan KPK sah, kons- 
titusional, dan harus didukung,” 
ujar Ketua Mahkamah Konstitusi 
(MK) Mahfud MD. 

Selain uji materi itu, ada dua 
cara pelemahan KPK. Cara ke- 
dua, dengan mempersoalkan le- 
gitimasi pimpinan KPK. UU KPK 
menyatakan, KPK dipimpin lima 
orang secara kolektif kolegial. Sa- 
lah satu cara untuk membonsai 
KPK adalah mempersoalkan ko- 
lektif kolegial pimpinan KPK ke- 
tika salah satu pemimpinnya ber- 
ada di tahanan (kasus Antasari 
Azhar). Saat itu, Komisi III DPR 
menganggap bahwa pimpinan 
KPK sudah tidak memiliki le- 
gitimasi karena kolektif kolegial- 
nya sudah habis. 

Gagal dengan cara tersebut, 
upaya pelemahan KPK dilakukan 
dengan cara konstitusional, yaitu 
dengan merevisi UU KPK. "Ka- 
lau kita ikuti alur sejarahnya, cara 
pelemahan KPK itu terjadi se- 
cara sistematis dan berkelanjut- 
an. Padahal, KPK dibentuk ka- 
rena kebutuhan untuk membe- 
rantas korupsi, ujarnya. 

Menurut Direktur Eksekutif 
Indonesia Budget Center Arif 


Nur Alam, DPR melemahkan 
KPK melalui penyesatan fungsi. 
Fungsi anggaran diterapkan de- 
ngan menghambat pembangun- 
an Gedung KPK. Penyesatan 
fungsi pengawasan terlihat pada 
kasus pembiaran terhadap pena- 
nganan kasus korupsi simulator 
berkendara di Korps Lalu Lintas 
Polri. Juga adanya permintaan 
agar Badan Pemeriksa Keuangan 
mengaudit keuangan KPK. 

Kemarin, kalangan DPR saling 
lempar tanggung jawab terkait 
kelanjutan pembahasan Ran- 
cangan Undang-Undang Peru- 
bahan atas Undang-Undang No- 
mor 30 Tahun 2002 tentang Ko- 
misi Pemberantasan Tindak Pi- 
dana Korupsi. Mayoritas fraksi di 
Badan Legislasi (Baleg) menolak 
melanjutkan pembahasan, se- 
mentara Komisi III belum ber- 
sedia menarik draf RUU KPK 
dari Baleg. 

Penolakan untuk melanjutkan 
pembahasan itu terlihat dalam 
pernyataan para anggota Baleg 
dalam rapat Panitia Kerja (Panja) 
RUU KPK Baleg DPR. Ketua Ke- 
lompok Fraksi Partai Golkar Ta- 
ufig Hidayat, misalnya, meng- 
usulkan agar draf RUU KPK di- 
kembalikan ke Komisi III sebagai 
pengusul draf RUU KPK. 

Jika Baleg memaksa terus me- 
lanjutkan pembahasan atau pro- 
ses harmonisasi, lanjut Taufig, 
kerugian yang timbul justru lebih 
banyak. "Kalau Baleg beranjak 
lebih jauh, mudaratnya akan 
lebih banyak. Kalaupun Baleg 
merumuskan ulang draf RUU 
KPK, itu juga akan menyebabkan 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-7) 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


KILAS 
POLITIK & 
HUKUM 


Polisi Antiteror Geledah 
Kos Mahasiswa 


Polisi antiteror menggeledah ka- 
mar kos terduga teroris Andi di 
Ji Menco, Gonilan, Kartasu- 
ra, Sukoharjo, Jawa Tengah, Ra- 
bu (8/10). Penggeledahan dila- 
kukan setelah Andi menyerah- 
kan d ri Hartono (32), pe- 
milik warung di dekat kos Andi, 
mengungkapkan, polisi terlihat 
membawa 3 kardus kecil, 1 kar- 
perti koper, dan 
busa yang dilip: 
pat. Kepala Kepolisian Sektor 
Kartasura Ajun Komisaris Ke- 
mas Indra N membenarkan 
adanya penggeledahan tersebut, 
ami diminta mengamankan 
proses penggeledahan,” katanya, 
Menurut Kemas, dari kamar 
Andi dibawa bom rakitan, sang- 
kur, pisau komando, dan tiga 
botol cairan kimia berwarna bi- 
ru. Andi adalah mahasiswa se- 
mester akhir jurusan fisioterapi 
sebuah perguruan tinggi swasta 
Sukoharjo, Ia menyerahkan 
etelah berdiskusi dengan 


Pembatalan Hukuman 
Mati Sangat Disesalkan 


Putusan peninjauan kembali 
Mahkamah Agung yang meng- 
anulir hukuman mati terhadap 
terpidana narkoba (pemilik pab- 
rik narkotika, Hanky Gunawan) 
sangat disesalkan. Putusan ter- 
sebut dinilai ngawur dan tidak 
memperhatikan rasa keadilan 
masyarakat. Penilaian itu diung- 
kapkan praktisi hukum sekali- 
gus Ketua Dewan Pimpinan Pu- 
sat Gerakan Nasional Antinar- 
koba Henry Yosodiningrat, Rabu 
(8/10). Seperti diketahui, MA 
melalui putusan PK membatal- 
kan hukuman mati terhadap 
Hanky dan mengubahnya men- 
jadi pidana penjara selama 15 
tahun. Salah satu alasannya, hu- 
kuman mati bertentangan de- 
ngan Pasal 28 Ayat (1) UUD 
1945 dan melanggar Pasal 4 Un- 
dang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manu- 
Putusan itu dijatuhkan ma- 
PK yang diketuai Imron 

ari dengan hakim anggota 
Achmad Yamanie dan Hakim 
aya anggap itu pu- 
tusan ngawur. PK kok menu- 
runkan hukuman,” kata Henry. 


« BACHELOR 


Plus 


& sun 


Slumberlang 


United Kingdom 1919 


#@SLUMBERLAND TempSmart II 
World's 1st Temperature-Regulating Mattress With Horse Hair 


HORSE HAIR : NATURE'S SYSTEM FOR 


GLION . 


Places are limited 
SMS: 462 821 3334 3536 / BB pin: 26774407 / SUN@LaurcateHospitality.com 


VWSLAURBATEHO SPI TALI 


POLITIK & HUKUM 


Pengawasan Verifikasi Parpol 


Badan Pontawes Por? 
ndones 


@pudlik 


Fa 
KOMPAS /RIZA PATHONI 


Unsur 
pimpinan 
Badan Peng- 

$ Pemilu 
Nasrullah, 
Daniel Zuchron, 
dan Nelson 
Simanjuntak 
(kiri ke kanan) 
memberikan 
keterangan di 
kantor Bawas- 
lu, Jakarta, 
Rabu (3/10). 
Mereka 
menyatakan, 
ada 
ketertutupan 
informasi dari 
KPU pada 
pendafta 


parpol. 


Revisi Menunggu MK 


Partai Politik Jangan Pikirkan Kepentingan Sendiri 


JAKARTA, KOMPAS — Badan Legislasi Dewan 
Perwakilan Rakyat diminta menunda pembahasan 
perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Presiden. Sebaiknya draf 
revisi UU Pilpres dibahas setelah Mahkamah Kon- 
stitusi mengeluarkan putusan atas permohonan uji 
materi soal syarat calon presiden-wakil presiden. 

itu bertentangan dengan Pasal GA 


Ayat (1) UUD 1945. Konstitusi 


mengatur capres dan cawapres 


diusulkan partai politik peserta 


”Revisi sebaiknya menunggu 
putusan MK,” kata Ketua Ke- 
lompok Fraksi Partai Golkar di 
Badan Legislasi (Baleg) DPR Ta- 


ufig Hidayat di Kompleks Par- pemilu, Konstitusi tidak meng- 

lemen, Senayan, Jakarta, Rabu atur syarat minimal kepemilikan 

G0. kursi di parlemen ataupun per- 
yarat pengajuan calon pre-  olehan suara nasional. 

siden dan wakil presiden (pre- — Revisi sebaiknya menunggu 

sidential threshold) yang diatur putusan MK karena, Taufig 


lam Pasal 9 UU Nomor 42 memperkirakan, masalah yang 
hun 2008 sedang diuji materi akan diperdebatkan dalam pe- 
di MK. Pasal itu mengatur parpol — nyusunan draf RUU Pilpres ada- 
atau gabungan parpol dapat lah angka presidential threshold. 
mengusung capres dan cawapres ”Baleg perlu menunggu agar ti- 
jika memiliki kursi minimal 20 dak membuang-buang waktu dan 
sen dari total kursi di DPR biaya,” ujar 
memperoleh 25 persen sua- Meski demikian, Fraksi Partai 

i Golkar tetap berpendapat am- 
bang batas pencalonan presiden 
h diperlukan, Angka 20 per- 
sen kursi parlemen atau 25 per: 
onal masih 
rapkan pada Pemilu 


ji materi diajukan Partai Ge- 
n Indonesia Raya (Gerind 
Jasa lalu. Partai Gerindr 
ketentuan presi- 
dential threshold dalam Pasal 9 


 POSTGRADUATE " MASTER 
P 
ae 
jodi Las Fibehbs ara carkad kang “93 
TOP SCHOOLS IN THE WORLD for t h 
bara Bar Roches 


EXCLUSIVE FREE SEMINAR IN JAKARTA 
hosted by Regional Dev 


elapment Director, Dr. Tom Fitzglbbemi 


SUNDAY OCTOBER 7" 2012 - 12:30pm 
Mandarin Oriental Hotel 


#rparience a behind the scenes hotal tour! 


Contact: SUN Education Group / Tel: “62 21 5366 0001 


jumlah peserta pilpi 


2014. Presidential threshold di- 
mengurangi 


butuhkan untuk 

Anggota Baleg da: 
tai Kebangkitan Bangs 
A Malik H: ain, ju 
sependapat jika presidential th 
reshold dihapus. "Ambang batas 
itu harus tetap ada, jangan s 
pai hilang. PKB tidak berpikir 
apakah akan diuntungkan de- 
ngan itu atau tidak,” katanya. 

Malik berharap, parpol jangan 
hanya menuruti kemauan serta 
memperjuangkan — kepentingan 
Lebih baik parpol me- 
an kepentingan yang lebih 
kepentingannya 
lam Pemilu 2014. 

Dalam draf sementara RUU 
Pilpres disebutkan empat alter- 


natif rumusan Pasal 9 
mengatur syarat pengajuan 
res dan yres, Alternatif per 


tama, pasangan calon diusulkan 
oleh partai atau gabungan partai 
politik peserta pemilu anggota 
DPR sebelum pelaksanaan pe- 


milu presiden dan wakil pre- 
siden. Kedua, pasangan calon di- 
atau gabungan 
pa pal yang masing-masing me- 
menuhi ambang batas perolehan 
paling 
dari jumlah suara secara nasional 
dalam pemilu anggota DPR se- 
belum pelaksanaan pemilu pre- 
siden d. iden. 

Alter ngan ca- 
lon diusulkan partai atau gabung- 
an parpol yang memenuhi per- 
syaratan perolehan kursi pa 
sedikit 15 persen dari jumlah 
kursi DPR atau memperoleh 20 
persen dari suara 
dalam pemilu anggota DPR se- 
belum pelaksanaan pemilu pre- 
siden dan wakil presiden. 
Sementara alternatif keempat 


n oleh parpol atau 
ungan parpol yang memiliki 
kursi paling sedikit 25 persen 
dari jumlah kursi DPR atau 
memperoleh 30 persen dari sua- 
ah nasional. (NTA) 


Jaksa Ungkap Modus 
Pemerasan Dhana 


JAKARTA, KOMPAS — Si- 
dang perkara dugaan korupsi pe- 
gawai Direktorat Jenderal Pajak, 
Dhana Widyatmika, kembali di- 
gelar di Pengadilan Tindak Pi- 
dana Korupsi Jakarta, Rabu 
(3/10). Terdakwa Firman, man- 
tan supervisor di Kantor Pela- 
yanan Pajak Pancoran atasan 
Dhana, dihadirkan. 

Jaksa penuntut umum dari 
Kejak Agung dalam surat 
dakwaannya mengungkap kon- 
spirasi Firman sebagai supervis: 
or, Dhana Widyatmika sebagai 
ketua tim, dan Salman Maghfiroh 
sebagai anggota tim. Mereka me- 
meras wajib pajak dengan meng- 
gunakan data eksternal yang ti- 
dak valid dan berakibat fatal. 

Menurut jaksa, data eksternal 
tersebut tanpa melalui validasi 
yang dilakukan Seksi Pengolahan 

ata Informasi KPP dan tidak 
ditandatangani wajib pajak, da- 
lam hal ini PT Kornet Trans 
Utama (KTU). Dengan data eks- 
ternal itu, ketiga orang itu me- 
meriksa KTU. 

Desember 2005, Salman me- 
minta staf akuntansi KTU, Riana 
Juliarti, membawa dokumen la- 
poran keuangan KTU 2002. 
Salman sempat memberikan no- 
mor telepon genggamnya kc 
ana, "Salman meminta ber 
pimpinan KTU di Starbuc 
bet, Selatan,” kata 
M Novel. 


yang ha 
tung Rp 3 mil 
kurang jika KTU mau membe- 
rikan dana Rp 1 miliar kepada 
Dhana dan -kawan, 
Namun, kata Novel, permin- 
taan ditolak KTU curiga 
dengan validasi data yang dibawa 
Dhana, KTU memilih jalan peng- 
adilan dengan mengajukan ban- 
ding atas perhitungan surat ke- 
tetapan pajak kurang bayar yang 
ikan ke K' tu PPn Rp 


yi 
| 787 juta, PPh badan Rp 14 miliar, 


dan PPh pasal 21 Rp 899 juta. 


Total nilainya sekitar Rp 2,3 mi- 
liar, 
Menurut Novel, KTU meng- 


gunakan jasa konsultan pajak un- 
tuk menganalisis. Dari konsultasi 
dengan konsultan Petrus Ber- 
nadus, PPn yang harus dibayar 
tahun 2002 hanya Rp 2099 juta, 
PPh badan dan PPh pasal 21 
nihil. 

KTU mengajukan banding dan 
akhirnya memenangkan banding 
dengan putusan PPh pasal 21 
nihil, PPh badan yang harus di- 
bayar Rp 1,274 juta, dan PPn Rp 
209913 juta. 

Dengan putusan banding ter- 
sebut, negara menjadi dirugikan 
karena harus membayar kom- 
pensasi plus bunga akibat per- 
hitungan pajak yang bersumber 
dari data eksternal yang tidak 
id. 
Ini semacam konspirasi un- 
tuk memeras wajib pajak dengan 
menggunakan data — eksternal 
yang tidak valid,” ujar Novel di 
juar persidangan, 

Firman didakwa memperkaya 
diri sendiri dan orang lain, atau 
suatu korporasi yang dapat me- 
rugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara dengan 
menyalahgunakan kewenangan, 
Kerugian negara total mencapai 
Rp 1,208 miliar atau setidak-ti- 
daknya Rp 241,677 juta. 


Rekan Dhana tersangka 
Jaksa Agung Muda Pidana 
Khusus Andhi Nirwanto menga 
takan, Kejaksaan Agung mene- 
h Lallo, ketua tim 
pemeriksa pajak PT Mutiara Vir- 
h Lallo 


Johnny Basuki terkait pengurus- 
an pajak PT MV. Herly adalah 
rekan Dhana. 

Sarah Lallo adalah tersangka 
keenam dalam korupsi pajak 
yang terkait Dhana setelah Hen- 
dro Tirtawi 
sono, Fi 
dan Johnny 


Basuki. (AMR/FAJ) 


com 


HORSE 
HAIR $8 


MPERATURE REGULATION, EXCELLEN' NT ANC 


Slumberland Tne Most Comtortabie Place In The V 


CUSTOMER HOTLINE 
»20. Mal Artha 
Jaria City, MOI 
ang. JAKPUS : C 
yriasiy - 7581 
5388364 - 65, Hande 


fa Thaita 
Diana Eva 


a - 420 


ar - 6591416. JAKTIM : Kar 
CIBUBUR : Diana Eva 


2 4236 Mangga Bo 
8888. JAKUT : Diana Eva 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Intuk setiap pembelanjaan 


minimal Rp 1 


MATAHARI 


DEPARTMENT STORE 


50.000 


Complete Your 
Shopping Experlonce 


ketentuan 
6 Oktober 2012 


Syarat ortak 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


KPK Bidik 
Pelaku Utama 


Aliran Dana dari Proyek Hambalang Ditelusuri 


JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan 
Korupsi membidik pelaku utama dugaan korupsi 
pembangunan proyek kompleks olahraga terpadu di 
Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Langkah awal 
diambil dengan menelisik aliran dana dari proyek 
Hambalang ke kongres Partai Demokrat pada 2010, 


Rabu (3/10), KPK meminta ke- 
terangan istri mantan Bendahara 
Umum Partai Demokrat Mu- 
hammad Nazaruddin, Neneng Sri 
Wahyuni, Neneng dimintai ke- 
terangan seputar aktivitasnya di 
Grup Permai yang dalam per- 
sidangan Nazaruddin mencuat 
cerita aliran dana dari kas per- 
usahaan tersebut ke arena kong- 
res Partai Demokrat. 

Ketua KPK Abraham Samad 
memilih berhati-hati menyikapi 
penyelidikan terkait aliran dana 
dari proyek Hambalang ke kong- 
res Partai Demokrat 'ini. ”Pe- 
lakunya ini perampok yang sa- 


ngat cerdas dan bertampang san- 
tun,” katanya. 

Abraham belum mau meng- 
ungkap detail siapa saja pihak 
yang jadi pelaku utama dan ter- 
libat dalam dugaan korupsi pro- 
yek Hambalang. "Kami tak ingin 
mereka yang terlibat ini nantinya 
berkelit karena menghilangkan 
barang bukti. Ini semua masih 
i kami untuk men- 
" kata Abraham. 
KPK telah 
menetapkan tersangka, yakni pe- 
jabat pembuat komitmen, Deddy 
Kusdinar, Deddy yang pernah 
menjabat sebagai Kepala Biro 


Keuangan dan Rumah Tangga 
Kementerian Pemuda dan Olah- 
raga ini oleh Wakil Ketua KPK 
Bambang Widjojanto disebut se- 
bagi anak tangga pertama, 

Terkait pemeriksaan Neneng, 
Juru Bicara KPK Johan Budi SP 
mengakui pemeriksaan Neneng 
terkait aliran dana dari proyek 
Hambalang "Kami memang me- 
meriksa Neneng untuk dimintai 
keterangan terkait penyelidikan 
Hambalang” katanya. 

Dalam persidangan Nazarud- 
din terungkap cerita soal uang 
yang disimpan di kas Grup Per- 
'mai dan dikirim ke kongres Par- 
tai Demokrat. Uang tersebut di- 
kirim melalui kurir Grup Permai. 
KPK sudah meminta keterangan 
kurir tersebut. Selasa lalu, KPK 
meminta keterangan salah satu 
Ketua DPP Partai Demokrat 
Umar Arsal. 

Umar mengaku pemeriksaan- 
nya terkait” penyelenggaraan 
kongres Partai Demokrat. Nama 


KOMPAS/LUCRY PRANSISKA 


Tersangka dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya, Neneng Sri Wahyuni, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu 
(8/0) di Jakarta, terkait kasus proyek pusat olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kemarin, KPK juga menghadirkan suami 


Neneng, Muhammad Nazaruddin. 


Umar mencuat dalam sidang Na- 
zaruddin. Namanya disebut man- 
tan Ketua Dewan Pimpinan Ca- 
bang Partai Demokrat Minahasa 
Tenggara Diana Maringka. Da- 
lam kesaksiannya, Diana meng- 
aku mendapat uang 7000 dollar 
Amerika Serikat, Rp 100 juta, dan 
Rp 30 juta dalam beberapa tahap 


selama kongres, 

Menurut Diana, uang tersebut 
terkait pemenangan Anas Urba- 
ningrum dalam kongres. Uang 
tersebut diperoleh dari Umar. 
Umar mengakui memangsempat 
membagikan uang transportasi 
untuk sejumlah DPC. 

Sementara itu, seusai diperiksa 


KPK kema 
mengatakan, 
nangan Anas di wil 
Umar mengaku memberikan 
uang transportasi. KPK bisa 
mengecek bagaimana — Umar 
bisa membagikan uang dalam 
jumlah besar dan dari mana asal- 
nya, 


in, Nazaruddin 
ebagai tim peme- 
layah Sulawesi, 


Nazaruddin mengatakan, uang 
kas Grup Permai yang dikelola 
Yulianis mengalir ke kongres. Sa- 
at kongres di Bandung itu, uang 
diambil Eva, Nuril, Rahmat atau 
Reza untuk diserahkan ke 
koordinator, salah satunya Umar 
untuk Sulawesi. "Umar yang ka- 
sih ke DPC-DPC," katanya. (BIL) 


KASUS SIMULATOR 


Penyidik Disiapkan 
Panggil Paksa Djoko 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 
misi Pemberantasan Korupsi 


menyiapkan kemungkinan me- 
manggil 

Jender s 
korupsi pengadaan simulator 


berkendara di Korps Lalu Lintas 
Polri, Langkah ini akan diambil 
KPK jika Djoko kembali tak hadir 
dalam panggilan pemeriksaan 
pada Jumat (5/10) besok. 

"KPK telah menyiapkan se- 
mua perangkat yang bi kami 
pakai untuk membawa secara 
aksa tersangka korupsi. Kami 
punya penyidik yang ber- 
jata untuk melakukannya," 
ra KPK Johan Bu- 
di SP kemarin di Jakarta. 

Selain penyidik bersenjata dari 
kepolisian, KPK bisa menggu- 
nakan petugas lain untuk men- 
jemput paksa Djoko. Kalau kem- 
bali tidak hadir tanpa keterangan, 
surat panggilan berikutnya akan 
disertai perintah untuk memba 
wa paksa yang bersangkut: 
kata Johan. 

KPK masih yakin tidak perlu 
memanggil paksa Djoko. Apalagi, 
menurut Johan, Djoko masih 
berstatus penegak hukum, pe- 
tinggi Polri aktif. 


Tak surut 
Secara terpisah, Ketua KPK 
Abraham Samad mengatakan, 


dalam penyidikan kasus Korlan- 
tas, KPK tak surut selangkah pun. 


Saat ditanya tentang bagaimana 
tiga tersangka dalam kasus i 
yakni Brigadir Jenderal (Pol) Di- 
dik Purnomo, Budi Susanto, dan 
Sukotjo Bambang yang juga di- 
tetapkan sebagai tersangka oleh 
Polri, Abraham — mengatakan, 
KPK tetap menyidik kt 

Untuk sengkarut perkara ini, 
Abraham mengatakan, pimpinan 
KPK terus berkoordinasi dengan 
Kapolri Jenderal (Pol) Timur 
Pradopo. Abraham mengak 
dah menelepon Timur, Kedua 
lembaga sepakat menuntaskan 
kasus Korlantas secara beradab 
dan adil. Pendekatan konstruktif 
dalam menyele: 
lahan akan dikedepankan. 

Samad juga mengaku telah 
meminta Timur mempertahan- 
kan penyidik KPK dari Polri. Ke- 
terbatasan penyidik diakui men- 
jadi pukulan bagi KPK. 

Di Lanud Halim Perdanaku- 
suma, Jakarta, Panglima TNI 
Laksamana TNI Agus Suhartono 
menjelaskan, rumah tahanan mi- 
liter yang digunakan KPK akan 
dikelola KPK. "Pengamanan ring 
1, yakni di dalam rumah tahanan, 
akan dikelola KPK. Nama rutan 
juga disebut rumah tahanan ca- 
bang KPK. Pi 
mengurus penjagaan di depan 
kata Agus. Dia belum menji 
laskan kapan rumah tahanan mi- 
kan digunakan KPK. 

(BIL/BLD/EDN/ONG) 


TNI hanya 


SUAP RESTITUSI PAJAK 


James Gunardjo 
Dituntut Lima Tahun 


JAKARTA, KOMPAS — James 
Gunardjo, terdakwa kasus du- 
gaan suap terhadap pegawai pa- 
jak Tommy Hindratno untuk 
pengurusan restitusi pajak PT 
ama, dituntut pi- 


yaitu lima tahun, oleh jaksa pe- 
nuntut umum Komisi Pembe- 
rantasan Korupsi. Pertimbangan 
jaksa, tidak ada satu pun hal atau 
fakta dalam persidangan yang 
meringankan terdakwa. 

"Hal-hal yang memberatkan, 
terdakwa tidak mengakui per- 
buatannya, terdakwa tidak me- 
nyesali perbuatannya, terdakwa 
memberikan keterangan yang 
berbelit-belit, perbuatan terdak- 
wa tidak sejalan dengan program 
pemerintah yang sedang giat-gi- 
atnya melakukan pemberantasan 
korupsi. Hal-hal yang meringan- 
kan, tidak ada,” kata jaksa Medi 
Iskandar Zulkarnain — ketika 
membacakan tuntutan untuk Ja- 
mes di Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Jakarta, Rabu (8/10). 

Menurut jaksa, James terbukti 
melakukan korupsi sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 5 Ayat 1 huruf b Un- 
dang-Undang No 81 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsijuncto UU No 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan 
Atas UU No 31 Tahun 1999 juncto 
Pasal 55 Ayat (l) ke-1 KUHP, 


Jaksa pun meminta majelis 
hakim menjatuhkan pidana ter- 
hadap James dengan pidana pen- 
jara selama lima tahun dikurangi 
masa tahanan di rumah tahanan 
dan denda sebesar Rp 100 juta 
subsider empat bulan kurungan. 

James dianggap terbukti ber- 
sama-sama Komisaris PT Bhakti 
Investama Antonius Z Tonbeng 
memberi uang Rp 280 juta ke- 
pada Tommy. Pemberian ini di- 
anggap berkaitan dengan jabatan 
Tommy sebagai pegawai pajak 
yang merupakan fee konsultasi 
pajak yang diberikan Tommy. 

Tommy memang membeber- 
kan bagaimana mengurus klaim 
lebih bayar pajak (restitusi). De- 
ngan konsultasi itu, James dan 
Anton memproses restitusi pajak 
PT Bhakti Investama. Menurut 
jaksa, selaku pegawai Ditjen Pa- 
jak, Tommy dilarang membocoi 
kan informasi kepada yang tidak 
berhak. 

Seusai sidang, penasihat hu- 
kum James, Sehat Damanik, me- 
nilai, tuntutan lima tahun ter- 
sebut keterlaluan dan tidak ma- 
nusiawi. "Masak tidak ada hal-hal 
yang meringankan sama sekali 
dari diri terdakwa,” ujarnya. 

Damanik membandingkan de- 
ngan tuntutan Miranda S Go- 
eltom yang dituntut empat tahun 
penjara dan kemudian divonis 
tiga tahun penjara. (AMR) 


ZIARAH & WISATA NATAL & TAHUN BARU 


RITZ HOLYLAND MESIR PETRA DUBAI TURKI"(11/12/13W) 
4,1, 17,26" MOV 1,19, 20, Z1 DES) Roma Pendeta Natal di Bethlehemi 


RITZ KOLY EROPA LOURDES (12H) 
1,7 MOV) 18, 23 DES Romo Natal di Vatikan 
RITZ MOLY EROPA LOURDES-£YERUSALEM (17H) 
1, IMO | 1,2 DES Romo (Natal di Vatikan) 

RITZ HOLY FATIMA LOURDES BARCELONA (13H) 
ID DES Rom (Natal di Fatima) 

RITZ EUROPE LOURDES LEISURE (13H/ 


18 DES BONUS: FURO DISNEY Natal di Vatikan) 


Riiz Tour 


US$100 


SPECIAL DEPT, MOV V2 


Our B 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


www.bankmandiri.co.id 


mandiri 


e-mney 


mandiri e-money 


Memperkenalkan mandiri e-money, kartu prabayar untuk transaksi pembayaran 
yang mudah dan praktis. Anda tidak perlu membawa uang tunai dan tidak 
direpotkan lagi oleh uang kembalian. 


Gunakan mandiri e-money untuk pembayaran tol, parkir, bus dan BBM serta 
dapat juga digunakan di Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Lawson, Superindo serta 
toko dan restoran lainnya. 


e-money, mandiri saja. 


F3 


Mandiri Fiesta — @mandirifiesta 


m 


79 


ndiri call 1 


Po 


man 


Iri 


Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda. 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


Penyidik Bisa Jadi 
Pegawai Tetap 


Lima Penyidik di KPK Berniat Mundur dari Polri 


JAKARTA, KOMPAS 


Penyidik Komisi 


Pemberantasan Korupsi akhirnya diberi kesempatan 
menjadi pegawai tetap pada lembaga tersebut. KPK 
juga memberikan kesempatan kepada seluruh 
pegawai yang dipekerjakan pada lembaga itu untuk 
beralih status menjadi pegawai tetap. 


Selama ini, penyidik pada KPK 
ber: i Kepolisian Negara RT 
dengan status di KPK sebagai 
pegawai yang dipekerjakan. 
lain dari Polri, pegawai yang di- 
pekerjakan di KPK juga dari ke- 
jaksaan, Badan Pemeriksa Ke- 
uangan. ta Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan, 

Juru Bicara KPK Johan Budi 
SP mengatakan pada Rabu (3/10) 
di Jakarta, pimpinan KPK me- 
laksanakan amanat Pasal 7 Per- 
aturan Pemerintah Nomor 63 
Tahu, 05 tentang Sistem SDM 
di KPK. Pegawai yang dipeker- 
jakan bisa beralih status menjadi 
pegawai tetap KPK. Berdasarkan 
PP Nomor 63 Tahun 2005, pe- 
gawai di KPK terdiri dari pegawai 
tetap, peg: 
dan pegawai tidak tetap. 

Kini, pegawai yang dipeker- 
jakan bisa mengajukan diri jadi 


an pe- 

saran oleh 
optember lalu. Karena itu, 
kata Johan, kesempatan ini di- 
berikan kepada lima penyidik 


KPK yang sempat ditarik Polri, 
tetapi belum menghadap ke in- 
stansi asalnya itu, 

"Waktu itu ada 20 penyidik 
yang ditarik Polri. Dari 20 pe- 
nyidik itu, empat orang di an- 
taranya kami hadapkan ke Polri 
karena menyatakan ingin kem- 
bali, Kemudian ada 11 penyidik 
yang menghadap ke Mabes Polri, 
Nah, sisanya kan lima penyidik. 
Kepada mereka, kami beri ke- 
sempatan untuk menjadi pega- 
wai tetap di KPK,” kata Johan 

KPK, menurut Johan, telah 
berkoordinasi dengan sejumlah 
lembaga seperti Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
terkait kesempatan alih status 
pegawai yang dipekerjakan men- 
jadi pegawai tetap. 

Wakil Ketua KPK Bambang 
Widjojanto mengatakan, PP No 


68 Tahun 2005 mengatur, pe- 
gawai negeri yang dipekerjakan 
di KPK dan beralih status men- 


jadi pegawai tetap KPK diber- 
hentikan dengan hormat dari in- 
si asalny 
Ketua KPK Abraham Samad 


juga mengatakan, KPK meng- 
iasi siapa pun pegawai yang 
kerjakan, tetapi ingin beralih 
status menjadi pegawai tetap, Ini 
termasuk penyidik KPK yang ka- 
barnya hendak mengundurkan 
diri dari instansi asalnya, Polri. 
”Mereka ingin bekerja dengan 
baik, apalagi integritas mereka di 
uga terjaga,” katanya. 
Segera lapor 
Secara terpisah, Kepala Biro 
Penerangan Masyarakat Polri 
Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli 
Amar mengatakan, Polri memin- 
ta lima penyidik Polri di KPK 
yang sudah selesai masa tugas 
untuk segera melapor, Jika ada 
penyidik Polri di KPK berniat 
mengundurkan diri dari Polri, 
mereka perlu menempuh proses 
pengunduran diri sesuai prose- 
dur internal Polri, 
”Masih ada lima penyidik Polri 
di KPK yang belum melapor. 
mi harap para penyidik itu segera 
melapor, kata Boy. yak 15 
penyidik Polri lainnya di KPK 
yang sudah selesai masa tugasnya 
sudah kembali ke Pol 
Kemarin Polri mengirimkan 
20 nama penyidik Polri yang 
akan ditugaskan di KPK. Mereka 
dikirim untuk mengganti! 
penyidik yang telah se 
tugas mereka. Jika KPK merasa 
kurang, KPK dapat mengajukan 
permohonan penambahan pe- 
nyidik ke Polri. (BIL/FER) 


KTP ELEKTRONIK 


Pencetakan Kartu Baru Selesai 2013 


JAKARTA, KOMPAS — Pen- 
cetakan kartu tanda penduduk 
elektronik baru akan selesai 
ling cepat pertengal 
mun, konsorsium meyakinkan, 
pekerjaan mi sesuai dengan 
jadwal kerja pada kontrak, 

Ku: hukum Konsorsium 
Percetakan Negara RI Jimmy 
manjuntak, Rabu (3/10) di 
karta, mengatakan, sesuai 
garan, pencei 
nik 


ng 
kan KTP elektro- 
mpai personalisasi tahun 
2012 sebanyak 105 juta KTP, 


an KTP elektronik hany 
lisasi kurang dari 15 juta 
dari seharusnya 67 juta KTP ka- 
rena anggaran tidak terserap dan 
kemudian dikembalikan ke kas 
negara. 


Anggaran ini akan dikeluarkan 
pada 2013, yaitu sebesar Rp 1,5 
triliun. Hal tersebut seperti di- 
akan Menteri Dalam Ne- 
geri Gamawan Fauzi dalam rapat 
kerja dengan Komisi IT DPR di 
Jakarta, pekan lalu. 

Anggaran tersebut terdiri atas 
pembayaran proyek tahun jamak 
senilai Rp 1045 triliun dan ke- 
lanjutan penerapan KTP elek- 
tronik secara reguler pada 2013 
senilai Rp 552,273 triliun. 
kami yakin 
pencetakan 105 juta KTP elek- 
a tercapai sampai akhir 
r, Untuk yang sekita 
juta sisa 201 bisa diselesai 
dalam 6-8 bulan di tahun 
tergantung anggarannya,” tutur 
Jimmy, 


Terkait dugaan kerugiaan ne- 
gara dalam proyek KTP elek- 
tronik, Gamawan membantah 
hal itu kemarin. "Enggak ada 
ugian negara, Cuma adminis- 
a. Boleh dilihat, semua 
Ja masalah," ujarnya. 

Dalam hasil pemeriksaan ki- 
nerja program penerbitan nomor 
induk kependudukan dan per 
rapan KTP elektronik berk 
NIK nasional tahun 2011 seperti 
ampaikan kepada DPR pada 
asa (2/10), Badan Pemer 
Keuangan menemukan program 
ini belum efektif dan pelaksanaan 
pengadaan KTP elektronik be- 
lum sepenuhnya mematuhi Per- 
aturan Presiden Nomor 54 Ta- 
hun 2010. Ketidakefektivan ang- 
garan ini Rp 6,03 miliar, (INA) 


Polisi membawa barang buki 


ang ditemukan di kandang 


KOMPAS/SRI REJEKI 


'am dekat rumah terduga teroris Joko Tri 


Priyanto (45) alias Joko Parkit di Kampung Mondokan, Purwosari, Laweyan, Solo, Jawa Tengah, 
Minggu (23/9). Barang bukti itu berupa bahan kimia dan beberapa pedang samurai, 


TERORISME (2-HABIS) 


Kekuatan Besar, Kelompok Kecil 


0s0, Sulawesi Tengah, me- 
Pas menjadi perhatian. 

Namun, munculnya ke- 
lompok-kelompok baru dalam 
jaringan terorisme tidak hanya 
berasal dari rekrutmen dan pro- 
ses pelatihan di Poso. Kelompok 
baru muncul juga dari infiltrasi 
paham radikal melalui terpidana 
terorisme yang sudah menjalani 
hukuman. 

Menurut Direktur Badan Na- 
sional Penanggulangan Terori 
me Petrus Golose, saat ini sudah 
terjadi gejala residivisme. ”Ter- 
oris yang sudah menjalani hu- 
kuman di penjara mengulangi 
perbuatan,” katanya. Ta men- 
contohkan Joko Tri Priyanto 
(45) alias Joko Parkit yang di- 
hukum karena menyembunyi- 
kan Noordin M Top. 

Rudi Kurnia, tersangka te- 
roris yang ditangkap di Solo, Ja- 
wa Tengah, mengungkapkan, s 
at terjadi leda di Beji, Depok, 
Badri Hartono menyaksikan be- 
rita di televisi. Badri menga- 
takan kepada Rudi, “Kemung- 
kinan yang di Beji itu Anwar”. 

Badri ternyata mengenal Ar 
war. Dalam ledakan bom di Bej 
salah satu korban pernah dise: 


mrioperkoran @ & 


but polisi sebagai Mr X. Mr X 
ini dikenal tersangka M Thorig 
bagai Anwar, Dalam pemerik- 
an DNA Polri, diketahui Mr X 
adalah Wahyu Ristanto alias An- 
war, korban tewas dalam ledak- 
an di sebuah rumah kontrakan 
di Beji. 

Kepala Biro Penerangan Ma- 
syarakat Polri Brigadir Jenderal 
(Pol) Boy Rafli Amar menjelas- 
kan, Badri merupakan kelom- 
pok yang mengatasnamakan diri 
kelompok "Al Gaeda Indonesi 
Kelompok Al Gaeda itu pun se 
benarnya bukan hal yang baru. 
Sejak Noordin M Top muncul, 
sudah dikenal kelompok dengan 
sebutan Tandzim Al Gada. 


Bahan kimia 

Tingkat militansi kelompok 
Badri sebagai sel-sel kelompok 
memang tidak rendah. Hal ter- 
sebut setidaknya dapat diketa- 
hui dari temuan bahan peledak 
di Solo. Bahan peledak yang di- 
temukan di rumah beberapa 
tersangka merupakan bahan pe- 
ledak dengan campuran bahan 
kimi: 

Dari pemeriksaan sementara, 
cairan kimia itu diperkirakan 


hidrogliserin. Namun, polisi an- 
titeror memerlukan uji labora- 
torium lebih mendalam untuk 
memastikan. Selain itu, polisi 
antiteror juga memerlukan ahli 
untuk menganalisis dampak dari 
penggunaan bahan kimia yang 
ditemukan. 

Dari pemeriksaan awal, me- 
nurut Golose, diperkirakan ba- 
han kimia untuk bahan pem- 
buatan bom itu termasuk ka- 
tegori berdaya ledak tinggi. Hal 
itu terlihat dari kerusakan 
rumah, tempat bom cair itu di- 
musnahkan, 

Dengan adanya temuan un- 
sur atau campuran bahan kimia 
yang memiliki daya ledak yang 
lebih hebat itu, kepedulian ter- 
hadap bahaya paham dan aks 
terorisme harus terbangun. Ke- 
pedulian itu dapat dikonkretkan 
dengan berbagai upaya dari in- 
stansi terkait. 

Tanpa kepedulian, langkah 
konkret bersama dalam deradi- 
kalisasi, termasuk penindakan, 
ancaman aksi terorisme terus 
bergeliat dan berada di depan 
mata. Dalam kelompok-kelom- 
pok kecil kini kekuatan diba- 
ngun. (FERRY SANTOSO) 


Kuliah Umum Ketua KPK di ITB 


KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 


Ketua Komisi Pembeli 


: am Samad memberikan kuliah umum di Aula Timur Institut Teknologi Bandung (ITB), 
Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/10), Dalam kuliah umumnya, Abraham meminta masyarakat, khususnya mahasiswa, agar mampu mengenali 
tindakan korupsi sekecil apa pun sehingga bisa terhindar dari praktik jahat tersebut. Mampu mengenali dan menghindari praktik korupsi 
bisa mewujudkan kesadaran budaya antikorupsi untuk kehidupan lebih baik di masa datang 


PERJALANAN DINAS 


Azwar Anggap Penyimpangan Rp 77 Miliar Biasa 


JAKARTA, KOMPAS — Men-  ngembalikan uang yang diambil. 
teri Pendayagunaan Aparatur — Se pembukaan, Azwar 
Negara dan Reformasi Birokr kembali mengatakan, dirit 
Azwar Abubakar menil dak terkejut dengan laporan Ba- 
dan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Temuan ini d 


biaya, urgensi, serta akuntabil 
sesuai maksud dan tujuannya, 
69 Hal tersebut sudah disampaikan 
kepada semua kementerian/lem- 
baga dan kepala daerah. Surat 
edaran Menteri PAN dan RB ten- 


pemerintah dan DPR tang peningkatan pengawasan 
dalam rangka — penghematan 


yang. utama (untuk penggunaan belanja barang dan 


mengurangi anggaran belanja pegawai di lingkungan 
Purnomo, dalam pemeriksaan perjalanan dinas). aparatur negara dikirimkan pada 
penggunaan Anggaran Pendapa 31 Mei 2012, 
an dan Belanja Negara semeste: Sementara itu, Menteri Dalam 
tahun 2012 ditemukan 86 kas Negeri Gamawan Fauzi menga- 
perjalanan dinas fiktif dengan ke- — rintah dan DPR takan belum mengetahui adanya 
rugian Rp 4013 miliar, Selain itu, tuk mengurangi penyimpangan perjalanan dinas 
ada 173 kasus perjalanan dinas jalanan dinas),” ujar Azwar. di Kemendagri. 
ganda yang merugikan keuangan Untuk mendukung hal itu, Az- Namun, Gamawan menduga, 
negara Rp 36,87 miliar, war setuju bila DPR memotong dua kemungkinan dalam pe- 
mengakui, masih ada nan dinas pe- nyimpangan perjalanan dinas 
perjalanan din: ang tid en, Pe- yang merugikan keuangan n 
suai dengan tugas pokok dan motongan anggaran bisa dilaku- gara adalah kesalahan admini 
si. Ini jumlahnya cukup be- kan dengan pengurangan freku-  trasi atau benar-benar membuat 
ar dan seharusnya dihi- ensi perjalanan dinas dan me- laporan keuangan untuk perja- 
langkan. "Saya mengajak peme- — ninjau kembali jumlah pelaksana, — lanan fiktif. (INA) 


pe- 
nyimpangan perjalanan dinas pe- 
merintah pusat dan daerah se- 


Saya mengajak 


r Rp 77 miliar semester per- 
tama 2012 relatif kecil, Meskipun 
demikian, Azwar mengemuka- 
lukan tindakan disiplin 
Ja para pelaku supaya ada 
efek je 

Hal ini disampaikan Azwar 
usai pembukaan Workshop Ran- 
cangan Undang-Undang Apara- 
tur Sipil Negara, Rabu (3/10) di 
Jakarta. Dalam sambutannya, 
Azwar mengatakan, jumlah dana 
perjalanan dinas yang menyim- 
pang cuma Rp 77 miliar. Ini re- 
latif sedikit ketimbang keselu- 
ruhan anggaran perjalanan dinas 
sebesar Rp 20 triliun. Namun, 
pelaku harus dicopot da 
annya, dimutasi, dan dipal 


Azwar Abubakar 


LC 
wicaksana 


HILIPS mindray 5 BRAUN @TERUMO 


Crmtanra te teen venap Manan 


Telan tat... 


RUMAH SAKIT 


MRCCC SILOAM SEMANGGI 
KINI MELAYANI PESERTA 


ASKES 


Jl. Garnisun, Semanggi 
Belakang Plaza Semanggi 
Jakarta Selatan 


(021) 2996 2888 


Heatth Insurance Specialist 


SILOAM HOSPITALS FOR INDONESIA 
CARE AND COMPASSION FOR THE NATION 


Jakarta MRCCC Semanggi « Lippo Village Kebon Jeruk « Lippo Cikarang » Surabaya 
Jambi « Balikpapan “ Manado « Palembang “ Makassar “ Bali 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


Geladi Bersih HUT TNI 


Empat helikopter Colibri Skuadron 7 Lanud Suryadharma Kalijati, Subang, beratraksi pada ac 


KOMPAS/ALUF ICUWAN 


ara geladi 


bersih upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke-67 TNI di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta 
Timur, Rabu (3/10). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan menjadi inspektur upacara pada 


5 Oktober mendatang. 


Jangan Biarkan Papua 


KPK Perlu Melihat Indikasi Korupsi Dana Otonomi Khusus 


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah didesak untuk 
segera menyelesaikan persoalan di Papua sebelum 
2014. Permasalahan di Papua tidak bisa terus 
dibiarkan karena isu utama di Papua sudah bergeser 
dari isu kesejahteraan menjadi isu politik. 


Desakan itu disampaikan Ke- 
tua Komisi I DPR Mahfudz Si- 
ddig sebelum rapat bersama Ko- 
misi I dan Komisi III dengan 
Menteri Dalam Negeri Gamawan 
Fauzi, Kepala Kepolisian RI Jen- 
deral (Pol) Timur Pradopo, Men- 
teri Keuangan Agus Martowar- 
dojo, serta Menteri Koordinator 
Bidang Politik, Hukum, dan Ke- 
amanan Djoko Suyanto di Kom- 
pleks Parlemen, Senayan, Jak: 


ta, Rabu (3/10). Hasil evaluasi 


ada kemajuan berarti dari upaya 
penyelesaian masalah Papua. 
Pemerintah tidak memiliki de- 
sain konstruktif untuk menye- 
lesaikan permasalahan di Papua. 
Unit Percepatan Pembangunan 
Papua dan Papua Barat (UP4B) 
juga tak efektif bekerja. Padahal, 
UP4B dibentuk sebagai upaya ak- 
selerasi pelaksanaan otonomi 


khusus (otsus). Komisi T justru 
melihat ada resistensi masyar: 
kat kepada UP4B, Permasalahan 
itu diperparah dengan penye- 
lenggaraan pemerintahan dae- 
rah, baik provinsi maupun dis- 
trik, yang tak efektif. 

Pendekatan kesejahteraan 
yang dilakukan pemerintah un- 
tuk menyelesaikan masalah Pa- 
pua, menurut Mahfudz, sudah 
tidak relevan lagi. Pasalnya, per- 
masalahan di Papua sudah ber- 
geser ke masalah politik. 

Karena itu, Komisi I mendesak 
pemerintah agar segera menyu- 
sun dan melaksanakan konsep 
komprehensif untuk menyel 
kan permasalahan Papua yang 
diharapkan dapat diselesaikan 
sebelum tahun 2014. 

Namun, rapat bersama Komisi 
I dan Komisi TIT dengan para 
mitra kerja itu tidak mengha- 


Fa 


a keputusan atau rekomen- 
dasi apa pun. Wakil Ketua DPR 
Bidang Politik, Hukum, dan Ke- 
amanan Priyo Budi Santoso me- 
mutuskan menunda rapat karena 
Menteri Keuangan tidak hadir. 
Rapat bersama itu sebelumnya 
memang diagendakan untuk 
membahas masalah Papua, per- 
tahanan, dan keamanan berikut 
anggarannya. 

Secara terpisah, Juru Bicara 
UP4B Amiruddin, Rabu di Ja- 
karta, mengatakan, Komisi Pem- 
berantasan Korupsi seharusnya 
menindaklanjuti laporan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) ter- 
kait penyalahgunaan dana otsus 
di Papua dan Papua Barat. 

KPK perlu melihat indikasi 
atau dugaan praktik korupsi da- 
lam penggunaan dana otsus. Ma- 
salah korupsi menjadi masalah 
serius dalam pembangunan di 
Indonesia, termasuk di Papua 
dan Papua Barat. 

"Pembangunan di berbagai bi- 
dang, seperti infrastruktur, pen- 
didikan, kesehatan, dan ekonomi 
rakyat tidak berjalan baik,” kata 
Amiruddin. 

Padahal, penggunaan anggaran 


dan dana yang tepat sangat pen- 
ting dalam mendorong pemba- 
ngunan, termasuk di Papua. 

Amiruddin mencontohkan, di 
sebuah distrik di Kabupaten 
yapura terdapat puskesmas yang 
tidak layak. "Peralatan minim. 
Dokter hanya satu orang,” ka- 
tanya, Padahal, kampung terse- 
but hanya ditempuh dalam wak- 
tu tiga jam dari Kota Jayapura, 

Dari laporan hasil pemerik- 
saan BPK atas pengelolaan dan 
pertanggungjawaban dana otsus 
tahun anggaran 2002-2010 pada 
Provinsi Papua dan Papua Barat 
disebutkan  penyimpangan-pe- 
nyimpangan dalam pelaksanaan 
dana otsus. 

Penyimpangan itu antara lain 
terdapat kegiatan yang tidak di- 
laksanakan (fiktif) bersumber 
dana otsus sebesar Rp 28,94 mi- 
liar, pembayaran tidak sesuai ke- 
tentuan sebesar Rp 218,28 miliar, 
pendepositoan dana otsus dan 
pembentukan dana cadangan 
yang menyimpang dari keten- 
tuan sebesar Rp 2,35 triliun, dan 
penggunaan dana otsus tidak 
tepat sasaran Rp 248 miliar, 

(NTA/FER) 


PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 


Lily Wahid dan Effendy 
Choirie Menang 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
telah melalui perjalanan panjang 
dengan menempuh beberapa ja- 
lur pengadilan, akhirnya Lily Wa- 
hid dan Effendy Choirie menang, 
Pengadilan Tata Usaha Negara 
Jakarta menolak gugatan Ketua 
Umum Dewan Pimpinan Pusat 
Partai Kebangkitan Bangsa Mu- 
haimin Iskandar terkait pember- 
hentian dua anggota fraksinya 
tersebut dari Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

Rabu (3/10) kemarin, PTUN 
Jakarta menyatakan menolak gu- 
gatan Muhaimin dan Sekretaris 
Jenderal DPP PKB Imam Na- 
chrawi terhadap Ketua DPR 
Marzuki Alie. Marzuki digugat 
karena selaku pimpinan DPR ti- 
dak meneruskan surat recall atau 
pemberhentian Lily Wahid dan 
Effendy Choirie dari keanggo- 
an di DPR kepada Presiden 
silo Bambang Yudhoyono. 


Dalam perkara sbut, Lily 
Wahid dan Effendy Choirie men- 
jadi tergugat intervensi. Gugatan 


yang diregister dengan nomor 
perkara 90/G/2012/PTUN-JKT 
tertanggal 4 Juni 2012 itu diputus 
dengan cepat. 


Tidak berhak 


Penolakan PTUN ini diapre- 
si oleh Lily. "Saya mela 
nakan tugas di Dewan Perwa 
kilan Rakyat (DPR) dilindungi 
oleh UUD 1945. Partai tak berhak 
melakukan PAW (penggantian 
antarwaktu) dalam menjalankan 
tugas saya,” ujar Lily. 
Pada 2 Februari 2011, DPP 
PKB memutuskan melalukan re- 
call terhadap Lily Wahid dan Ef- 
fendy Choiri lah satu alas- 
annya adalah Lily Wahid dan 
Kffendy Choirie sering membe- 
ara berbeda dengan yang 
n PKB. Hal ini paling 
tidak tampak dalam voting 
(pengambilan suara terbanyak) 
pada rapat paripurna pemben- 
tukan panitia khusus angket ma- 


(3 


Saya melaksanakan 
tugas di DPR dilindungi 
oleh UUD 1945. 

Lily Wahid 


fia pajak pada 22 Februari 2011 
dan Pansus Angket Bank Century 
aret 2010, 
pemberhentian tersebut, 
Lily Wahid dan Effendy Choirie 
mengajukan gugatan ke Peng- 
adilan Negeri Jakarta Pusat. Pada 
31 Mei 2011, PN Jakpus me- 
nyatakan tidak dapat menerima 
gugatan tersebut. Alasannya, PN 
Jakpus tak berwenang mengadili 
gugi tersebut karena belum 
melalui penyelesaian internal di 
PKB, yaitu melalui Majelis Tah- 
kim PKB. Atas putusan itu, Lily 
Wahid dan Effendy Choirie 
mengajukan kasasi ke Mahka- 
mah Agung, tetapi juga ditolak. 
Lily Wahid juga pernah meng- 
ajukan uji materi ke Mahkamah 
Konstitusi terkait dengan keten- 
tuan recall atau pemberhentian 
anggota DPR dan anggota parpol 
di dalam UU MPR, DPR, DPD, 
dan DPRD, khususnya Pasal 213 
Ayat (2) huruf e dan h. Namun, 
permohonan tersebut juga di- 
tolak MK 


terpisah, Sekretaris 
al DPP PKB Imam Na- 
chrawi mengatakan, pihaknya 
belum menerima pemberitahuan 
resmi mengenai putusan PTUN 
yang memenangkan Lily Wahid 
dan Effendy Choirie tersebut. Ji- 
ka nanti sudah menerima, pu- 
tusan PTUN akan dipelajari ter- 
lebih dahulu sebelum memutus- 
kan langkah selanjutnya. 

(ANA/FAJ) 


Ikut MIAMORK Non GRATIS 


Association 


Winners Financi 


By FXTM 


# Sabtu, 6 Oktober 2012 di: 


Kantor WFA Jakarta, 


Sampoerna Strategic Sguare, South Tower, level 27, 
Jl. Jenderal Sudirman kav 45-46, JAKARTA 


ni 
Balai Sidang JCC, Murai Room, Lower Lobby 
Jl. Jend. Gatot Subroto, JAKARTA 


Sesi 1 : “FINANCIAL & INVESTMENT PLANNING” 


(pk. 09.30 - 12.30 WI 
profesi dengan gelar 


Memba 


Perencanaan Keuangan & In 
ernational CFP Yataupun sebagai praktisi untuk meraih knpian Anda" 


tasi, baik sebagai 


Sesi2 : “ADVANCED GOLD INVESTMENT” 


pk. 13.30 
beri 
investasi Emas" 


WIB : Membahas Cara Investasi Ema 
estasi Emas dan tips memaksimaikan profit dan 


ng Advanced, timing 
gurangi resiko dalam 


" Bagaimana perdagangan pasar emas dan perak secara online bisa menghasilkan pasif income 
' Jauh lebih menguntungkan daripada investasi emas batangan ataupun kebun emas. 
" Memaksimalkan profit sekaligus menurunkan resiko 


TESTIMONI 


rutin bulanan 


dengan fasilitas At tot . Dap 


trik, telepon, cicilar 
atkan SMS Notifikasi untuk setiap 


Banker 


— Melayani Dengan Setulus Hati 


Dipersembahkan khusus untuk nasabah: 


abungan BRI 


Brit 


Bp Hopie Liu, (Member Gold Juli 2012) 


Info & Men ansaa 0211-5795 2571 / 72 
atau SMS ke : 0888 1779989 
Ketik : KPS / Nama / Tanggal /Sesi — Email : edukasi@wfa.co.id 


Talkshow PASS FM 92,4 FM Jakarta : 
Hari Kamis, Tanggal 04 Okt 2012 Jam 17.00 — 18.00 WIB 


Perubahan Namal Peru: ahaan 
M Etektif per,10, September,2012 berdasarkan|SK Kehakiman 
'AHU-47507/AH.01!02VPT/AL PARIJINDONESIA telah berganti na. 
menjadi PT,WFA INDONESIA (Winners Financial Association) 


mrioperkoran @ & 


www.bri.co.id 
“150 9001 Certified 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Kembalilah ke Tripartit 


ksi demo melibatkan 2 juta bu- 

ruh, Rabu (3/10), terjadi di bebe- 
rapa tempat. Buruh mengancam 
menggelar mogok nasional lebih 
besar jika tuntutan tak dipenuhi. 


Terlepas dari aksi demo sebagai bentuk hak ekspresi 
buruh yang harus kita hargai, kita prihatin dengan tendensi 
kembali memanasnya iklim perburuhan di Tanah Air. 
Kemelut perburuhan yang berlarut-larut pada akhirnya 
akan mengganggu iklim investasi dan ekonomi, yang ujung- 
nya ke penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan. 

Kita semua berkepentingan untuk ikut menjaga hu- 
bungan industrial yang adem dan harmonis, dengan me- 
ngedepankan perundingan dalam setiap sengketa perbu- 
ruhan. Aksi anarkistis turun ke jalanan dan mogok kerja 
yang merugikan semua pihak mestinya bisa dihindari jika 
semua pihak mengedepankan semangat maju bersama dan 
niat baik mencapai kesepakatan saling menguntungkan. 

Baik buruh maupun dunia usaha harus didengar aspira- 
sinya. Persoalannya, sering kali forum tripartit gagal men- 
capai kata sepakat karena masing-masing ingin memaksa- 
kan kehendak sendiri. Bahkan, dalam beberapa kasus 
kesepakatan di tripartit kemudian ditelikung sendiri oleh 
pemerintah daerah demi kepentingan politik sesaat, 

Rasanya kita sepakat, kuncinya ada di pemerintah yang 
sering kali terkesan kurang tegas dan lepas tangan dalam 
setiap persoalan menyangkut perburuhan. Termasuk ter- 
kait tuntutan buruh menyangkut penataan sistem kerja 
alih daya, penghapusan upah murah, dan jaminan sosial, 

Lepas dari keluhan menyangkut produktivitas dan kete- 
rampilan, kita tak bisa menutup mata, buruh kita masih 
jauh dari sejahtera. Usul peninjauan sistem pengupahan 
yang lebih adil dan transparan—baik bagi pengusaha 
maupun buruh—dengan mempertimbangkan skala dan 
sektor usaha, rasanya perlu segera ditindaklanjuti pe- 
merintah. 

Sikap bijaksana juga harus diambil menyangkut sistem 


pasar kerja yang inggirkan perlindungan pekerja 
semata demi iklim investasi juga tak bisa dibenarkan, 
Kuncinya, mempertegas aturan dan pengawasan serta 
tak boleh mengorbankan baik pengusaha maupun buruh. 
Kenyataan masih maraknya penggunaan outsourcing di 
luar pekerjaan tetap dan penggunaan tenaga alih daya 
hingga 90 persen menunjukkan ada yang salah dalam 
pelaksanaan sistem ini, dengan pemerintah cenderung 
tutup mata terhadap pelanggaran yang ada. 
I, lagi-lagi kembali pada niat baik 
pemerintah. Terlepas dari kompleksitas dalam memba- 
ngun sistem jaminan sosial, rasanya kita sepakat perlunya 
komitmen lebih tegas pemerintah menyegerakan jaminan 
sosial secara nasional. Termasuk, h: isi kom- 
promis terkait turan yang masih jadi keberatan pekerja, 
Selama tak ada upaya tuntas dan hanya tambal sulam, 
aksi buruh yang meresahkan dan membuat iklim tak 
kondusif akan terus berulang ke depan. 


Langkah Berani Argentina 


rgentina mengambil langkah 
berbeda dengan negara 
tetangganya, Cile, dalam 
menyelesaikan lembaran hitam 
sejarah negeri itu. 


Cile membiarkan mantan diktator Augusto Pinochet, 
yang berkuasa selama 1973-1990, meninggal (2006) tanpa 
harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan saat 
berkuasa, mempertanggungjawabkan kejahatan terhadap 
kemanusiaannya, Padahal, ia dituding bertanggung jawab 
atas penghilangan 1.200-3.200 nyawa orang, menyil 
sekitar 30.000 orang, baik perempuan maupun laki-laki. Ia 
hanya sempat dikenai tahanan rumah. 

Tidak demikian dengan Argentina. Juli lalu, pengadilan 
di Argentina menjatuhkan hukuman penjara terhadap 
mantan diktator Jorge Videla (86) dan Reynaldo Bignone 
(84). Keduanya dituduh bertanggungjawab atas penculikan 

is terhadap bayi-bayi milik para aktivis yang 
selama periode "Dirty 
di Argentina. Ketika hukuman itu dijatuh- 
kan, keduanya sudah menjalani hukuman penjara seumur 


Negara Tanpa 


Oleh MOCHTAR PABOTTINGI 


pa yang kita sebut krisis 
A multidimensi sebetulnya 

bersimpul satu, yaitu tia- 
danya Rechtsstaat. Kata recht di 
sini menghimpun semua keba- 
jikan atau moralitas publik: be- 
nar, adil, beradab, patut, sah, dan 
berharkat. Para pemikir politik 
mulai dari Aristoteles, Rousse- 
au-Kant-Hegel, hingga ke John- 
Rawls, Ian Shapiro, dan Michael 
Sandel selalu menekankan mo- 
ralitas ini, 


Sejak pengujung abad ke-18, moralitas 
publik bertumpu pada kolektivitas politik 
egaliter bernama bangsa atau nasion yang 
lahir dari solidaritas kesejarahan dan ke- 
satuan cita-cita besar politik. Serempak, 
moralitas publik juga lahir dari tuntutan 
peradaban akan niscayanya menghormati 
harkat setiap individu warga nasion, Per- 
paduan antara rasa bernasion dan pe- 
nekanan pada harkat tiap warga nasion 
inilah yang melahirkan negara dengan 
sistem demokrasi. Aktualisasi sistemik da- 
ri moralitas publik ini kemudian juga 
dikukuhkan di atas 
Hain ghwekiltas, bad bule pitois ben 
misahan kekuasaan dan kesetaraan di de- 
pan hukum. Sejak pengujung abad ke-18 
itu, negara-negara nasion pelopor demo- 
krasi modern di Amerika dan Eropa Barat 
kurang lebih berkiprah, bertumbuh maju, 
dan bersinar dengannya. 

Baik moralitas publik maupun negara 
hukum sama sekali bukanlah milik cks- 
klusif peradaban Barat. Jepang sedari awal 
peradabannya dan terlepas dari sejumlah 
kekurangannya adalah contoh cemerlang 
dari tangguhnya akar serta kiprah mo- 
ralitas publik menurut kaidah-kaidah kul- 
turalnya sendiri. Di zaman kita, pancaran 
sinar moralitas publik di Jepang mungkin 
adalah yang paling cemerlang di dunia. 

Di Nusantara, prinsip "raja alim raja 
disembah, raja lalim raja disanggah” ada- 
lah bagian sentral dari moralitas yang 
sama—sebab "raja” adalah otoritas per- 
tama dan utama dari semua urusan publik. 
Merujuk pada kesaksian Profesor Mat- 
tulada dan Profesor Anthony Reid, ber- 
abad sebelum kuku-kuku kolonial men- 
cengkeram Sulawesi Selatan pada awal 
abad ke-20, pangngadereng dalam kultur 
politik Bugis jelas merupakan bangunan 
moralitas publik dan sekaligus bangunan 
hukum yang sangat berwibawa. 

Rechtsstaat lazim diterjemahkan seba- 
gai negara konstitusional atau negara hu- 
dari bersatu dan 


politik dan hukum adalah dua sisi 
mata uang yang sama. Persenyawaan ini 
niscaya lantaran konstitusi yang meru- 
pakan pedoman dan/atau rangkaian pa- 
tokan politik tertinggi negara sekaligus 
menjadi hukum tertinggi. Ia menjadi 
pancang sebab tujuan utamanya memang 
tak lain dari pemihakan dan penjunjungan 
nyata pada upaya bersama menuju ke- 
sejahteraan, kemajuan, dan kebahagiaan 
sebangsa. 

Lazimnya, entitas ataupun ideal-ideal 
Rechtsstaat merupakan kepanjangan dari 
ideal-ideal nasion dan demokrasi. Dan 


konstitusi, prasyarat utama Rechtsstaat, 
adalah cetak biru nasion dan demokrasi 
sekaligus. Konstitusi adalah maklumat na- 
sion, bukan maklumat negara. Itulah se- 
babnya maka JS Mill menekankan bahwa 
konstitusi haruslah disusun oleh the best 
minds of the nation, 

Nasion tegak di atas prinsip-prinsip 
solidaritas, inklusivisme, keadaban, kesa- 
lingpercayaan, dan pluralitas. Demokrasi 
bertumpu pada prinsip-prinsip kesetara- 
an, keadilan, kebebasan, rasionalitas po- 
litik, dan supremasi hukum. Kuatnya ko- 
hesi, afinitas, bahkan ketumpangtindihan 
antara prinsip-prinsip nasion dan prin- 
sip-prinsip demokrasi membuat nasion 
dan demokrasi dengan sendirinya terjalin 
ke dalam suatu hubungan simbiosis-kon- 
struktif. Begitulah, maka tiap demokrasi 
sehat bertujuan untuk memelihara ber- 
lakunya kesepuluh prinsip di atas agar 
semua warga negara bisa terus melangkah 
maju guna mewujudkan ideal-ideal ke- 
merdekaan dan peradabannya, Dengan 
konstitusi, nasion mengontrol dan meng- 
arahkan negara ataupun masyarakat. 


Janji yang diingkari 

aman kita sulit membayangkan 
atau Rechtsstaat di luar konteks 
nasion dan demokrasi. Toh kerap dilu- 
pakan bahwa baik negara (Sta) maupun 
hukum (Recht) sama-sama berinduk pada 
dan merupakan derivat nasion dalam pa- 
radigma demokrasi. Sejatinya, kedaulatan 
negara hanyalah pinjaman dari kedaulatan 
nasion, Bisa dikatakan bahwa negara me- 
langkah maju atau terpuruk mundur se- 
cara berbanding lurus dengan pasang- 
rut penyantunan serempaknya atas nasion 
dan demokrasi. 

Atas dasar nalar ini, suatu negara ber- 
henti menjadi Rechtsstaat manakala para 
pelaksana negara dan/atau aparat hukum 
tak lagi mengindahkan nasion dalam pa- 
radigma demokrasi. Tanpa berpatokan pa- 
da nasion dalam konteks itu, bukan hanya 
yang Recht akan lenyap, melainkan Staat 
sendiri pun akan kehilangan induk dan 
tujuan dasarnya. Tanpa induk dan tujuan 
dasar, negara akan menjadi liar dan se- 
ketika menjadi mangsa para perakus kuasa 
dan harta di dalam pemerintahan. Ta juga 
menjadi mangsa para pemodal besar na- 
sional ataupun internasional yang sema- 
ta-mata didikte oleh hasrat menggaruk 
untung sebesar-besarnya tanpa meme- 
dulikan akibat-akibat buruknya pada ne- 
gara, masyarakat, dan negeri di mana 
mereka berkiprah. 

Ketika para pelaksana negara men- 
campakkan nasion induknya, ketika itu 
pulalah negara konstitusional batal. Di situ 
negara kehilangan pijakan untuk memi- 
hak dan menjunjung ideal-ideal berbang- 
sa, Begitu konstitusionalitas lenyap, ki- 
nerja politik dan hukum pun ikut meliar. 
Keterpaduan antara keduanya sirna. Se- 
bab, di bawah negara tak berinduk dan 
nihil moralitas, baik praktik politik 
maupun praktik hukum tak lagi bertumpu 
pada Recht. Dari sini tinggal dua opsi yang 
menunggu negara: Machtstaat atau hu- 
kum rimba! 

Rapor atau kinerja seluruh rezim 
dan/atau pemerintahan di Tanah Air sej 
Proklamasi Kemerdekaan bisa diukur dan 
dijelaskan dari penalaran dan patokan-pa- 
tokan Rechisstaat di atas, termasuk rezim 


Orde Reformasi yang kemurnian cit: 
tanya telah dipelintir sedari awal. Dari sini 
kita mengetahui bahwa satu-satunya re- 
zim yang menegakkan Rechtsstaat ha- 
nyalah apa yang disebut Herb Feith, De- 
mokrasi Konstitusional, Ttu berlangsung 
hanya sekitar delapan tahun. Rechtsstaat 
mulai dikhianati sejak Demokrasi Ter- 
pimpin. 

Kita juga tahu bahwa pengkhianatan 
terbesar atas Rechtsstaat berlaku pada 
Orde Baru dan Orde Reformasi. Tsunami 
nasional dari ketiadaan hukum bermula di 
bidang politik pada 1965 saat negara kita 
menjelma Machtstaat. Hingga akhir Orde 
Baru, gelombang besarnya yang berulang 
berkali-kali juga melanda bidang ekonomi. 
Lalu tsunami itu pecah lagi secara jauh 
lebih luas di awal Orde Reformasi. Ini 
ndi-sendi politik, hukum, 
nya. Sebab, 
dipelintir sedari awal hingga kini, Orde 
Reformasi benar-benar mendekati situasi 
hukum rimba—total lawles terlepas 
dari pernak-pernik perubahan sistem pe- 
merintahan di permukaan. 

Kesalahan terbesar selanjutnya adalah 
dijadikannya gerilya diktum impunitas 
bagai patokan Orde Reformasi hingga kini. 
Dalam konteks inilah Munir—pahlawan 
nasional sejati pembela rakyat kecil—di- 
bantai begitu biadab. Di sini kesalahan 
terbesar Presiden SBY adalah penolakan 
umumnya untuk melakukan terobo 
an-terobosan eksekutif di tengah realitas 
negara dalam keadaan semidarurat. Pa- 
danya hingga kini tak kita temukan gut 
kepemimpinan, Lakunya ingkar janji dan 
sama sekali tidak presidensial di 
tengah-tengah kerinduan nasional untuk 
mengakhiri kondisi lawlessness dan ke- 
gilaan korupsi. 


Itikad baik pemimpin 

Di sini pulalah kita mempertanyakan 
itikad baik pimpinan dan para anggota 
DPR yang secara licik berusaha mele- 
mahkan KPK lewat revisi undang-undang 
dengan alasan konyol, Mereka mencam- 
pakkan kenyataan betapa parahnya kan- 
ker korupsi di Tanah Air dan betapa ia 
tiada hentinya dilemahkan dari atas de- 
ngan pelbagai muslihat selama ini. Ibarat 
para psikopat, orang-orang yang mengaku 
terhormat di DPR buru-buru mengusung 
dalih kembali ke sistem hukum normal 
sementara negara kita masih tetap kental 
diharu biru oleh korupsi sebagai extra- 
ordinary crime dari para extraordinary bas- 


dan 


"Cabotage” untuk Merah Putih 


Oleh EMIL SALIM 


HANDINING 


» e ch LL 


tards! 
Sikap yang sama juga kita 
tujukan kepada jajaran pim- 
pinan kepolisian. Bagaima- 
nakah mereka bisa meme- 
lihara wibawa aparat penegak hu- 
kum jika mereka sendiri pun menem- 
patkan diri di atas hukum lewat tindakan 
duplikasi penyidikan yang siapa pun tahu 
bersifat pengecut? Ke manakah ditaruh 
butir ketiga misi Polri untuk” menegakkan 
hukum secara profesional dan propor- 
.esional dengan menjunjung tinggi su- 
premasi hukum dan hak asasi ma- 


3) nusia menuju pada adanya kepastian 


hukum dan rasa keadilan”? Di sini 
perilaku kalangan DPR dan sauda- 
ra-saudara kita di kepolisian tak ubah- 
dengan pepatah: “Tiba di mata 
Ingkan, tiba di perut dikempiskan!” 

Dalam kaitan ini, apres tulus mesti 
kita berikan kepada pimpinan Mahkamah 
Konstitusi ketika menegaskan bahwa upa- 
ya pelemahan KPK lewat revisi un- 
dang-undang sama sekali tak bisa dibe- 
narkan. Sama halnya, kita pun sungguh 
merasa terwakili oleh suara resi KH Said 
Agil Siroj, pemimpin Nahdatul Ulama, 
yang baru-baru ini memberikan peringat- 
an kepada instansi perpajakan serta men- 
canangkan imbauan "hukuman mati" bagi 
para koruptor kakap di Tanah Air. Pada 
peringatan dan imbauan itu tebersitlah 
kerinduan kita bersama bagi kebangkitan 
harkat bangsa dalam rangka mewujudkan 
ideal-ideal kemerdekaan kit: 

Kita mensyukuri integritas, kompeten- 
si, keberanian, dan keterpaduan jajaran 
pimpinan KPK. Bisa dikatakan bahwa 
KPK dibentuk untuk mengakhiri praktik 
diktum impunitas pada Orde Reforma: 
Para pemimpinnya sedang berjuang k 
untuk menegakkan Rechtsstaat pada titik 
sentral 

Semua komponen masyarakat beradab 
di Tanah Air wajib bahu-membahu men- 
dukung tugas suci KPK untuk membe- 
rantas para penggila korupsi sistemik di 
tubuh negara kita hingga ke akar-ak: 
Di negara mana pun, wabah koru 
lah maha-kutukan! Sangatlah mendesak 
bahwa seluruh energi nasional haruslah 
pertama-tama dikerahkan pada pembe- 
rantasan kejahatan luar biasa ini. Untuk 
itu, kita kembali harus menegaskan ek- 
sistensi nasion serta kemutlakannya se- 
bagai induk dan junjungan negara, 

Kita tahu bahwa hampir semua pe- 
langgaran Rechts atau penyalahgunaan ke- 
n yang menciptakan krisis mul- 
tidimensi bermuara pada korupsi. Maka, 
pemberantasan korupsi merupakan cara 
tif bukan hanya untuk meng- 
sis multidimensi itu, melainkan 
juga untuk menegakkan negara hu- 
kum—Rechtsstaat—dalam arti kata yang 
sesungguhnya. Tanpa negara hukum, na- 
sion takkan bermartabat. Dalam konteks 
kehalusan tutur kata pada kultur Jawa, 
peringatan dan imbauan para pemimpin 
NU sesungguhnya laik dibaca sebagai se- 
tuan teramat keras kepada kawanan extra- 
ordinary bastards intranegara yang terus 
bersekongkol menggarong dana Republik 
"Kami sudah lama jijik pada kalian! 
Enough is enough!". Dan secara tegas, kita 
semua beserta mereka. 

MOCHTAR PABOTTINGI 
Profesor Riset LIPI 


kapal-kapal yang sesuai dengan 


hidup karena pelanggaran hak-hak asasi manusia. 

Videla dan Bignone hanyalah dua dari hampir 1.000 
tentara yang diperiksa karena terlibat dalam kejahatan 
kemanusiaan, Tentu ini sebuah tugas besar bagi lombaga 
peradilan Argentina, Apalagi, pengadilan kriminal Argen- 
tina sudah bertekad menempatkan pada prioritas pertama 
pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, Karena itu, 
Argentina telah menciptakan suatu kondisi, lingkungan, 
dan suasana di mana kejahatan era kediktatoran dapat 
diadili dengan cara yang tep: 

Tidak mudah tentu mewujudkan tekad itu. Ini karena 
usaha itu tidak hanya mencakup perlunya ditegakkan 
keadilan, tetapi juga menciptakan rasa berakhirnya periode 
tragis yang pernah mewarnai sejarah Argentina. Bagai- 
mana menghilangkan rasa dendam berkepanjangan dan 
kemudian memulai hidup baru sebagai satu bangsa dan 
negara tanpa menyingkirkan keadilan. 

Presiden Nestor Kirchner yang pertama kali meng- 
upayakan penegakan keadilan itu pada tahun 2006. Ia 
mengganti undang-undang impunitas yang diintroduksi 
oleh pendahulunya. Undang-undang impunitas itu melin- 
dungi para mantan pemimpin seperti Videla. 

Tahun ini, Cristina Fernandez de Kirchner, istri sekali- 
gus penerus Nestor Kirchner, menyerukan agar pengadilan 
terhadap para pelaku kejahatan kemanusiaan diteruskan 
dan diselesaikan sebelum masa pemerintahannya berakhir, 
2015. Dan, Senin lalu, enam mantan petinggi militer 
dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. 

Langkah Argentina itu menjadi sangat penting artinya 
dalam konteks penegakan keadilan dan penghormatan 
terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Hukum harus ditegak- 
kan, seorang pembunuh tidak boleh dibiarkan bebas dan 
tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jaka Oetama 
.Waki Pemimpin Umur: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 
Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 
Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 
Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sign Sursantri 
“Sekrtoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


etika penjajah Be- 
K landa menerapkan 
monopoli perda- 


gangan pala dan cengkeh, 
perdagangan berpusat di 
Halmahera dan Banda. 
Demi rempah-rempah, 
Belanda "menukar” Pulau 
Manhattan (1667) dengan 
pulau Run di Banda "mi- 
1ik” Inggris. 


Belanda pun menggeser Ing- 
gris dan memonopoli perdagang- 
an rempah-rempah dengan men- 
jalin kesepakatan dagang dengan 
sekitar 200 masyarakat adat dan 
kerajaan lokal, 

Monopoli perdagangan dito- 
pang monopoli angkutan laut 
KPM (Koningklijke Pakketvaart 
Maatschappy) yang menerapkan 
ketentuan cabotage untuk sean- 
tero kepulauan Indonesia. 

Cabotage adalah hak meng- 
angkut perdagangan hanya oleh 
kapal-kapal berbendera negara 
bersangkutan. Maka, praktis ba- 
rang dagangan dari Indonesia ha- 
nya diangkut kapal KPM ber- 
bendera Belanda ketika itu. 

Ketentuan cabotage tidak ada 
kaitannya dengan sistem ekono- 
mi liberal seperti dianut oleh 
Amerika Serikat. Merchant Act 
1920 (PL66-26D, yang dikenal 
dengan Jones Act, mengharus- 
kan barang-barang yang dibeli 
dari AS diangkut hanya oleh ka- 
pal-kapal berbendera AS, terma- 
suk barang-barang yang dibiayai 
pinjaman Exim Bank AS dan 
PL-480 bantuan AS. 

Pertimbangan utama adalah 
membuka lapangan kerja bagi 
warga AS sebagai pelaut kapal 
dan pekerja galangan kapal serta 
industri pendukung lainnya. Per- 


timbangan lain adalah menghu- 
bungkan kota-kota tepi pantai 
sekeliling AS dan sekaligus ber- 
fungsi mengawal negara dari an- 
caman asing, penyelundupan, 
dan migrasi gelap. 

Perkuat laut 

Walaupun AS dan negara maju 
umumnya memperjuangkan li- 
beralisasi perdagangan dan ke- 
uangan perbankan di dunia glo- 
bal, dalam perhubungan laut me- 
reka memegang ketat ketentuan 
cabotage yang mengharuskan ba- 
rang diangkut oleh kapal ber- 
bendera setiap negara. 

Indonesia adalah negara ke- 
pulauan yang diapit oleh Samu- 
dra Pasifik dan Samudra Hindia 
sehingga lalu lintas masuk-keluar 
pengairan Indonesia pun ramai 
dan padat. Ketika Indonesia mer- 
deka, kita menguasai Kantor Be- 
sar KPM Belanda di Gambir, 
tetapi kapal-kapal KPM berhasil 
meloloskan diri dan Belanda 
menjualnya ke luar negeri. Na- 
mun, Indonesia tidak memiliki 
armada nasional yang tangguh 
meladeni seluruh Tanah Air. Pe- 
merintah menganggap penerap- 
an cabotage tidak realistis. 

Setelah Indonesia mencapai 
tingkat pendapatan 3.000 dollar 
AS per jiwa per tahun dan me- 
ngejar tingkat pendapatan negara 
maju, maka pembangunan sektor 
perhubungan laut mencuat ke 
atas permukaan sebagai sektor 
strategis, baik sebagai alat pe- 
mersatu wilayah NKRT maupun 
sebagai sektor pemberi lapangan 
kerja yang penting. 

Pertama membuka lapangan 
kerja bagi pelaut rangkaian ar- 
mada jalur utama, jalur penun- 
jang dan jalur perintis dari Sa- 
bang ke Merauke. Telah tiba wak- 
tunya pelaut Indonesia kembali 
jaya mengarungi lautan Indone- 


sia dan samudra dunia. Untuk ini 
sekolah-sekolah pelayaran dari 
menengah sampai tinggi perlu 
dikembangkan di daerah kepu- 
lauan timur Indonesia. 

Kedua, membuka lapangan 
kerja terampil untuk galangan 
kapal dan ahli perkapalan yang 
mampu mendesain kapal sesuai 

dengan sifat watak kelautan kita. 
Kapal-kapal ' KPM didesain 
mengikuti sifat pasang surut su- 
ngai sehingga dalam musim apa 
pun bisa masuk menelusuri su- 
ngai sampai ke pedalaman Ka- 
limantan. Kapal juga mampu me- 
lewati gelombang besar lautan 
Banda karena berstruktur sesuai 
alur yang dilaluinya. 

Dengan teknologi yang sema- 
kin maju, perilaku lautan In- 
donesia sudah bisa diperhitung- 
kan lebih canggih dalam pem- 
buatan kapal yang kita butuhkan 
sekarang, Ini akan membuka ke- 
sempatan membangun galangan 
modern pembuatan kapal-kapal 
sesuai dengan perilaku lautan 
dan kebutuhan jejaring angkutan 
seluruh Tanah Air. Galangan ka- 
pal harus dijadikan sentra per- 
tumbuhan masyarakat maritim 
sebagai ciri khas pembangunan 
kawasan Timur Indonesia. 

Sentra pertumbuhan ini men- 
cakup pengembangan pelabuh- 
an-pengumpul (hub-ports) ba- 
rang umum, produk hasil rakyat 
dan perikanan ditopang oleh fa- 
silitas bungker minyak yang ter- 
sebar di pulau-pulau strategis ti- 
mur Indonesia. 

Dengan demikian, sektor per- 
hubungan laut mencakup pe- 
ngembangan sistem jejaringjalur 
angkutan utama, penunjang dan 
perintis ditopang oleh pelabuhan 
utama (hub ports) menyatukan 
angkutan antar-pelabuhan pe- 
nunjang dilengkapi fasilitas ga- 
langan kapal utama pemroduksi 


perilaku Jautan kita dan mampu 
memasuki sungai-sungai besar 
serta galangan rehabilitasi kapal. 
Semua ini ditopang oleh lem- 
baga finansial pembiayaan pem- 
bangunan dan rehabilitasi kapal 
oleh galangan kapal, seperti per- 
nah diemban oleh BUMN PT 
PAN (Pengembangan Armada 
Nasional) tahun 1970-an. Pe- 
ngembangan totalitas perhu- 
bungan laut seperti ini ikut men- 
jadi penggerak pembangunan. 


Bangun kelautan kita 

Semua ini merupakan peng- 
gerak pembangunan kawasan In- 
donesia bagian Timur. Apabila 
pulau-pulau Jawa-Sumatera 
mengandalkan — pembangunan- 
nya pada infrastruktur angkutan 
darat, pulau-pulau Indonesia ba- 
gian timur mengandalkan infra- 
struktur angkutan laut sebagai 
tulang punggung pembangunan- 
nya, Kita kembali kobarkan se- 
mangat bahari di pulau-pulau In- 
donesia bagian timur ini. 

Karena itu telah tiba waktunya 
kita secara sungguh-sungguh 
mulai menerapkan kebijakan ca- 
botage yang dilakukan secara 
bertahap sejajar dengan perkem- 
bangan pertumbuhan kekuatan 
perhubungan laut kita. 

Yang jelas, kita membangun 
perhubungan laut untuk efek- 
tivitas penerapan cabotage. Kita 
memanfaatkan sasaran cabotage 
untuk membangun ketangguhan 
perhubungan laut kita. Kita sam- 
but globalisasi pembangunan de- 
ngan gigih memperjuangkan ber- 
kibarnya Sang Saka Merah Putih 
sejajar dengan bendera-bendera 
bangsa lain dengan semboyan: 
Yalesveva Yayamahe, di laut kita 
jaya! 


EMIL SALIM 
Menteri Perhubungan 
1973-1978 


POJOK 


Pemogokan akibatkan 
kawasan industri lum- 
puh. 

Pemerintah, partner 
kerja tripartit, jangan 
diam dong! 


- 


Peminat bahasa Indo- 
nesia di Australia turun 
terus. 

Di negeri sendiri dile- 
cehkan, kok, minta 
orang lain tertarik! 


- 


Indonesia pasar produk 
industri pengolahan ne- 
gara lain. 

Tinggal eksportir 
“amok” dan korupsi! 


. 
Hanya 22 polisi penyi- 
dik yang bela KPK. 


Mutiara dan loyang da- 
lam lumpur! 


men 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


REDAKSI 


YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 


berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. 


e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Membuang dan Membakar 
Sampah Sekitar Permukiman 


arga Kompleks IKIP, Duren Sawit, Ja- 
1 A / karta Timur, sudah tujuh bulan ini ter- 
ganggu oleh aktivitas pembuangan dan 
pembakaran sampah di tanah kosong di pinggir kali 
Kanal Banjir Timur, samping permukiman kami. 
Pelakunya adalah oknum tertentu yang dibekingi 
suatu organisasi masyarakat. 


Selain menimbulkan bau tidak sedap, asap pembakaran 
sampah juga sangat mengganggu. Padahal, permukiman 
kami banyak dihuni anak balita dan orang tua. Pembakaran 
sampah tersebut kadang juga menimbulkan api yang besar 
sehingga kami khawatir menyambar ke permukiman. 

Pada 6 Agustus 2012, api pembakaran sampah begitu 
besar sehingga akhirnya kami melapor ke unit pemadam 
kebakaran yang mendatangkan dua mobil pemadam. Na- 
mun, pada malam hari api menyala lagi. 

Permasalahan ini sudah kami sampaikan kepada ke- 
lurahan yang menyatakan bahwa itu tidak ada izin, ke- 
camatan, dan juga sudah mengirimkan surat kepada wali 
kota, tetapi tidak ada tindakan nyata. 

Ini mungkin kejadian kecil dan banyak terjadi di daerah 
lain. Namun, di sini, masyarakat secara tidak langsung 
disuruh menyelesaikan masalah sendiri karena pemerintah 
daerah setempat tidak tanggap. 

NUGI 
Kompleks IKIP, Duren Sawit, Jakarta Timur 


Pengajuan Kembali 
Pelunasan Sebagian 
Terkait surat di 
6/7), "Penalti Pelu 
BCA Finance", yang d 
kan Bapak Tonny Migutani ten- 
tang pembiayaan kendaraan 
bermotor, kami telah menjel 
kan kepada Bapak Tonny bahwa 
proses pelun: bagian telah 
sesuai dengan perjanjian pem- 
biayaan konsumen dan ditan- 
datangani yang bersangkutan. 

Bapak Tonny dapat mene- 
rima penjelasan BCA Finance 
dan sudah mengajukan kembali 
proses pelunasan sebagian se- 
suai prosedur, 

Kami dapat dihubungi dari 
ponsel di nomor telepon Call 
Center Halo BCA (021) 500888, 
email customer-care@bcafi- 


nance.co.id, situ web www.bcafi- 
nance.co.id, Atau SMS nomor 
23 dengan format BCAF & 
si) no kontrak (spasi) isi berita. 
NINIK LIDYA ARLINI 
Deputy Department 

Head Customer Service 

PT BCA Finance 


Kompas 


Bukan Andalas, 
tapi Sam Ratulangi 


Bersama ini kami ingin me- 
nanggapi pemberitaan Kompas 
(6/9) halaman 3 dalam tabel 


dan Kemdiknas”. 
(9 Tunggakan pendidikan « 
nilai Rp 1,3 miliar dan (2) Pe 
sekongkolan atau persaingan ti- 
dak sehat Rp 52 miliar pada 
Universitas Andalas, 


Tanggapan berdasarkan La- 
poran Hasil Pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) No- 
mor 27/HP/XIX/12/2011 tanggal 
30 Desember 2011 atas Peng- 
adaan Barang dan Jasa tahun 
2008, 2009, dan 2010. 

Tunggakan pendidikan ada- 
lah tunggakan oleh mahasiswa 
miskin dan tidak mampu yang 
tidak dapat beasiswa, Namun, 
kami telah menindaklanjuti de- 
ngan menagih kepada mahasis- 
wa tersebut. 

Masalah persekongkolan atau 
tidak sehat, tidak ada dalam 
temuan laporan hasil pemerik- 
saan BPK, 


rkan Laporan Hasil 
Nomor 34/HP/ 
XIX/12/2011 tanggal 30 Desem- 
ber 2011, indikasi terjadinya per- 
saingan tidak sehat atau per- 
sekongkolan antara penyedia 
barang dengan total nilai Rp 
52.033.174000 bukan di Uni- 
versitas Andalas, Padang, me- 
lainkan di Universitas Sam Ra- 
tulangi, Manado. 
WERRY DARTA TAIFUR 
Rektor Universitas Andalas, 
Padang, Sumatera Barat 


Kesalahan pada 
BAKN DPR 


Kami telah menerima tem- 
busan resmi surat Saudara Rek- 
tor Universitas Andalas, Padang, 
yang ditujukan kepada Sekreta- 
ris Jenderal Kemdikbud menge- 
nai pemberitaan Kompas (6/9). 

Setelah kami teliti kembali, 
ternyata memang terjadi kes: 
lahan pengetikan di dalam tabel 
yang dimaksud. 

Temuan BPK tentang "In- 
dikasi Persaingan Tidak Sehat 
atau Persekongkolan antara Pe- 
nyedia Barang” senilai Rp 52 
miliar tidak terjadi di Univer- 
Andalas, tetapi di Univer- 
sitas Sam Ratulangi, Manado. 
Hal ini s ai dengan Laporan 
asil Telaahan Badan Akunta- 
bilitas Keuangan Negara 
(BAKN) DPR. 

Kami atas nama pimpinan 
BAKN DPR memohon maaf atas 
kekeliruan tersebut. 

SUMARJATI ARJOSO 
Ketua BAKN DPR 


Angkatan Perang Negara Kepulauan 


Oleh CHAPPY HAKIM 


NI AU melalui La- 
T nud Balikpapan, 

Kalimantan Timur, 
menahan pesawat sipil AS 
beregistrasi N354RM tipe 
Cessna 208. Pesawat ter- 
sebut diminta turun kare- 
na melintas wilayah udara 
NKRI tanpa izin. 


Pesawat dengan pilot Michael 
Boyd (53) diturunkan paksa di 
Lanud Balikpapan oleh dua pe- 
sawat Sukhoi yang diterbangkan 
dari Skuadron Udara 11 TNI AU 
di Makassar, Sulawesi Selatan, 
Minggu (30/9). Pesawat tersebut 
berangkat dari Wichita, Kansas, 
AS, menuju Singapura. 

Ini adalah sebuah kutipan be- 
rita dari salah satu media di Ibu 
Kota. Gambaran ini memperli- 
hatkan betapa rawannya sistem 
pertahanan negara kita. Tidak 
saja di udara, di daratan—dan 
bahkan terutama di wilayah per- 
airan negeri ini—sering sekali ke- 
daulatan dan kehormatan sang 
Ibu Pertiwi terusik. 


Sistem pertahanan 
Setiap negara, dalam perjalan- 
an menuju cita-citanya, akan ber- 
hadapan dengan dua aspek pen- 
ting, yakni kesejahteraan dan ke- 
amanan, Aspek kesejahteraan 
dan keamanan selalu menghan- 
tui suatu negara, baik dalam jang- 
ka pendek, menengah, dan ter- 
utama pada jangka panjang per- 
jalanan negara tersebut. 
Seberapa besar prioritas yang 
n diberikan kepada aspek ke- 
amanan dan seberapa be: 


teraan itulah yang kemu 
kenal sebagai "kebijakan" dari 
suatu negara, Itu sebabnya kebi- 
jakan nasional suatu negara pasti 
banyak bersinggungan dengan 
faktor keamanan. Itu pula sebab- 
nya setiap negara akan memba- 
ngun satu sistem pertahanan ne- 
garanya. 

Sistem pertahanan suatu ne- 
gara pada prinsipnya akan ber: 
peran lebih kurang seperti fungs 
pagar pada sebuah rumah. Se- 
bagaimana halnya konsep pagar 
yang membatasi dengan daerah 
luar, maka Tembok Besar dan 
Tembok Berlin mengambil tem- 
pat di daerah perbatasan, yang 


dianggap kritis dan rentan ter- 
hadap ancaman dari luar. Itu 
sebabnya mengapa setiap negara 
membangun ”pagar” masing-ma- 
sing di sepanjang daerah per- 
batasan, 

Demikian pentingnya kedu- 
dukan “pagar”, tergambar de- 
ngan jelas dalam lintasan sejarah 
umat manusia di permukaan bu- 
mi ini. Sebagian besar peperang- 
an yang terjadi di sepanjang se- 
jarah dunia, penyebabnya adalah 
sengketa perbatasan. 

Aspek inilah yang menyebab- 
kan setiap negara, dalam urusan 
keamanan negaranya, pasti akan 
berkonsentrasi penuh pada da- 
erah perbatasannya. Terutama ke 
arah letak perbatasan yang ber- 
singgungan dengan negara lain, 
daerah perbatasan yang rawan. 
Daerah perbatasan telah mer 
daerah yang penuh dengan ke- 
pentingan bagi suatu negara, 

Dari berbagai sistem pertahan- 
an yang dianut oleh banyak ne- 
gara di dunia, umumnya sistem 
pertahanan yang rely on tech- 
nology—sistem pertahanan yang 
mengandalkan teknologi serta 
total defensif atau sistem per- 
tahanan menyeluruh—merup: 
kan dua hal utama dalam me- 
rumuskan em pertahanan 
suatu negara. Pesatnya laju per- 
kembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi seakan "memaksa" 
setiap negara larut di dalamnya. 

Tembok Besar dan Tembok 
Berlin merupakan gambaran atas 
bagaimana "mudahnya" mema- 
gari kawasan perbatasan suatu 
negara yang berbentuk daratan. 
Bangun pagar pembat: 
Namun, hal itu menjadi kom- 
pleks manakala muncul gagasa 
untuk ”memagari" suatu kawas: 
an perbatasan berupa pe 
atau lautan dan atau bahkan yang 
berwujud udara. 

Oleh karena itu, patut dite- 
kankan di sini bahwa sistem per- 
tahanan suatu negara tidak bisa 
dipisahkan dari kondisi geografis 
negara tersebut. Negara berben- 
tuk daratan dan negara yang ber- 
bentuk an dipastikan 
akan memili lem pertahanan 
negara yang sangat berbeda. 

Bagaimana dengan Negara Ke- 
satuan — Republik — Indones 
(NKRI)? NKRI sudah ditakdir- 
kan menjadi satu negara yang 
berwujud negara kepulauan. Sua- 


Dibir sw 


buan 
g 


tu negara yang terdiri at: 


panjang garis pantai lebih kurang 
81000 kilometer. 

Dengan kondisi seperti itu, In- 
donesia merupakan negara ke- 
pulauan terbesar di dunia, Dalam 
hitungan matematis, wilayah In- 
donesia meliputi dua pertiga la- 
utan dan sepertiga daratan. Di 
atas lautan dan daratan ada wi- 
ng mencakup ke- 
wilayah Indone- 
ayah NKRI yang 
ja kedaulatan, kehor- 
matan, dan keamanan nasional- 
nya (Priyatna Abdurrasyid). Ini- 
lah salah satu penyebab kom- 
pleksnya membangun sistem 
pertahanan NKRI, membangun 
pertahanan dalam — kerangka 
menjaga kedaulatan negara. 

Berbicara tentang kedaulatan 
negara, maka banyak defir 
yang akan muncul berkaitan de- 
ngan topik tersebut. Namun, ada 
sebuah pengertian atau jabaran 
yang sangat sederhana untuk da- 
pat menghayatinya. 
an negara, dalam 
ng sederhana, dapat 
diartikan sebagai terciptanya ke- 
amanan di kawasan perbatas 
darat yang selama ini selalu tt 
jadi pergeseran patok-patok pe- 
nanda batas di Kalimantan dan 
Papua, Kedaulatan adalah juga 
merupakan rasa aman bagi se- 
mua warga negara Indonesia un- 
tuk mencari ikan di daerah per- 
airannya sendiri, tanpa perlu 


uruhan Iu: 


khawatir akan dijaring satuan 
pengamanan laut negara lain. 
Lebih dari itu, harus dapat 
terselenggara pula dalam konteks 
menjaga serta memanfaatkan ke- 
kayaan laut yang sedemikian me- 
limpah, yang selama ini nyaris 
hanya dinikmati oleh negara lain. 
Sementara itu, kedaulatan di 
udara dapat dirasakan manakala 
dapat menjaga penerbangan-pe- 
nerbangan liar yang dapat me- 
lintas dengan bebas, seperti ba- 
nyak terjadi belakangan ini. 


Perlu satu konsep 


Dengan demikian, dalam ta- 
tanan bahasa yang sederhana, In- 
donesia dituntut untuk memiliki 
satuan angkatan darat yang 
mampu memberikan rasa aman 
sepanjang garis perbata darat 
dengan kawasan negara lain. De- 
ngan wilayah laut yang mahaluas, 
Indonesia sudah sepatutnya me- 
miliki unit tempur angkatan laut 
yang mampu menjaga wilayah 
kedaulatan perairannya, teruta- 
ma wilayah perbatasan. 

Sementara di wilayah udara, 
satuan angkatan udara harus me- 
miliki kemampuan penuh dalam 
menjaga kedaulatan wilayah uda- 
ra, Terutama di kawasan udara 
yang rawan, seperti di sekitar 
Selat Malaka dan kawasan yang 
berbatasan dengan Timor Leste 


Penginta 


an dan patroli udara 
juga selayaknya — mencakup 
koordinasi yang matang dengan 
satuan-satuan angkatan darat 
dan laut di sepanjang garis per- 
batasan tersebut. Dengan kata 
lain, keberadaan kekuatan udara 
kita dapat menciptakan air su- 
periorily, keamanan di wilayah 
udara kedaulatan NKRI. 

Semua itu tentu saja akan 
berupa satu wadah yang bahu- 
membahu dan terpadu atas nama 
angkatan perang dari satu negara 
berbentuk negara kepulauan. Di 
sinilah terlihat diperlukannya 
tu konsep yangjelas sehingga kita 
tak lagi terjebak dengan pem- 
bahasan yang berlarut-larut ten- 
tang perlu atau tidaknya mem- 
beli Leopard, Sukhoi, dan atau 
Apache serta kapal selam. Dir- 
gahayu Angkatan Perang Negar 
Kepulauan Republik Indonesia 
Dirgahayu TNT! 

CHAPPY HAKIM 

Mantan Kepala Staf TNI AU 


Fs TAGHeuer 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ANT:GAR E las 


Syarat dan ketentuan berlaku. 


BII Tabungan 


bii 


@Maybank 


Menangkan uang tunainya, dapatkan hadiah langsungnya. 


Segera buka tabungan di BII dan terus tingkatkan saldo Anda untuk emerianga hadiah undian Grand Prize berupa 
uang tunai seberat emas Monas". Dapatkan juga Direct Gift atas penempatan 
smart phone, dan gadget tanpa diundi. 


Periode Program: Agustus 2012 - Februari 2013 


“Berat emas Monas sesual informasi yang tercantum pada brosur yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata & Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 
(Unit Pengelola Monumen Nasional) dan uang tunai dengan pecahan uang kertas Rp. 20.000,- 


BiingkisanBeruntun 


Sekali Nabung Hadiahnya Beruntun 


MENANGKAN 


ana berupa emas murni, uang tunai, 


Informasi lebih lanjut hubungi: 
Bendung 022) 21 81, epyukata (070) 581, Semarang (34 ti, 
Solo (RT) TI Bi, Surabaya IN SO SET, Balam TB 40 Ah, 
dar (81) 56 SI, Denpasar (61) 238 B1, Maka (11) 362 BU, 
Bkligapan (se) 081, mat omteol 


Ta 


AN 


www.bil.co.id 


KILAS LUAR 


HASIL PEMILU GEORGIA 


PERSENTASE SUARA" 


Gerakan Nasional 


Impian Georgia Bersatu 
Koalisi oposisi Partal berkuasa 
—E II aa 


Te—— Lainnya 


Catatan: perhitungan awal dengan 974 suara terhitung. “Sistem pemilu Georala mengalokasikan 
77 dari 150 kursl parlemen sesuai daftar partai dan sisa 73 kursi sesuai pemenang konstituen. 
Hasil di atas berdasarkan pos penghitungan suara yang dihitung berdasarkan sistem daftar 


Sumber Reuters, Komisi Pusat Pemilihan Umum Georgia @O Reurers 


Kubu Oposisi Georgia Siap Memerintah 


Georgia bersiap menjalani transisi politik besar, Rabu (3/10), 
setelah kemenangan pihak oposisi atas kubu Presiden Mikheil 
Saakashvili yang berkuasa dan mendominasi parlemen untuk 
waktu lama, Saakashvili mengakui kekalahan yang mengejutkan 
dalam pemilu Senin lalu, dan berjanji membantu koalisi Im- 
pian Georgia pimpinan pengusaha Bidzina Ivanishvili untuk 
membentuk pemerintahan. Namun, Ivanishvili—yang kemung- 
kinan besar menjadi perdana menteri—mengimbau Saakashvili 
mengundurkan diri dan keduanya bisa menghindari masa ko- 
habitasi yang bergejolak. Walau partainya kalah, Saakashvili 
masih menjadi presiden hingga pemilu presiden tahun depan, 
Sekutu Saakashvili telah memperingatkan pihak oposisi untuk 
tidak menimbulkan krisis konstitusional yang bisa merugikan 
lau mereka bereksperimen dan 


kata Ketua Dewan Keamanan Nasional Georgi 
Giga Bokeria. Pemilu parlemen Georgia dinilai berjalan lancar, 
Setelah 97 persen suara dihitung, Impian Georgia mengungguli 
partai Saakashvili, Gerakan Nasional Bersatu, dengan 55 persen 
berbanding 40,27 persen. (AFP/REUTERS/DI) 


Kekuasaan PM Nguyen Tan Dung Terancam 


Kekuasaan dan masa depan politik Perdana Menteri (PM) 
Vietnam Nguyen Tan Dung bisa mendapat tantangan serius 
dalam rapat Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV) 
yang digelar sejak Senin dan akan berlangsung dua pekan. 
Dung dianggap sebagai PM paling berkuasa dalam sejarah 
negara itu, dan menjadi tokoh pembaruan Vietnam dengan 
kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, berbagai 
skandal perbankan, korupsi, kenaikan inflasi, dan melemahnya 
pertumbuhan ekonomi akhir-akhir ini membuat ketidakpuasan 
publik meningkat. Para pengamat menduga hal itu akan di- 
gunakan para rival politik Dung untuk memangkas kekua- 
s u bahkan menendangnya dari pusat kekuasa 


gurangi kekuasaan besar yang telah ia kumpulkan selama 
tutur Carl Theyer, pakar Vietnam dari Universitas New 
South Wales, Australia, Selasa (2/10). (AFP/DHF) 


Chavez Desak Pendukungnya Bangun Pagi 


Presiden Venezuela Hugo Chavez (58) mendesak pendukung- 
nya menggunakan hak pilih sepagi mungkin. Menurut Chavez, 
kunci untuk memenangi enam tahun masa jabatan ketiga ini 
adalah mengorganisasikan massa dan logistik. Dia meminta 


pendukungnya membangunkan tetangga mereka dengan trom- 
pet ala militer pada hari pemilu Venezuela, 7 Oktober, 


lupa sarapan. Kita harus bekerja keras mengerahkan logistik. 
Transportasi ke tempat pemungutan suara, Kita harus mem- 
perhatikan semua aspek. Yang kita pertaruhkan amat penting, 
yakni nasib kita 100 tahun ke depan,” kata Chavez berapi-api di 
depan pendukungnya di Yaritagua, Selasa (2/10). Chavez men- 
dapat perla saingnya, Henrigue Capriles 
(40), yang dalam sejumlah jajak pendapat hanya tertinggal tipis 
dari Chavez. (REUTERS/WAS) 


ASION 


AL 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


Petugas pemadam kebakaran, Rabu (8/10), memeriks 


bagian buritan kapal penumpang Lamma TV yang rusak berat setelah bertabrakan dengan kapal lain dan kemudian 


tenggelam di dekat Pulau Lamma, Hongkong, Senin malam lalu, Kapten kedua kapal yang bertabrakan bersama lima awak lainnya ditahan polisi menyusul insiden yang 
menewaskan 38 orang tersebut. Kapal yang sudah tenggelam itu kemudian diangkat lagi untuk penyelidikan penyebab tabrakan. 


Pemilik Kapal Bantah Tuduhan 


Penyelidikan Kecelakaan Butuh Waktu Sedikitnya Enam Bulan 


HONGKONG, RABU — Perusahaan jasa 
penyeberangan Hong Kong and Kowloon Ferry 
Holdings, pemilik kapal The Sea Smooth, 
membantah tuduhan kapalnya melenggang pergi 
begitu saja setelah menabrak kapal feri the Lamma 
IV milik perusahaan Hongkong Electric Co. 


Seperti diberitakan sebelum- 
nya, tabrakan dua kapal itu, Senin 
(/10) malam, menewaskan 38 
penumpang kapal Lamma TV, 
termasuk lima anak-anak. Insi- 
den itu terjadi sekitar tiga ki- 
lometer dari pantai Pulau Lam- 
ma, Hongkong. 

Publik Hongkong dikabarkan 
marah besar menyusul pembe- 
ritaan yang menyebut kapal dan 
kru The Sea Smooth melanjutkan 
perjalanan ke Pulau Lamma tan- 
pa berhenti, apalagi memberi 
pertolongan. 

Tak lama setelah tabrakan, 
Lamma IV tenggelam separuh. 
Feri itu berh: diapungkan 
kembali lalu ditarik ke pantai 
oleh tim penyelamat, Rabu 


(3/10). Kerusakan serius tampak 
jelas di sejumlah bagian feri itu, 
seperti lubang besar di buritan 
belakang dan pagar terali yang 
bengkok. 

"Dalam kondisi sekarang, ber- 
spekulasi seolah-olah — kami 
mengabaikan lalu pergi begitu 
saja meninggalkan lokasi sangat- 
lah salah," ujar Ng Siu-yuen, ma- 
najer umum perusahaan penye- 
berangan itu. 

Menurut Ng, kapalnya segera 
berhenti ketika tabrakan terjadi. 
Namun, untuk memastikan apa 
yang sebenarnya terjadi malam 
itu, Ng meminta semua pihak 
sabar menunggu hasil penyeli- 
dikan resmi. 

Ng belakangan juga mengaku 


kalau dua kerabat istrinya, ke- 
duanya masih anak-anak, ikut 
tewas dalam tragedi tersebut. 

Ngjuga menegaskan, kapal feri 
perusahaannya itu berada dalam 
kondisi baik dan baru sebulan 
lalu lolos inspeksi rutin peme- 
rintah. 


Enam bulan 

Sementara itu, Direktur De- 
partemen Kelautan Hongkong 
Francis Liu, mengatakan kepada 
stasiun Cable TV Hong Kong, 
proses penyelidikan membutuh 
kan waktu setidaknya enam bu- 
lan 

Pemimpin baru Hongkong, 
Leung Chun-ying, memastikan 
sudah membentuk komisi pe- 
nyelidikan yang akan mencari 
tahu penyebab sebenarnya ke- 
celakaan demi mencegah keji: 
dian serupa terulang di masa 
depan. 

Sampai sekarang kepolisian 
Hongkong telah menahan tujuh 
kru, termasuk dua kapten dari 
kedua kapal. Mereka dinilai lalai 
dan membahayakan nyawa orang 


lain, Belakangan ketujuh kru itu 
dibebaskan dengan — jaminan 
uang. 

Perairan Hongkong dikenal 
menjadi salah satu wilayah per- 
airan dan pelabuhan tersibuk di 
dunia, dengan infrastruktur 
canggih dan memadai 
Kecelakaan laut kali ini dinilai 
menjadi kecelakaan terburuk 
yang pernah terjadi dalam empat 
dekade terakhir. 


Keluarga berduka 

Hari Selasa, pihak keluarga 
korban yang berduka tampak 
mendatangi lokasi insiden untuk 
melakukan ritual menabur uang 
arwah. 

Prosesi itu dilakukan untuk 
menghormati para korban tewas 
Adapun — beberapa — keluarga 
korban lain tampak berkumpul di 
rumah duka menanti kepastian 
kabar jenazah anggota keluarga 
mereka, 

Dalam kesempatan terpisah, 
Direktur Operasi Power Assets 
Holdings Yuen Sui-see, kelompok 
usaha pemilik Hongkong Elec- 


tric, menyebut feri Lamma TV 
pada Senin malam itu meng- 
angkut 121 penumpang. 

Mereka adalah para pegawai 
dan keluarga perusahaan Hong- 
kong Electric yang tengah ber- 
libur bersam: 

Kapal feri itu sendiri mampu 
mengangkut maksimal 200 pe- 
numpang. Dengan begitu, kapal 
itu tidak kelebihan penumpang, 

Pejabat Power Assets Holdings 
lebih lanjut menyebutkan telah 
menyiapkan dana santunan se- 
besar 25.800 dollar AS (Rp 247,8 
juta) untuk setiap keluarga 
korban tewas. 

Hongkong Electric dan Power 
5 adalah bagian 


kemarin, Li juga tampak 
mengunjungi rumah sakit untuk 
menengok para korban yang se- 
lamat. 

”Saya tidak mau bicara banyak. 
Saya hanya tahu banyak korban 
meninggal dunia," ujar Li kepada 
Cable TV Hong Kon, 
(REUTERS/AP/DWA) 


Peringatan Hari Persatuan Jerman 


KOMPAS/LUCRY PRANSISKA 


Wakil Duta Besar Jerman untuk Indonesia Heidrun Temple (kanan) bersama Wakil Menteri Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar (tengah) dan calon Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Georg 
Witschel, merayakan peringatan 22 tahun bersatunya kembali Jerman Barat dan Jerman Timur, di 


Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (3/10). 


KESATUAN ASEAN 


Biaya di Laut China Selatan Terancam Naik 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
jumlah negara anggota ASEAN 
diminta tidak keras kepala dan 
mau menang sendiri, terutama 
terkait upaya penyelesaian seng- 
keta di Laut China Selatan. 

Sikap keras kepala dan tidak 
mau mengalah diyakini hanya 
akan membahayakan posisi dan 
keberadaan ASEAN dan akan sa- 
ngat merugikan secara ekonomi. 

Dewi Fortuna Anwar dari Ha- 
bibie Center, Rabu (3/10), 
mengatakan, bukan tidak mung- 
kin konflik yang semakin me- 
manas di perairan kawasan itu 
justru meningkatkan biaya yang 
harus ditanggung para pelaku 
ekonomi. 

"Bukan tidak mungkin per- 
usahaan asuransi akan mengang- 
gap Laut China Selatan berisiko 
dan hal itu berdampak langsung 
menaikkan biaya asuransi yang 
dikenakan terhadap kapal-kapal 
yang lewat sana,” ujar Dewi ke- 


pada Kompas. 

Akibatnya, ongkos angkut ba- 
rang dan jasa yang melalui per- 
n tersebut akan melonjak ta- 
jam dan semakin membebani 
perekonomian global. 

Walau berbeda penyebab, kon- 
disi sama telah terjadi di perairan 
di kawasan Afrika. Biaya asuransi 
melonjak tajam lantaran marak- 
nya risiko pembajakan kapal dan 
penculikan awak kapal dagang di 
sana, 

Selain itu, kegagalan ASEAN 
menyatukan sikap dan persepsi 
terkait isu sengketa Laut China 
Selatan juga dapat berdampak 
buruk merusak kekohesifan an- 
tarkesepuluh negara anggotanya. 

Jika itu sampai terjadi, kre- 
dibilitas dan reputasi ASEAN 
yang dibangun selama ini akan 
rusak dan hancur. 

Bahkan, bukan tidak mungkin 
kawasan Asia Tenggara akan 
kembali seperti di masa lalu ke- 


tika ASEAN belum terbentuk, sa- 
at negara-negara di kawasan ter: 
sebut saling serang dan bers 
teru 


ami cuma bisa berharap ba- 
ik Kamboja, Filipina, maupun Vi- 
etnam, mereka semua bisa ber- 
sikap tak terlalu ngotot mau me- 
nang sendiri, Sebaiknya mereka 
semua (diharapkan) mengede- 
pankan rasionalitas," ujar Dewi. 

November mendatang, ASE- 
AN akan menggelar pertemuan 
tingkat kepala negara di Phnom 
Kekhawatiran 
insiden Juli akan kembali terjadi 
masih terus membayangi per- 
temuan tersebut. 

Seperti diwartakan sebelum- 
nya, Juli lalu, pertemuan antar- 
menteri luar negeri ASEAN 
(AMM) ke-45 gagal merumuskan 
dan menyepakati komunike ber- 
sama. 

Hal itu terjadi lantaran per- 
bedaan sikap tajam antara tuan 


rumah dengan Filipina dan Vi- 
etnam terkait perlu tidaknya me- 
nyinggung insiden di Beting Scar- 
borough antara Filipina dan Chi- 
na, 


Kerja sama mari 

Sementara itu, di Manila, Fi- 
lipina, dalam tiga hari ke depan 
akan digelar sebuah pertemuan 
tingkat pejabat senior kemen- 
terian luar negeri negara ASEAN 
membahas kerja sama maritim, 

Selain kerja sama maritim, ju- 
tu bicara Kementerian Luar Ne- 
geri Filipina, Raul Hernandez, 
menyebut pertemuan itu juga 
membahas isu perompakan dan 
upaya menjamin kebebasan na- 
vigasi. 

Pada hari ketiga, diskusi ren- 
cananya diperluas dengan me- 
libatkan sejumlah negara mitra 
ASEAN seperti China, Jepang, 
AS, India, Korea Selatan, dan 
Australia. (AFP/DWA) 


Preserving Indonesian Traditional Heritage 


THE 9” 


CRAFT 


NA 


Artistik, unik, ungsional dan simbolis merupakan 
nilaknilai kewmagulan komparatif produk craft 
Indonesia di mata dunia, Craft juga menjadi 
andalan industri kreatif Indonesia. sebagai pilar 
baru ekonomi nasional: Dapatkan aneka ragam 
produk Industri kreatif terkini di INDOCRAFT 2012 
dan hadirkan nuansa craft baru dalam hidup 


BATIK, FASHION, JEWELRY, CRAFT & GIFT FAIR 


mrioperkoran @ & 


Didukung oleh 


VINUI 


Jam 12.30-15.00 


Sekar Livifig intisari mariedaire FR 
Jakarta Pot MAN an 


SINWUADAPAN «Avenezlatn Seoteranea K 
Kolamtahahion VIRTG canda “kia Tekgan 


eneg TAM 
Sei 


Media Partner 


A Honid CHIC KARTIKA “kartini 


JMAI 


m beslhu.com 


Ikuti dan Saksikan berbagai macam Workshop Kreatif 
Rabu, 3 Oktober 2012 


Workshop - “Beauty and Hijab Class 8 Kreas 
bersama Tabioid Wanita Indonesia 


Kamis, 4 Oktober 2012 


Jam 13.00-16.00 


Workshop : “Rainbow Cake” bersama Tabkxd Wanita Indonesia 


Pengataran & Intoryu 


Sabtu, 6 Oktober 2012 
Jam 1100-1300 
Werkehap 


Sinouns stonosi 


foto lang : Ritm. Hp 011205 


Batik Tora Bagi 


bersama Mariha Stewart Lwng dan 


8 Inlormasi eta lanjut 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


APP/DESHAKALYAN CHOWDHURY 


Seorang petani di Desa Paro, sekitar 65 kilometer sebelah selatan Thimphu, Butan, terlihat sedang menaikkan muatan jerami ke 
punggung seekor keledai dalam foto bertanggal 26 Maret 2008 ini. Negara di lereng Pegunungan Himalaya ini bertekad menjadi negara 
pertama di dunia yang kembali ke pertanian tradisional yang 100 persen organik untuk memproduksi pangan bagi warganya. 


BUTAN 


Negara Pertama yang Murni Organik 


erajaan Butan di Hima- 
Km sebelumnya dikenal 

karena upaya pemerintah 
mencari “kebahagiaan” bagi 
warganya. Kini mereka membu- 
at target baru untuk menjadi 
negara pertama di dunia yang 
mengubah pertaniannya menja- 
di 100 persen organik. 

Negara mungil dengan ma- 
yoritas penduduk beragama 
Buddha itu terletak di antara 
China dan India. Mereka me- 
miliki pendekatan yang tidak bi- 
asa pada pembangunan ekono- 
mi, yang berpusat pada perli 
dungan lingkungan dan kesejah- 
teraan jiwa. 

Alih-alih berpatokan pada 
produk domestik bruto, model 
pembangunan mereka menggu- 
nakan parameter "kebahagiaan 
nasional bruto”. Konsep ini te- 
lah dibicarakan di Perserikatan 
Bangsa-Bangsa dan mendapat 
dukungan para pemimpin du- 
nia, antara lain Inggris dan Pe- 
rancis. 

Butan melarang televisi sam- 
pai 1999, dan menolak wisata 
massal untuk melindungi kebu- 
dayaannya dari pengaruh asing. 
Baru-baru ini mereka menetap- 
kan "hari pejalan kaki” tiap Se- 
lasa dan melarang kendaraan 


masuk ke pusat kota. 

Tekad Butan untuk membuat 
jalan yang berbeda bisa dilihat 
dari kebijakan baru untuk se- 
cara bertahap menghapus bahan 
kimia artifisial untuk pertanian 
dalam 10 tahun ke depan. De- 
ngan demikian, makanan utama 
gandum dan kentang, juga bu- 
ah-buahan, menjadi 100 persen 
organik. 

”Butan memutuskan untuk 
melakukan ekonomi hijau 
mengingat begitu besarnya te- 
kanan pada Bumi,” kata Menteri 
Pertanian Pema Gyamtsho ke- 
pada AFP dalam wawancara 
melalui telepon dari Thinphu. 

"Kalau Anda melakukan per- 
tanian yang sangat intensif, itu 
berarti penggunaan begitu ba- 
nyak bahan kimia. Ini tidak se- 
jalan dengan kepercayaan kami 
dalam Buddhisme, yang memin- 
ta kami untuk hidup selaras de- 
ngan alam,” katanya. 

Butan memiliki penduduk se- 
dikit di atas 700.000 jiwa. Dua 
pertiga penduduk tergantung 
pada hasil pertanian, di d 
sa di r dataran selatan 
yang subur dekat India, wilayah 
puncak Himalaya, serta lembah 
di utara. 

Dengan sebagian besar wila- 


de- 


yahnya berhutan, tak lebih dari 
tiga persen wilayah daratan di- 
pakai untuk pertanian. Menurut 
Gyamtsho, sebagian besar petani 
tergantung pada kompos sebagai 
pupuk alamiah. 

”Kami telah mengembangkan 
strategi secara bertahap. Tak 
mungkin kami menjadi organik 
dalam sekejap," kata Gyamtsho. 

Satu-satunya saingan Butan 
untuk mendapatkan gelar nega- 
ra ”100 persen organik” adalah 
Pulau Niue di Pasifik Selatan. 
Pulau berpenduduk 1.300 jiwa 
ini bertekad mencapai sasaran- 
nya sekitar tahun 2015-2020. 

Nadia Scialabba, spesialis 
pertanian organik global pada 
Organisasi Pangan dan Pertani- 
an (FAO), mengatakan, pasar 
makanan organik dan harganya 
yang tinggi menarik bagi negara 
yang wilayahnya keci 

"Ini terjadi di nega 
kecil, yang tak bisa ber: 
lam kuantitas, tetapi ingin ber- 
cara kuali 


yuran ke ho- 
di Thailand. 
Nanas mereka diekspor ke 
Amerika Serikat, dan apel butan 
yang terkenal dikirim ke India. 
(AFP/DI) 


Militer Kejar Pelaku 


Diduga Boko Haram Terlibat, Jam Malam Masih Diterapkan 


LAGOS, RABU — Aparat militer Nigeria, Rabu 
(8/10), terus berupaya mengejar para pelaku 
pembantaian puluhan mahasiswa politeknik di kota 
Mubi, sebelah timur laut negeri itu. Aparat mencari 
dengan cara mendatangi rumah orang yang dicurigai 


Satu per satu. 


"Pihak militer sekarang tengah 
mendatangi satu per satu rumah 
orang yang dicurij ujar Ketua 
Palang Merah Negara Bagian 
Adamawa Abubakar Ahmed, 

Peristiwa tragis itu terjadi Se- 
lasa (2/10) dini hari, saat se- 
kelompok orang bersenjata men- 
datangi kawasan permukiman di 
sekitar kampus Politeknik Fe- 
deral Mubi. 

Menurut aparat keamanan, 
para pelaku mendatangi setiap 
rumah mahasiswa dan memang- 
gil para calon korbannya untuk 
kemudian dibunuh ketika me- 
nyahut. Sedikitnya 40 orang te- 
was dalam serangan itu. 

Sampai sekarang motif utama 
pembantaian tersebut masih be- 
lum diketahui pasti. 


Sebagian pihak meyaki 
siden pembunuhan mass 
itu terkait dengan proses pen 
lihan ketua organisasi mah: 
wa, sementara dugaan lain me- 
ngaitkannya dengan kelompok 
pengacau Boko Haram. 

Seminggu sebelumnya aparat 
militer baru saja menggelar ope- 
rasi penggerebekan dan penye- 
rangan besar-besaran terhadap 
kelompok Boko Haram di kota 
Mubi. 

Kelompok radikal itu selama 
ini dianggap bertanggung jawab 
atas ber aksi teror dan se- 
rangan mematikan di sejumlah 
lokasi di Niges 

Dalam operasi itu pihak mi- 
liter mengklaim berhasil mem- 
bunuh tokoh senior Boko Haram 


ls 


PENEMBAKAN DI NIGERIA 


Mubi, Selasa (2/10), seorang 
bersenjata menembaki para 
mahasiswa di asrama kampus. 


g 
NIGERIA | 
@ Abuja 
0m 4 KAMERUN 
ea 
Sumber: Reuters REUTERS 


dan menangkap 156 orang yang 
dicurigai anggota kelompok pe- 
rusuh tersebut, 


Jam malam 

Setelah operasi militer terse- 
but, pihak militer menerapkan 
jam malam mulai pukul 15.00 
hingga 06.00 setiap hari, dan ma- 
sih berlaku sampai Rabu. 

Meski demikian, penduduk 
tampak enggan keluar rumah wa- 
lau masih di luar waktu jam 


malam, Beberapa penduduk yang 
keluar tampak membawa ranting 
pohon sebagai tanda damai. 
Sementara itu, amlah ka- 
langan mempertanyakan mun- 
culnya dugaan bahwa pemban- 
taian itu terkait proses pemilihan 
ketua organisasi mahasiswa. 
Dugaan itu terutama dikaitkan 
dengan latar belakang suku dan 
agama para kandidat, yang ber- 
saing dalam proses pemilihan 


lain, kelompok Boko 
am diketahui terus memper- 
luas target dan kualitas serang- 
an-serangannya. 

Pada September, Boko Haram 
mengklaim bertanggung jawab 
atas pembakaran sekitar 20 me- 
nara jaringan telekomunikasi di 
sepanjang wilayah utara negeri 
itu. Akibatnya, jaringan telepon 
seluler di beberapa lokasi lum- 
puh. 

Selama ini kelompok radikal 
itu juga dinilai bertanggung ja 
wab atas lebih dari 1400 korban 
tewas di wilayah bergejolak di 
utara dan tengah Nigeria sejak 
tahun 2010. (AFP/DWA) 


KRISIS 


Nilai Riyal Anjlok, Teheran Rusuh 


TEHERAN, RABU — Aksi pro- 
tes massa dan bahkan bentrokan 
lawan aparat keamanan be 
camuk di Teheran, Iran, Rabu 
(3/10), menyusul anjloknya nilai 
mata uang riyal menjadi nyaris 
sepertiga dari nilai semula, dalam 
waktu kurang dari seminggu. 

Nilai tukar mata uang Iran, 
riyal, hari Selasa lalu merosot 
terburuk sepanjang sejarah, 
menjadi 85.000 riyal per 1 dollar 
ASdi pasar gelap, Pekan lalu, nilai 
riyal mencapai 24.000 per 1 dol- 
lar AS, dan ditutup 10.000 riyal 
per dollar awal 2011. 

Ratusan polisi antihuru-hara 
pun terlihat menggerebek distrik 
keuangan di ibu kota Tran, Fer- 
dowsi, dan menangkapi penu- 
kar-penukar uang gelap di j 
lanan serta memerintahkan tem- 
pat-tempat penukaran uang yang 
resmi untuk tutup. Langkah re- 
presif ini dilakukan guna meng- 
hindari semakin terpuruknya ni- 
lai mata uang riyal. 
air mata terlihat di 
pusat keuangan Tehe- 
ran itu. Sejumlah demonstran 
terlihat melempari aparat kepo- 
lisian dengan batu, sebelum 
akhirnya polisi pergi menghindar 
dari tempat kerusuhan. 


Kepala Kepolisian Nasional 
Iran Esmail Ahmadi Moghadam 
mengatakan, aparat kepolisian 
perlu dikerahkan ke jalan untuk 
"menindak mereka yang meng- 
ganggu stabilitas”. 
”Banyak orang sen, 
nyimpan mata uang 


emas di rumahnya sehingga me- 
nimbulkan dampak negatif ter- 
hadap perekonomian Iran,” kata 
Moghadam. 

Tindakan yang dilakukan apa- 
emakin 


rat keamanan Tran ini 
menimbulkan kekhawa 
i kalangan di 


yang berpotensi 
ketidakstabilan, 

Kemarahan publik meningkat, 
dipicu kombinasi rontoknya nilai 
mata uang riyal dan membu- 
bungnya harga-harga kebutuhan 
pokok. Tingginya harga daging 
ayam dan daging kambing mem- 
buat banyak warga Tran yang 
berpenghasilan rendah tak mam- 
pu membelinya. 


Tekanan sanksi 


Situasi sulit di Tran tersebut 
oleh banyak kalangan diyakini 
terpicu berbagai sanksi ekonomi 
yang diterapkan dunia Barat ter- 


hadap Tran terkait program nuk- 
lirnya. 

Presiden Mahmoud Ahmadi- 
nejad, Selasa, menuduh sanksi 
Barat sebagai sumber utama 
memburuknya situasi di Iran, Se- 
mentara kubu rival Ahmadinejad 
berpendapat, krisis ekonomi Tran 
ini terjadi lantaran kesalahan ke- 
bijakan pemerintahan Ahmadi- 
nejad sendiri. 

Adapun para analis menga- 
takan siti 
penyebab gabungan: antara aki- 
bat sanksi Barat dan salah ke- 
bijakan pemerintah, seperti 
membuat harga bahan bakar mi- 
nyak melonjak serta menurun- 
kan tingkat suku bunga. Hal ini 
mengakibatkan banyak warga 
Tran beberapa bulan terakhir ini 
lebih suka menyimpan mata 
uang dollar. 

Mi menurut para analis, 
ekspor Tran diperkirakan mero- 
sot lebih dari 30 persen sejak Juli 
lalu, saat 27 anggota Uni Eropa 
menghentikan pembelian mi- 
nyak mentah Tran. Sejumlah ahli 
menuding Iran sengaja mendo- 
rong peningkatan n 
dollar guna menutupi defisit ang- 
garan belanja mereka sendiri. 

(AFP/AP/REUTERS/SHA) 


KRISIS SURIAH 


Bom Mobil Guncang Aleppo, Sedikitnya 48 Tewas 


ALEPPO, RABU — Sedikitnya 
tiga bom mobil meledak di kota 
terbesar Suriah, Aleppo, Rabu 
(8/10). Paling tidak 48 orang di- 
laporkan tewas dan 100 lainnya 
terluka akibat serangan tak ter- 
duga tersebut. 

Jumlah korban diperkirakan 
akan terus bertambah karena 
masih ada korban yang terjebak 
di bawah reruntuhan bangunan. 

Koresponden kantor berita 
Agence France Presse (AFP) di 
Aleppo mengatakan, serangan itu 
terjadi di Alun-alun Saadallah 
al-Jabiri di pusat Aleppo, dan di 
distrik Bab Jnein dekat pintu 
gerbang Kota Lama Aleppo. 

Ada kesimpangsiuran dalam 
memastikan berapa tepatnya 
bom mobil yang meledak. AFP, 
yang mengutip laporan organi- 
sasi Pemantau Hak Asasi Ma- 


nusia (SOHR), menyebut ada tiga 
bom mobil meledak. Kantor beri- 
ta Associated Press, yang mengu- 
tip para aktivis dan media Pe- 
merintah Suriah, menyebut ada 
empat bom. Sementara Reuters 
dan BBC menyebut lima bom. 

Satu hal yang jelas, tak seorang 
pun menduga serangan bom bu- 
muh diri bisa terjadi di dekat 
sebuah klub perwira militer Su- 
riah yang dijaga ketat tentara dan 
shabiha propemerintah. 
"Kawasan itu dijaga sangat ke- 
tat oleh aparat keamanan dan 
shabiha. Heran juga bagaimana 
bom-bom mobil itu bisa mema- 
suki daerah itu,” tutur Moham- 
mad Saced, aktivis opos 
Aleppo. 


Sangat kuat 
Menurut televisi pemerintah, 


dua bom meledak berturut-turut 
dengan jeda waktu sekitar lima 
n Alun-alun Sa- 
adallah al-Jabiri. Ledakan itu sa- 
ngat kuat sehingga menimbulkan 
kawah besar dan dalam menga- 
nga di titik ledakan. 

Klub perwira dan sebuah kafe 
dua lantai runtuh, sementara ba- 
gian depan sebagian besar ba- 
ngunan di kawasan itu hancur. 
”Kami mendengar dua ledakan 
besar, Saya melihat asap tebal 
setelah itu, dan menolong se- 
orang perempuan yang tergele- 
tak di trotoar dalam kondisi ta- 
ngan dan kakinya patah,” ujar 
Hassan (30), yang bekerja di se- 
buah hotel dekat alun-alun ter- 
sebut. 

Pertempuran besar antara pi- 
hak oposisi dan pasukan peme- 
rintah berkobar lagi sejak pekan 


lalu, setelah pasukan Tentara 
Pembebasan Suriah (FSA) me- 
lancarkan serangan "penentuan” 
untuk merebut kota pusat per- 
ekonomian Suriah itu, 

Taktik serangan bom bunuh 
diri ini sudah beberapa kali di- 
lakukan sebelumnya, termasuk 
serangan pekan lalu di kompleks 
markas besar angkatan bersen- 
jata Suriah di Damaskus. 

Media dan para pejabat Pe- 
merintah Suriah menyebut se- 
rangan bom itu dilakukan para 
"teroris” yang didukung keku- 
atan asing. Dalam pidato di Ma- 
jelis Umum PBB, Senin lalu, 
Menteri Luar Negeri Suriah Wa- 
lid al-Moallem menuduh nega- 
ra-negara, seperti AS, Arab Saudi, 
@atar, dan Turki, mendukung pa- 
ra teroris tersebut. 

(AEP/AP/RBUTERS/DHE) 


AP PHOTO/SANA 


Warga Aleppo berjalan di salah satu ruas jalan yang dipenuhi puing-puing dan bangunan yang rusak 
akibat ledakan bom-bom mobil di kawasan Alun-alun Saadallah al-Jabiri di Aleppo, Suriah, Rabu (3/10). 
Sedikitnya 48 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam serangan bom bunuh diri tersebut. 


gu Ocronen 201 


| 
a Kar “ERIAES 


Aan 


MTLLIONS 


Am 


NA | 


(- 


RESIDEN TIA 


lam S 


ketaresirvue OM 


Flavor Bliss, Jl. Alam Sutera Boulevard - Alam Sutera, For Info & Registration : ( (02 1) 5312-2525 Manavorbliss ff flavor bliss 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


DISKUSI ASEAN (4-HABIS) 


Menjadikan ASEAN 
Inklusif dan Multilateral 


alam derajat tertentu, posisi ASEAN menghadapi ke- 
D pentingan dan kekuatan multipolar dalam era globa- 
lisasi, memerlukan rumusan baru untuk mencapai posisi 
yang lebih berpengaruh, Pengaruh globalisasi disertai dinamika 
kawasan Asia Tenggara tanpa dirancang telah menghadirkan 
berbagai kekuatan multipolar seperti Amerika Serikat, China, 
Rusia, dan Jepang dalam peran serta menjaga kepentingannya. 
Rumusan yang terpikirkan adalah mengangkat usulan Men- 
teri Luar Negeri RI Marty Natalegawa tentang keseimbangan 
dinamis (dynamic egutlibrium) sebagai pendekatan holistik di- 
namika kerja sama berbagai bidang di kawasan Asia. Ke- 
seimbangan dinamis ini menjadi sangat relevan ketika kc 
kuatan besar saling berbenturan kepentingan di kawasan ini. 
Kebijakan rumusan politik dan keamanan ASEAN dengan 
prinsip ini akan menjadi kekuatan pengimbang—bukan sekadar 
kekuatan menengah—mengakomodasi kepentingan berbagai 
negara di kawasan ASEAN, termasuk empat kekuatan besar 
China, AS, Rusia, dan Jepang. Rumusan keseimbangan dinamis 


yang sesuai dengan politik 


bebas aktif sebelumnya tidak 
selalu disejajarkan dan diper- 
juangkan memenuhi kepen- 
tingan nasional. 
Tekanan berbagai kepen- 
Tanpa ASEAN dan — “ngan membuat berbagai ru- 
upaya yang dilakukan 
organisasi regional ini 
selama 45 tahun, 
kawasan Asia akan 
menjadi tidak inklusif. 


musan proyeksi kebijakan 
politik luar negeri Indonesia 
selama ini terlihat tidak se- 
lalu sejalan. Ini antara lain 
yang menjelaskan sulitnya 
merumuskan Kode Tata Ber- 
perilaku (Code af Conduet) di 
Laut China Selatan. 

Prinsip keseimbangan di- 
namis harus dipahami seba- 
gai preservasi Indonesia dan 
ASEAN pada umumnya se- 
bagai pengimbang kondisi kepentingan masing-masing atas 
masalah keamanan dan kebebasan bermanuver di kawasan, 
“Ini menuntut kita senantiasa menjadi pihak yang menem- 
patkan pressure ke satu pihak sehingga selalu terjadi kese- 
imbangan,” kata Natalegawa dalam suatu kesempatan, 

Menempatkan prinsip di antara keempat negara besar Chi- 
na, AS, Rusia, dan Jepang t tergantung pada ek- 
sistensi konflik di anta gus juga di antar: 
negara-negara anggota ASEAN. Silang klaim tumpang tindih 
kedaulatan di Laut China Timur dan Laut China Selatan akan 


politik, ekonomi, dan keamanan kawasan. 

Pengertian yang dicapai antara AS dan China dengan sen- 
kan berdampak atas eksistensi dinamika Taiwan, 
Selatan, dan negara-negara Indochina. Pendekatan yang 
terjadi antara China dan Rusia akan menggeser India sebagai 
penyangga berhadapan dengan China, sekaligus menjadi an- 
caman potensial bagi Jepang. 
'anpa ASEAN dan upaya yang dilakukan organi: ional 
lama 45 tahun, kawasan Asia akan menjadi tidak inklusif, 
sangat kompetitif, dan pasti tidak memiliki nuansa dan jiwa 
multilateral. Tanpa prinsip keseimbangan dinamis itu, ASEAN 
akan terpaku pada pola perimbangan kekuatan ala Perang 
Dingin, mudah terseret dalam konflik kepentingan, dan ke- 
hilangan dinamika diplomasinya, (RENE L PATTIRAJAWANE) 


DENVER, RABU — Barack Obama dan Mitt Rom- 
ney berhadapan untuk pertama kalinya dalam debat 
kandidat Presiden Amerika Serikat di Universitas 
Denver di Colorado, Rabu (3/10). Dalam upaya 
merebut hati pemilih, kedua kandidat berjuang 
keras menghindari kesalahan. 


Romney, kandidat presiden 
dari Partai Republik, sangat perlu 


kemenangan karena tertinggal 
dari Obama dalam jajak penda- 


pat. Adapun bagi Obama, keme- 
nangan memberikan justifikasi 
untuk menjalankan programnya 
pada masa jabatan kedua. 
Momentum — Romney—yang 
sempat diunggulkan karena di- 
anggap lebih menguasai 


ekonomi—hilang justru karena 
sejumlah komentarnya yang di- 
anggap tidak pantas. 

Terakhir, 
Ma 


mantan Gubernur 
achusetts ini menyebut 47 


mengandalkan bantuan peme- 


rintah. Ucapannya dalam acara 
penggalangan dana itu segera 
mengundang kritik media, kubu 
Partai Demokrat, bahkan kolega- 
nya dari Partai Republik. 

"Dia (Romney) harus menang 
dengan meyakinkan, Dia mele- 
wati beberapa pekan yang buruk, 
dan dia harus mengubah narasi 
kampanye. Dia harus meyakin- 
kan orang-orang yang suka kepa- 
danya bahwa dia layak dipilih,” 
David Yep: Direktur Paul 
mon Public Policy Institute at 


Southern Illinois University 
Kesempatan terbuka — bagi 
Romney untuk membalas, Sehari 


menjelang debat, giliran Wakil 
Presiden AS Joe Biden yang me- 


nyulitkan posisi kubu Demokrat. 
Dalam kampanye di North Caro- 
lina, Biden menuduh Romney 
akan menaikkan pajak bagi "war- 
ga kelas menengah yang terkubur 
dalam empat tahun terakhir” 

Komentar itu langsung disam- 
bar Paul Ryan, kandidat wakil 
presiden dari Republik, sebagai 
pengakuan bahwa kebijakan eko- 
nomi Obama telah menyengsi 
kan warga. "Kami setuju. Itu ber- 
arti kita harus menghentikannya 
dengan memilih Romney sebagai 
Presiden AS,” ujar Ryan, 

Kubu Obama berdalih, keseng- 
saraan empat tahun itu disebab- 
kan kebijakan ekonomi peme 
tahan terdahulu. Namun, kes: 
lahan telanjur teri 
lahan ucap seperti itu yang harus 
dihindari dalam debat. 


Kejutan 
Dalam 


rahnya, debat presi- 
den AS adalah gabungan antara 
koreografi yang direncanakan 
dan spontanitas pada situasi tak 
terduga. Kedua kandidat meng- 


Para awak siaran 
stasiun televisi 
bersiap di luar 
gedung Ritchie 
Center di kompleks 
Universitas Denver, 
Denver, Colorado, 
tempat debat calon 
presiden AS akan 
digelar hari Rabu 
(8/10) malam waktu 
setempat. Capres 
Partai Republik, 
Mitt Romney, akan 
menghadapi capres 
Partai Demokrat 


dan presiden 
petahana Barack 
Obama. 


TY IMAGES/AFP/DOUG PENSINGEN 


Kandidat Hindari Kesalahan 


Salah Ucap Biden Disambar Romney dan Ryan 


DEBAT KANDIDAT PRESIDEN AMERIKA SERIKAT 


(@ Debat Presiden | 
Universitas 
Denver, Colorado, 
Denver 
3 Oktober 2012 
Topik: Kebijakan 
ekonomi dan politik 
dalam negeri 


@Debat Presiden II 


Universitas Hofstra, Hempstead, New York 


16 Oktober 2012 


Berbentuk "rapat umum", pemilih dapat 
bertanya langsung kepada kandidat tentang 


segala macam isu, 


Sumber: Reuters 


habiskan waktu berjam-jam un- 
tuk berlatih, sambil menyiapkan 
diri menghadapi kejutan. 

“Ini yang membuat rumit. Tak 
ada contoh yang pas untuk me- 
nyiapkan diri, Setiap orang berja- 
lan dengan arah dan tujuan ma- 
sing-masing,” ujar Alan Schroe- 
der, penulis buku tentang debat 
presiden. 

Debat pertama dari tiga debat 
yang berlangsung pukul 2100 


@ Debat Presiden III 
Universitas Lynn, 
Boca Raton, Florida 
22 Oktober 2012 
Topik: Kebijakan luar 
negeri. 


LO @Debat Wakil 
Presiden 
Centre College, 
Daville, Kentucky 
11 Oktober 2012 
Topik: Kebijakan 
dalam dan luar 
negeri, 

Gunawan 


waktu setempat, atau Kamis pagi 
waktu Indonesia, ini akan fokus 
pada isu-isu domestik. Debat ber- 
langsung selama 90 menit, ter- 
bagi dalam enam segmen 
sing-masing selama 15 menit, Ti- 
ga segmen pertama akan mem- 
bahas isu ekonomi. Tiga segmen 
berikutnya akan fokus pada la- 
yanan kesehatan, peran peme- 
rintah, dan tata pemerintahan, 
(AP/AFP/REUTERS/WAS) 


Indonesia 
Financial 


seonored by 


mandiri 


mrioperkoran @ & 


Morte by 


Kontan "? 


(EN AN 
n Lobby JCC 


Jakarta Convention Center 


Yg TN 


Dapatkan Pata, memi 


N 


wheel df fortune S5 


bernilai jutaan rupiah 
1 


1 Apiukung oleh: 
Bahana TCW Investment Management 
Commonwealth Bank dan Asuransi Astra 


terduga di hari tua. 


MUDA KAYA RAYA, TUA SEJAHTERA 


Jadikan prinsip tersebut kenyataan. Yakinkan diri Anda 
mampu mencapai segala kebutuhan finansial kini dan kelak ! 


Dapatkan solusi untuk memenuhi biaya hidup yang terus 
melambung, pendidikan yang semakin mahal, biaya rekreasi 
yang tinggi, proteksi diri dan keluarga, serta keperluan tidak 


hanya di Indonesia Financial Expo & Forum (IFEF) 2012 


“Secure your financial future” 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


Rajoy Bantah Minta Talangan 


Badan Restrukturisasi Aset Segera Dibentuk 


MADRID, RABU — 
Perdana Menteri 
Spanyol Mariano Rajoy 
menyangkal negaranya 
tengah merencanakan 
akan meminta dana 
talangan penuh dari 
zona euro. Sementara 
itu, para analis 
memperkirakan Spanyol 
akan minta bantuan 
dalam beberapa hari. 


Ketika Rajoy ditanya apakah 
sedang bersiap meminta dana ta- 
langan, dia menjawab singkat. 
”Tidak”, tanpa memberikan ke- 
terangan lebih lanjut, di Madrid, 
Rabu (3/10). 

Menteri Keuangan Spanyol 
Luis de Guindos menyatakan, pe- 
merintahnya menyiapkan sebu- 
ah lembaga baru yang akan me- 
nampung aset-aset busuk per- 
bankan, Lembaga ini akan me- 
restrukturisasi aset tersebut, Por- 
kepemilikan asing pada lem- 
baga ini sebesar 55 persen. 

Rajoy yang konservatif dikenal 
senang menyimpan kartu ra 
pat-rapat hingga saat terakhi 
Dia membantah spekulasi media 
bahwa Spanyol akan meminta 
dana talangan, akhir pekan ini. 

Spanyol harus mengajukan 
permintaan secara resmi untuk 
mendapatkan bantuan dari zona 
euro dan Bank Sentral Eropa 
(ECB). "Belum ada sinyal yang 
jelas kapan Spanyol akan meng- 
jukan permintaan,” ujar salah 
seorang pejabat di Uni Eropa. 

Pekan lalu, Spanyol telah 
mengumumkan anggaran untuk 
tahun 2013 dan mengumumkan 
pula biaya yang lebih rendah un- 
tuk menyelamatkan sistem per- 
bankan, Kedua langkah ini di- 


ARP/PIBAREPHLILIPPE MARCOU 


Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy melambaikan tangan ke arah para wartawan seusai konferensi pers, di Madrid, Spanyol, Selasa 
(2/10). Rajoy menegaskan, Spanyol tidak berencana meminta dana talangan internasional dari zona euro dalam waktu dekat. 


pandang sebagai jalan untuk me- 
muluskan kucuran dana talangan 
ke Spanyol. 

Rajoy tetap mengumumkan 
penghematan walaupun protes 
i di jalan-jalan. Dia menga- 
akan wilayah otonom Spanyol 
berjanji untuk menghormati ta: 
mereka, Upaya ini adi 
ah penting untuk me- 
kan keuangan negara 
lang kacau-balau, 

"Kami telah menyepakati dek- 
larasi pengurangan defisit di wi- 
layah otonomi menjadi sebesar 
1,5 persen dari output Spanyol 
pada tahun ini dan 0,7 persen 
pada 2013,” kata Rajoy setelah 
bertemu dengan para pemimpin 


ri 17 daerah otonomi Spanyol. 
idak mudah untuk menca- 
pai kesepakatan. Namun, menu- 
rut saya hari ini Spanyol telah 
mengirimkan pesan yang baik,” 
kata Rajoy, 

Daerah otonomi Spanyol ber- 
tanggung jawab atas separuh dari 
pengeluaran negara. Mereka juga 
sedang berjuang untuk meng- 
atasi utang dan memangkas ang- 
garan daerah seperti pada bidang 
kesehatan dan eduk: 

Daerah otonomi di Spanyol di- 
perbolehkan menerbitkan obli- 
gasi sendiri. Namun, kini ketika 
utang menumpuk, mereka me- 
minta pemerintah pusat mem- 
berikan dana talangan. 


Diskon besar 

Spanyolakan memberikan dis- 
kon besar dalam penjualan aset 
yang berada dalam badan baru 
penampung aset bermasalah. Ke- 
tika krisis, Indonesia juga mem- 
bentuk Badan Penyehatan Per- 
bankan Nasional (BPPN) yang 
menampung aset bermasalah ke- 
mudian menjualnya. 

Badan bentukan Pemerintah 
Spanyol ini akan mengelola aset 
real estat dari perbankan. Ketika 
sektor real estat runtuh, per- 
bankan merugi karena banyak 
pengembang yang tidak mampu 
membayar kembali kreditnya. 
Ada empat bank yangakan mem- 
berikan aset sitaannya kepada 


lembaga ini untuk direstruktu- 


Dengan demikian, lem- 
a ini akan dapat menarik pel 
hatian para investor asing,” kata 
Guindos. 

rapkan lembaga ini akan 
efektif pada Desember menda- 
tang sebagai bagian dari per- 
syaratan kucuran dana talanga 
perbankan sebesar 100 1m 
dollar AS. 

Namun, salah satu sumber 
mengatakan, para pemeran pen- 
ting dalam restrukturisasi ini be- 
lum mencapai kesepakatan yang 
sempurna, 
(AP/AFP/RBUTERS/JOF) 


iar 


EKONOMI GLOBAL 


Dunia Butuh Kerja 
Sama China-Jepang 


TOKYO, RABU — Perekono- 
mian global yang sedang me- 
nurun memerlukan kerja sama 
Jepang dan China. Demikian di- 
ungkapkan Direktur Pelaksana 
Dana Moneter Internasional 
(IMF) Christine Lagarde, di Tok- 
yo, Rabu (8/10). Kedua negara 
bertetangga itu sedang terlibat 
sengketa teritorial. 

Peringatan dari Lagarde ter- 
sebut seiring dengan keluarnya 
laporan Bank Pembangunan Asi 
(ADB) yang memangkas perki- 
raan pertumbuhan untuk kawas- 
an tersebut. ADB mengatakan 
era pertumbuhan dua digit telah 
berakhir. 

Lagarde berbicara sebelum 
pertemuan tahunan IMF di Tok- 
yo pekan depan. Lagarde menga- 
takan, dua negara dengan per- 
ekonomian terbesar di Asia itu 
harus memperlihatkan sikap to- 
leransi sebagai tetangga. 

“Baik China maupun Jepang 
merupakan kunci pertumbuhan 
ekonomi yang sebaiknya tidak 
diganggu oleh perselisihan teri- 
torial, Perekonomian global saat 
ini memerlukan kerja sama Je- 
pang dan China,” kata dia seperti 
dikutip Kyodo News. 

Sementara itu, ADB memperi- 
ngatkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi negara-negara di Asia 
akan melambat setelah sebelum- 
nya cukup kencang. ADB mem- 
perkirakan produk domestik bru- 
to (PDB) China akan bertumbuh 
hanya sebesar 77 persen saja 
tahun ini, terpuruk dari 9,3 per- 
sen tahun lalu. Sementara PDB 
India hanya akan bertumbuh 5,6 
persen s 

"Pembangunan di Asia akan 
sedikit menurun dari yang kami 
perkirakan sebelumnya. Ma- 
sa-masa pertumbuhan dua digit 
sudah berakhir,” kata ekonom 
kepala ADB, Changyong Rhee, di 
Hongkong. 

China dan Jepang, negara de- 
ngan kekuatan ekonomi terbesar 


kedua dan ketiga di dunia, selama 
beberapa pekan belakangan ini 
bersitegang terkait sengketa teri- 
torial di kepulauan tak berpeng- 
huni di Laut China Timur. Tokyo 
menyebut kepulauan itu dengan 
nama Senkaku, sementara Bei- 
jing menyebutnya Diaoyu. 

Ketegangan tersebut tidak saja 
terjadi pada bidang politik, tetapi 
juga dirasakan oleh perusahaan 
Jepang yang beroperasi di China. 
Mereka dipaksa memangkas ope- 
rasi mereka ketika massa de- 
monstran menyerang pabrik dan 
toko-toko milik mereka. Bebe- 
rapa perusahaan juga mengeluh- 
kan semakin ketatnya pemerik- 
saan di pabean dan para pegawai 
kesulitan mendapatkan visa. 

Lagarde mengatakan, kedua 
negara tetangga itu harus mem- 
perlihatkan toleransi dalam b: 
tertentu jika ingin bekerja sama 
dengan efektif. 


Batal ikut 


Tokyo akan menjadi tuan 
rumah pertemuan IMF dan Bank 
Dunia, Pertemuan ini akan men- 
jadi pertemuan terbesar yang di- 
hadiri oleh pejabat finansial, ban- 
kir, dan organisasi nirlab: 

Beberapa pejabat dari bank- 
bank Pemerintah China dikabar- 
kan membatalkan partisipasi 
mereka dalam pertemuan pen- 
ting itu. Pembatalan mereka me- 
nunjukkan bahwa sengketa itu 
telah meluas ke sektor ekonomi. 
Sebagian besar bank tidak mem- 
berikan alasan mengapa mereka 
membatalkan partisipasi mereka 
dalam pertemuan itu. 

"Jujur saja, ini terkait hubung- 
an Jepang-China," kata salah satu 
pejabat Bank Pertanian China di 
Tokyo, 

Mereka membatalkan partisi 
pasi dalam acara yang terkait 
dengan IMF dan konferensi in- 
dustri finansial lain yang diren- 
nakan akan diselenggarakan di 
Osaka. (AFP/AP/JOE) 


KILASAN KAWAT SEDUNIA 


Pe 4 « 


“Mexico City 


Vatican City 

Protes bisa diungkapkan dengan berbagai cara. Marcello di 
Finizio menaiki bagian luar kubah Basilika St Petrus yang 
lumayan besar di Vatican City Tujuannya hany: 
protes Perdana Menteri Italia Mario Monti dan Uni Eropa. 
Rekaman video memperlihatkan Di Finizio naik melalui besi 
besi di kubah setinggi 137 meter itu. Tindakannya itu membuat 
para pengunjung terkejut. Dia lalu mengikatkan tali ke besi di 
kubah dan melepaskan sebuah poster yang bertuliskan " 
Sudahlah Monti, Sudahlah Eropa, Sudahlah Multinasionali 
Dia tetap berada di kubah hingga malam. Di bawah, polisi dan 
petugas pemadam kebakaran sibuk mencari cara untuk me- 
nurunkannya dengan aman. Alex Giuzio, salah seorang teman 
Di Finizio, mengatakan temannya itu memiliki bar di tepi 
pantai yang menyewakan kursi dan payung untuk para pencari 
sinar Matahari. Dia menuturkan, temannya itu marah dengan 
rencana Uni Eropa dan Pemerintah Halia yang akan membuka 
izin berbisnis di pantai kepada pengusaha asing. Pengusaha di 
pantai mengatakan, jika izin itu dibuka pada 2016, mereka 
harus bersaing dengan perusahaan multinasional. 


Mexico City 
Sudah hampir dua 
dekade bos kokain 
Kolombia, Pablo Es- 
Cobar, tewas ditei 
jang peluru. Saat ini, 
anak tertuanya meli- 
hat pasar baru di 
Meksiko, menjual ka- 
us dengan gambar 
ayahnya. Kaus ran- 
cangan Sebastian 
Marroguin, yang ter- 
lahir dengan nama 
Juan Pablo Escobar 
Henao, laris manis di 
negara bagian Mek- 
siko yang sedang dili- 
puti pertempuran 
menumpas gembong 
narkotika. Kaus itu bergambar kartu mahasiswa Escobar, pim- 
pinan kartel Medellin yang tewas tahun 1993. Versi lain adalah 
kaus bergambar surat izin mengemudi Escobar dan gam- 
bar-gambar lain. Harganya berkisar antara 65 dollar AS (Rp 
610000) dan 95 dollar AS (Rp 900.000). (REUTERS/JOF) 


PI 


HANDINING 


Hadirilah FREE Seminar “Profit Consistently in Forex" 


Anda ingin memperoleh PROFIT secara KONSISTEN yang 
sudah TERBUKTI? 


Temukan RAHASIA nya yang akan membahas 

«Cara menganalisa pergerakan harga untuk meraih 
PROFIT dalam market turun maupun naik 

- Cara menggunakan indikator sederhana dengan baik dan 
benar untuk PROFIT yang KONSISTEN. 

- Memperbaiki MINDSET kita yang keliru, 

1005 SEMINAR EDUKASI, BUKAN sekedar Testimoni atau 

PROMOSI saja 


SABTU 
BS OKT 2012 
pki 13.30 - 16.30 


REGISTRASI 
HUB : Mr Rianit 

021-29930908 atau SMS ONLY ke 0856 77 345 99 
atau email ke : layananggFibolndonesia.com 

dengan format : NAMA. NO HP, EMAIL 


Hotel Ciputra 
Grogol 
Jakarta Barat 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


&—— Teraryna 


Man Tana 


@ mnta Kan (D1 


A MONTH Or 
GOOD FOOD 
GOOD DRINKS 
t& GOOD FUN 


£ 


Enjoy Special Privileges' 


Exclusively for BCA Solitaire, BCA Prioritas, BCA World and Platinum Cardholders 


4 - 31 October 2012 
Grand Indonesia Shopping Town 


GRAND OPENING WEI 


OCTOBER 4" - 7", 2012 


ws Best Cheap Kats Ik Kestaurants Sih 


IN TNLSE SPECIAL AREAS 
Fhentres 
Sosro Chen 

sel tk 


“ Hook Corner 


MIA Br 


ND EXPO 


Pop Up Restu 


SCMEDULED TO PERFORM DURING GRAND OPENING WELKEND 


A BLISS | E 


O jakartaculinaryfestival.com 


orvantsea by 


ISMAYN GROUP 


Ke aan 


nasa 


Jolit 


£ Terms & conditions apply 


 KWON | MAR NER 


& osi 


300 80 700 


20 MEA DNU 


G jakartaculinaryfestival G @JCF.2012 


mutam GP DA 


www.bca.co.id/creditcard 


W @KartuKreditBCA II facebook.com/KartuKreditBCA 


Senantiasa di Sisi Anda 


&BCA 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


Pengumuman Pemenang Lomba Seni Grafis 2012 
Pembukaan pameran dan pengumuman pemenang Lomba 
Trienal Seni Grafis TV akan diselenggarakan di Bentara Budaya 
Jakarta (BJ), Kamis (4/10) malam. Pameran akan dibuka 
dengan "Orasi Budaya Seni Grafis” oleh Tisna Sanjaya. Pada 
siang harinya pukul 14:00 akan diselenggarakan sarasehan ten- 
tang seni grafis dengan pembicara Aminuddin TH Siregar, dan 
Hendro Wiyanto Ade Darmawan. Dalam lomba kali ini ada 405 
grafis hasil kreasi 224 pegrafis dari sejumlah daerah dengan 
teknik cetak beragam. Keragaman itu bisa dilihat dari teknik 
cukil kayu, etsa, litografi, linocut, sampai teknik yang mengom- 
binasikan beberapa teknik cetak dalam satu bingkai bidang 
gambar. @/THY) 


Indonesia Mulai Dianggap Tidak Penting 


Menurunnya minat siswa dan mahasiswa di Australia untuk 
belajar bahasa maupun kebuday: 
menjadi bahan introspeksi diri bagi Pemerintah Indonesia. 

"Kondisi itu berarti kepedulian terhadap Indonesia menurun, 


Studi Asia Tenggara Universi 
Rabu (3/10), di Univers Kristen Satya 
sela-sela kegiatan Konferensi Internasional Penga 
Indonesia bagi Penutur Asing (KIP-BIPA). Dalam konferensi 
itu terungkap, minat pelajar dan mahasiswa Australia belajar 
bahasa Indonesia terus menurun. (UTI) 


Harimau dari Aceh Mati dalam Penerbangan 
Seekor harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) dari Ban- 
da Aceh yang hendak dikirim ke Jatimpark 2, Jawa Timur, 

mati. Satwa yang dikirim oleh Balai Konservasi Sumber Daya 
Alam (BKSDA) Aceh tersebut diduga mati saat diterbangkan 
dengan pesawat dari Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, 
Aceh, menuju Surabaya, Selasa (2/10). Kepala Subbagian Tata 
Usaha BKSDA Aceh Afan Absori, Rabu, mengungkapkan, dari 
hasil otopsi sementara di Laboratorium Unive 
ditemukan adanya memar di pipi kanan harimau tersebut. 
Ditemukan pula darah yang keluar dari mulut, hidung, serta 
mata satwa itu. (HAN) 


Pameran Pendidikan Tinggi di AS 


| Gerakan Mari Membaca 


Memua 


« Khasi 


Pelajar 
membaca buku 
yang tersedia 
di mobil 
perpustakaan 
keliling 
sosial 
Geral 
Nasional 
Indones 
Membaca 
Jawa Timur di 
Gramedia Expo, 
Surabaya, 

Rabu (3/10). 
Kehadiran 
perpustakaan 
keliling dapat 
menjangkau 
daerah pelosok 
untuk 
meningkatkan 
minat baca, 


KOMPAS/BAHANA PATI 


91 Persen Madrasah 
Dikelola Swasta 


Dari 67.000 Madrasah, Baru 68 Persen Terakreditasi 


— 


Para pelajar dan orangtua men 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


informasi seputar be 


dan perguruan tinggi dalam Pameran Pendidikan Tinggi di 


Amerika Si 
itu melibat 


srikat yang digelar di Jakarta, Rabu (8/10). Pameran 
an 50 perguruan tinggi terakredit: 
tahun 2010-2011 terdapat 6.942 pe 
menempuh pendidikan tinggi di Af 


i di AS. Pa 
r Indonesia yang 


JAKARTA, KOMPAS ar 67.000 
madrasah, baik madrasah ibtidaiyah, madrasah 
tsanawiyah, maupun madrasah aliyah, atau setingkat 
SD, SMP dan SMA, sekitar 91 persen di antaranya 
didirikan dan dikelola swasta. Ini menunjukkan 


yat Indroyono Soesilo. 

Nur Syam — mengatakan, 
madrasah menampung sekitar 
20 persen dari total siswa di 
Indonesia. Peningkatan mutu 
madrasah masih terkendala de- 
ngan masih banyaknya ma 


Dari se: 


k 


peran mas 


"Jumlah madrasah yang ber- 
kualitas memang terus bertam- 
bah. Namun, secara keseluruhan, 
mutu madrasah belum lebih baik 
dibandingkan dengan s 
lah-sekolah umum sehingga per- 
lu terus perbaikan,” kata Nur 
Syam, Direktur Jenderal Pendi- 
dikan Islam Kementerian Aga- 
peluncuran program 
ng Reform, Innovation, 
and Opportunities for Reaching 
a's Teachers, Adminis- 
and Students (PRTORT- 
TAS) di Jakarta, Rabu (3/10). 

Program PRIORITAS ini me- 


'arakat di bidang pendidikan sangat besar. 


Atut Badan Pembangunan 
Internasional Amerika Seri 
AID) untuk membantu pen- 
didikan Indonesia. Bantuan 
nilai 873 juta dollar AS a 
hampir Rp 840 miliar itu me- 
nyasar lebih dari 300.000 siswa di 
10 provinsi. 

As itu dihadiri Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Mo- 
hammad Nuh, Duta Besar AS 
untuk Indonesia Scot Marciel, 
Direktur Misi USAID Andrew 
Sisson, dan Sekretaris Menteri 
Koordinator Kesejahteraan Rak- 


yang belum. terakredit 
6706 
Desa menAAKAh Adi 
keluarga tak mampu 
nomi, baru 68 persen yang ter- 
akreditasi, 

Adapun untuk guru mad 
lanjut Nur Syam, baru sekitar 57 
persen yang mengikuti sertifi- 
kasi. 

Sebagai perbandingan, jumlah 
lembaga pendidikan di bawah 
Kemdikbud saat ini sebanyak 
130.563 SD negeri dan 12.689 SD 
swasta serta 17.714 SMP negeri 
dan 12.152 SMP sw: Selain 
itu, terdapat 5:0! IA negeri 
5002 SMA swasta. 

Rahayu LW, guru di MTs 


Negeri Binjai, Sumatera Utara, 
mengatakan, pendidikan di 
madrasah masih dipandang se- 
belah mata oleh masyarakat. Gu- 
ru madrasah pun sering kali tidak 
percaya diri untuk bekerja sama 
dengan guru sekolah umum. 


Bantuan AS 


Terkait dengan dukungan AS 
pada dunia pendidikan Indone- 
sia, Marciel menyatakan, ban- 
tuan ini merupakan bagian pen- 
ting dari Kemitraan Komprehen- 
sif Amerika dengan Indonesia, 
yaitu komitmen yang ditanda- 
tangani Presiden Barack Obama 


dan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono pada tahun 2010 un- 
tuk meningkatkan kerja sama 


dan mempe 
dua negara. 

"Ket ma ini bisa saling me- 
lengkapi dan belajar untuk mem- 
buat pendidikan lebih baik,” kata 
Nuh. (ELN) 


at hubungan ke- 


TIVAL M 


Sulam 
Indonesia 

ke Kancah 
Internasional 


JAKARTA, KOMPAS — De- 
wan Kerajinan Nasional bersama 
Yayasan Sulam Indonesia meng- 
gelar Festival Sulam Internasio- 
nal I, Kamis-Minggu (4-7/10), di 
Jakarta Convention — Center. 
Ajang ini digelar untuk meles- 
arikan ragam warisan budaya 
sulam di Tanah Air a mem- 
perkenalkannya di kancah inter- 
ional, 
Dekranas (Dewan Kerajinan 
Nasional) bersama Ya n Su- 
lam Indonesia berupaya meng- 
angkat kembali kerajinan sulam 
agar tidak punah," kata Ketua 
Dekranas Ny Herawati Boediono, 
istri Wakil iden Boediono, 
didampingi Ketua Yayasan Sulam 
Indonesia Triesna Jero Wacik, 
Babu GNO. 
al Sulam Internasional 
ini Seal Tae beragam motif 
sulam tradisional dari sejumlah 
daerah di Indonesia 
tif-motif kontemporer 
kembang di Tanah Ai 
lima negara turut ambil bagian 
dalam festival ini, yaitu China, 
ina, Malaysia, dan 


Vietnam, 


Belum dipatenkan 


Herawati mengatakan, Indo- 

nesia belum mematenkan satu 
pun motif atau ragam sulam tra- 
disionalnya, Hal ini cukup meng- 
n karena tidak mus- 
tahil warisan budaya bangsa itu 
diklaim negara lain. 
"Ke depan kita mengarah ke 
sana. Tapi, sebenarnya sudah ada 
yang mendapat penghargaan dari 
UNESCO, yakni sulam bayang 
(dari Pesisir Selatan, Sumatera 
Barat), pada tahun 2010,” u 
nya. 

Dalam buku Adikarya Sulam 
Indonesia terdapat puluhan ra- 
gam sulam dari 21 daerah di 
Indonesia. Beberapa di antaranya 
adalah sulam kasab dan gayo 
(Aceh), su 
dan bayang (Sumater 
lam usus (Lampung), 
tumpar (Kalimantan Timur). Se- 
jumlah daerah di Jawa, Bali, Su- 
lawesi, Nusa Tenggara, dan Papua 
juga memiliki sulam tradisional. 

(WHY/NMP) 


A0), su- 


KESUSASTRAAN 


Festival 
Sastra Ubud 
Kembali 
Digelar 


UBUD, KOMPAS — Festival 
tra bertajuk Ubud Writers and 
Readers Festival kembali digelar 
untuk kesembilan di 
Ubud, Gianyar, Bali. 
tra ini dihadiri kalangan penulis 
dan seniman internasional serta 
belasan penulis pemula dari In- 
dones 

Pendiri dan Direktur Ubud 
Writers and Readers Festival 
Janet De Neefe dalam jumpa 
wartawan di Ubud, Gianyar, Rabu 


3/10), menjelaskan, festival 
a di Ubud menjadi wahana 
penulis untuk — berinteraksi 
dengan dengan penulis lain 
yang berasal dari beragam genre. 
Jumpa wartawan kemarin 
juga dihadiri pendiri 
Mudra Swari 


Suardana, sutradara film Riri Ri- 
za, produser film Mira Lesmana, 
dan penulis Jon Doust dari Aus- 
tralia 

Riri menyatakan, dunia sastr: 
bertalian erat dengan dunia film. 
Pesan yang terkandung dalam 
karya sastra bisa menyebar 
makin luas setelah diangkat da- 
lam film. 

Ubud Writers 


and Readers 


s atas tragedi k 
manusiaan bom Bali 2002. 
Tahun ini, Ubud Writers and 
Readers Festival mengambil 
tema "Bumi Manusi (This 
Earth of Mankind), teri: i 
dari tetralogi karya Pramoedya 
Ananta Toer. Janet mengatakan, 
pengambilan tema ini merupa- 
kan upaya Ubud Writers and 
Readers Festival memperkenal- 
kan dan mempromosikan karya 
rawan bi Indonesia ke 
panggung duni: 
Festival sastra di Ubud dijad- 
walkan berlangsung sampai 
Minggu. Akan hadir dalam 
kegiatan ini sejumlah penulis 
dan seniman Indonesia serta 
penulis internasional, di anta- 
ranya — Romesh — Gunesekera 
(Inggris), Max Lane (Australia), 
dan Jeffrey Eugenides (AS), 
dan Jon Doust (Australia). 
(COK) 


mrioperkoran @ & 


YOGYAKARTA, KOMPAS — 
Pemerintah akan menjatuhkan 
tegi 
au membi: 
. Baik a, guru, ke- 
pala sekolah, maupun institusi 
sekolah tidak akan luput dari 
ancaman sanksi yang akan di- 
tuangkan ke dalam payung hu- 
kum berupa peraturan menteri 
pendidikan dan kebudayaan. 
Menteri Pendidikan dan Ke- 
budayaan Mohammad Nuh men- 
jelaskan, payung hukum berupa 
turan menteri itu dibuat agar 
kat juga bisa melakukan 
kontrol. Peraturan menteri yang 
akan segera dikeluarkan itu akan 
berisi panduan prosedur standar 
bagi sekolah, mulai dari tindakan 
pencegahan hingga penanganan 
jadi tawuran. 
ensinya apa yang harus di- 
lakukan jika terjadi kekerasan, 
dan semua bisa diberi sanks 
lau terlibat,” kata Nuh seu 
bertemu sekitar 200 mahasiswa 
penerima bea: a Bidikmisi di 
Universitas Gadjah Mada, Yog- 
yakarta, Rabu (8/10). 


Dalam peraturan menteri itu 
ada tiga hal yang akan dican- 
tumkan. Swa, guru, 
kepala , dan komite se- 
kolah harus menegakk: 
siplinan di sekolah. Kedua, harus 
dibangun jejaring kerja 
tarsekolah dengan kegiatan ber- 
ama. Ketiga, Kementerian Pen- 
didikan dan Kebudayaan (Kem- 
dikbud) mendukung kepolisian 
menegakkan hukum bagi pelang- 
gar hukum. 

"Hukum harus ditegakkan un- 
tuk menindak siapa pun yang 
terlibat dalam tawuran, baik 
langsung maupun tidak langsung. 
Siswa yang terlibat juga harus 
dihukum dengan cara dikeluar- 
kan dari sekolah atau dibina di 
lembaga pemasyarakatan, Tuju- 
annya, agar menjadi s Ihe- 
rapy bagi siswa lain," kata Nuh. 

Dengan peraturan menteri itu, 
pemerintah akan memiliki pa- 
yung hukum sebagai alat pene- 
kan dan kontrol publik. "Hanya 
ini yang bisa dilakukan karena 
sekolah menjadi wewenang pe- 
merintah daerah,” ujar Nuh. 


yan- 


Kemdikbud Dorong Polisi Bertindak 


Prosedur standar 

Sebelumn, ar 
Tawuran g diselenggarakan 
Polda Metro Jaya dam Kemdik- 
bud, Selasa malam, praktisi pen- 
didikan Arief Rachman meng- 
ingatkan pentingnya regulasi pe- 
merintah pusat tentangeti 


Stop 


dan perilaku yangdipr: 
intra dan ekstrakurikuler. 

Ia juga mengusulkan perlunya 
standar perilaku dan etika yang 
harus menjadi salah satu instru- 
men penentu akreditasi sekolah. 
yang 
harus diberikan berupa tidak di- 
luluskan atau ditunda kelulus- 
annya. 

Ketua Dewan Penasihat Ko- 
misi sional Perlindungan 
Anak Indonesia Seto Mulyadi ju- 
ga menilai perlu segera ada pro- 
sedur standar untuk mencegah 
dan menangani tawuran agar gu- 
ru dan orangtua tahu apa yang 
harus dilakukan. Prosedur stan- 
dar itu tidak pernah ada dan 
masyarakat cenderung membi- 


PENYIARAN 


JAKARTA, KOMPAS Uji 
materi Undang-Undang Nomor 
Tahun 2002 tentang Penyiar: 
an kandas. Sidang pleno majelis 
hakim konstitusi, Rabu (3/10), 
menilai perundangan ataupun 
pemaknaannya pada peraturan 
pemerintah sudah sesuai dengan 
prinsip-prinsip konstitusi. Na- 
mun, masih ada masalah pada 
tataran implementa: 
Uji materi dilakukan 
18 Ayat (1) dan Pasa 9 
UU Penyiaran. Pasal 18 Ayat (1) 
mengatur pembatasan pemu: 
an kepemilikan dan pengu: 
lembaga penyiaran swasta (LPS) 
oleh satu orang atau satu badan 
hukum di satu wilayah siaran 
atau lebih. Pasal 34 terkait la- 
rangan pemindahtanganan izin 
penyelenggaraan penyiaran. 
Mahkamah Konstitusi (MK) 
menolak permohonan uji materi 
secara keseluruhan. Menurut ha- 
kim konstitusi, pembatasan ke- 
pemilikan dan penguasaan LPS 


sudah diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 50 
Tahun 2005 tentang Penyeleng- 
garaan Penyiaran LPS dan Per- 
aturan Presiden Nomor 36 Ta- 
hun 2010. Karena itu, menurut 
hakim MK, sudah ada pemba- 
tasan cakupan wilayah siaran, ke- 
pemilikan silang, serta kepemi- 
likan dan penguasaan LPS. 

Terkait larangan pemindahta- 
nganan yang dinilai pemohon 
menyebabkan monopoli infor- 
masi, Mahkamah mengatakan 
pembatasan sudah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 50 
Tahun 2005. Izin penyelenggara 
penyiaran akan dicabut menteri 
jika LPS memindahtangankan 
izin penyelenggaraan penyiaran 
kepada pihak lain. 

Selain itu, masyarakat masih 
bisa mengajukan keberatan ke- 
pada Komisi Penyiaran Indone- 
sia jika ada program siaran yang 
dianggap merugikan masyarakat 
atau individu. 


Uji Materi UU Penyiaran Ditolak MK 


”Dissenting opinion” 

Dalam putusan itu, dua hakim 
konstitusi, Achmad Sodiki dan 
Harjono, menyatakan pendapat 
berbeda (dissenting opinion). 
Achmad menilai pembatasan pe- 
musatan kepemilikan dan pengu- 
asan LPS tidak 
pasal ini menjadi 
menghalalkan monopoli di bi- 
dang penyiaran. Adapun Harjono 
menilai masih ada kekurangan 
pada peraturan pelaksanaan soal 
pembatasan kepemilikan LPS. 

Menanggapi putusan MK, Ke- 
tua Aliansi Jurnalis Independen 
Jakarta Umar Idris mengung- 
kapkan kekecewaannya. Putusan 
ini membuat kepemilikan lem- 
baga penyiaran tetap terpusat 
dan peluang jual-beli di bawah 
meja tetap terbuka. Hal ini, me- 
nurut Direktur Eksekutif Lem- 
baga Bantuan Hukum Pers Hen- 
drayana, disebabkan tujuh hakim 
konstitusi hanya melihat pada 
tataran normatif. (INA/ANA) 


Bayu Buana 


Travel Services 


2012 LOW SEASON 


DEPARTURES 


OCTOBER - DECEMBER 


82 LESS PRICE 8g LESS HUSTLE 8& MORE FUN 


FUROPE & MEDITERRANEAN j3" 


TROY OF TURKEY SAVER 100 jg 


usa 


PESONA MEDITERRANEAN 
plus PETRA O8D mess 
RA THE LOST CITY, 


EUROPE MONT BLANC plus FRENCH 
RIVIERA 13D mewseemosa 


STREET RUE —4 


WEST EUROPE SAVER 
plus LONDON 14D 


otp c 
HOLY EUROPE 


OLY MONTH of V 
RANGKAI SENDIRI 
TE PERJALANAN ANDA | 


DENGAN MIN 15 Orang 
HARGA @ DIMULI DARI SOO USD 


BAYU BUANA TRAVEL seguices P ELAPA GADING PE 


Jl IM. Juanda MI No.2. Jakarta 10120 « Telp: 


F 3451519 » Email, tourebayubuanatravel.com 


Website: www-bayubuanatravel.com 


Tour Hotine Number 
021 - 23509925 4 


Stan 
From 


HONGKONG 
Aa 


SHENZMEN SAVER SD 
erangan 
HONG KONG plus SHENZHEN 
with MACAU SAVER 5/6D 


01, 03,04, 19,2 
HONG KONG DISNEY plus 
SHENZHEN and MACAU SPECIAL 7D 


Start 
From 


TAIWAN SAVER 5/70 
otr 1,14, 28 NOV, 05 


HO CHI MINH plus CU CHI we? 
SAVER O4D 


EP: 1, 18 OCT, 08, 22, 29 NOV 


TAIWAN MOSLEM 5D 
Dep: 10, 2 


Start 
From 


CHINA MOSLEM 6D 


BELING-SHANGHAI) 
€ 


scenic OF 2HANGIIAIE 7D veowar 
SEO PEMIMANPNOGNAN 


CHINA FANTASTIC SAVER 10D vso z2 
sep 


JIUZHAIGOU PARADISE plus 
MAOXIAN BD... 


WONDERFUL CHINA plus 
HUANGSAN 110 
ver 


WONDERFUL CHINA SAVER 9D 


021-66676266 


"KOREA & JAPAN 5: 


KOREA SAVER 6D 

Dep: 14, 25 0 

05, 12 OEC'12 

KOREA JEJU SAVER 7D 


JAPAN HONSHU SAVER 7D 
Dep: 14, 


MONO TOKYO plus DISNEYSEA 
SAVER 060 


PUSTRALIA & NEW ZEALAND jt" 


AUSTRALIA plus 
TANGALOOMA SAVER 70 


AUSTRALIA HOME plus 
FARM STAY TOUR 10D 


HOLY AUSTRALIA 8D 
OEP:19 01,0 

AUSTRALIA MOSLEM 6D 
DE: 10, 24 01, 14 

NEW ZEALAND SAVER 7D 
ore 

19wov, 03 bec'12 


AMERICA & SOUTH AFRICA 


Start 
From 


BEAUTIFUL SOUTH AFRICA 
SAVER 9D 


EOUNY 
021-4528720 - KE 


H 021-7506837 -M 


MAMRIN 021 
021-7827682(Me 
0217504572 -6 
022-4211711 -SUR 
0542-7203329 


031-5615678 


IN 0254-398663 
BALI 0361-755786 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


13 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


Alat Bantu Penderita "Low Vision” 


Relawan dari 
Syamsi Dhuha 
Foundation 
memperagal 
penggunaan 
bantu bagi 
penderita low 
vision (daya 
penglihatan 
lemah permanen) 
dalam Edul 
Low Vision bagi 
Para Guru SD 
Se-Bandung di 
aula SD Negeri 
Banjarsari, 
Bandung, Rabu 
(8/10). Jumlah 
penderita low 
vison di dunia 
sekitar 245 juta 
orang. 


KOMPAS 


RONY ARIYANTO NI 


inomo 


JAKARTA, KOMPAS — 


i Merapi ini melenceng 


if pada 
i. Tumbuhnya 
sangat cepat. Dalam dua tahun 
ini (pascaerupsi), diameternya 
mencapai 10 sentimeter,” kata 
Adi Susmianto, Direktur Pusat 
Penelitian dan Pengembangan 
Konservasi dan Rehabilitasi Ke- 
menterian Kehutanan, Rabu 
(8/10), di Bogor, Jawa Barat. 
Menurut dia, keberadaan A de 
currens, tanaman “asal Austr: 
ini, bisa mengubah ekosis 
tropis dataran tinggi k 
rapi. Kini, Kementerian Kehu- 
tanan masih mengkaji langkah 


Suksesi ekosistem Merapi 
pascaerupsi 2010 sebagian menyimpang. Ekosistem 
tropis dataran tinggi yang rusak disapu awan panas 
bersuhu lebih dari 600 derz 
dengan kemunculan akasia asal Australia. 


at celsius kini berganti 


intervensi untuk mengatasi an- 
caman dan penyimpangan ter- 
sebut. 

Kepala Balai Taman Nasional 
Gunung Merapi (TNGM) Kus- 
priyadi Sulistyo mengatakan, lu- 
n hutan yang ditumbuhi A 
decurrens 
sebagian dari : 
'TNGM yang rusak akibat Aa. 
Oktober 2010, Adapun total luas 
'TNGM sekitar 6400 hektar. 

”Merapi erupsi secara periodik 
dan sering kali merusak hutan. 
Namun, hutan bisa melakukan 
suksesi sendiri, Sekarang ini sa- 
ngat mengherankan, kok, bisa 
tumbuh akasia," ujarnya. Naung- 


an tanaman akasia membuat 
tumbuhan jenis lain tak bisa 
tumbuh. 


Keberadaan A decurrens di- 
duga erat terkait dengan sejarah 


kawasan hutan Merapi yang se- 
mula merupakan hutan lindung 
yang dikelola Perhutani. Akasia 
itu semula ditanam di ping- 
gir-pinggir kebun pinus milik 
Perhutani, di mana angin, ma- 
nu atau fauna tertentu ber- 
peran menebarkan biji. 

Oleh warga, kayu al 
bisa dimanfaatkan sebagai kayu 
bakar atau bahan pembuat arang, 
Di daei ting- 
gi akasia jenis ini bisa mencapai 
10 meter, yang berbunga pada 
bulan Juli-September, 

Selain di Merapi, tanaman aka- 
sia juga menjadi gangguan di TN 
Baluran, Jawa Timur, Di sana, A 
nilotica menguasai 7.500 hektar 
lahan. Keberadaannya memicu 
tumbuhnya semak dan perdu, 
menggantikan padang sabana, 


Suksesi Akasia di Merapi 


Keragaman Satwa Lokal Menuju Pulih 


sumber pakan banteng. Akasia 
jenis lain, A mangium, digunakan 
bahan baku pembuatan 


Mulai pulih 


Menurut Kuspriyadi, hingga 
kini, sebagian area lain yang ru- 
sak karena erupsi Merapi telah 
ditumbuhi tanaman endemis, 
perti puspa, tutup merah, dadap, 
dan wilodo. Sementara dari sisi 
fauna, pada bulan April 2011 atau 
enam — bulan  pasca-letusan, 
TNGM bersama ultas Kehu- 
tanan, Univei adjah Mada 
mengidentifi biodiversitas 
satwa setempat, 

Hasilnya, ditemui 97 jenis bu- 
rung atau separuh dari total jenis 
burung di Merapi serta 15 jenis 
mamalia, termasuk mac 
kijang. Jumlah populasi itu di- 
perkirakan akan semakin besar 
karena diduga sebagian jenis sat- 
wa masih mengungsi ke Gunung 
Merbabu. (ICH) 


KEAMAN/ 


Pelabelan Produk 
Transgenik Diwajibkan 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
labelan produk olahan yang me- 
ngandung bahan rekayasa gene- 
tika diwajibkan, Badan Pengawas 
dan Makanan menjamin 
p produk yang beredar se- 


"ti melalui 


angkaian 
untuk disebut aman,” ujar 
Direktur Standardisasi Produk 


Pangan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM) Tetty 
hombing di Jakarta, Rabu (3/10). 
Setidaknya ada tiga payung hu- 
kum terkait pelabelan, yakni Per- 
aturan Pemerintah Nomor 69 
Tahun 1999 tentang Label dan 
Iklan Pangan, Peraturan Kepala 
BPOM Tahun 2011 tentang Pen- 
daftaran Pangan Olahan, dan 
Peraturan Kepala BPOM Tahun 
2012 tentang Pengawasan Pela- 
belan Pangan Produk Rekayasa 
Genetik 

Di sana, a 
cara pencantuman label dan ka- 
tegori produk yang harus diberi 
keterangan label, Pada keterang- 
an label par Teka 
genetika harus dica 
lisan "Pangan Rel 
tika” pada nama jer 
nya, "Jagung (Pangan Rekayasa 
Genetik 

Sementara pada label pangan 
olahan yang mengandung bahan 
hasil rekayasa genetika cukup di- 
cantumkan keterangan tentang 
pangan rekayasa genetika pada 
bahan yang merupakan hasil re- 


ara lain, diatur tata 


kedelai (pangan re- 
a), air, gula merah, 
garam”. Pada label dapat dican- 
tumkan logo khusus pangan hasil 
rekayasa genetika. 


Wajib daftar 


Seperti produsen pangan lain, 
produsen pangan mengandung 
bahan rekayasa genetika harus 
mendaftarkan produk olahannya 
sebagai bagian pengawasan pra- 
oleh BPOM. Salah satu 
yarat jalah pencantuman label. 


"Ada yang daftar, tetapi kan- 
ngat kecil (jauh da- 
atkan) sehingga 
tak perlu dilabel," kata Tetty. 
Pelabelan itu sendiri, lanjut- 
nya, tidak terkait dengan ke- 
amanan pangan. Prinsipnya, ba- 
han dengan rekayasa genet 
disepakati dinyatakan aman 
Sebagai tambal jumlah 
produk impor h: 
netika sudah masuk ke Indo- 
nesia. Yang terakhir adalah benih 
jagung Bt dan RR produksi Mon- 
santo yang mengantongi serti- 


fikat k nan pakan (Kompas, 
2 Oktober 2012), 
Menurut Tett, rkonsumen 


mendapat informasi dan 
menggunakan haknya untuk me- 
milih produk makanan olahan 
berbahan rekayasa genetika atau 
tidak, diperlukan pencantuman 
keterangan dalam label, Hal itu 
untuk memenuhi hak konsu- 
men, 

Namun, untuk produk-produk 
pangan olahan, seperti tempe, 
tahu, dan kecap, yang tak di- 
kemas, dia mengakui, sulit me- 
nerapkan aturan label tersebut, 
"Akan dicari jalan keluar untuk 
itu,” ujarr ini, untuk 
produk dari dan 
menengah terdapat pembinaan 
BPOM bersama instansi peme- 
rintah di daerah. 

Di tempat terpi 
Aff Lead Mon: Herry 
Kristanto meng studi 
yang dilakukan Seralini di Pe- 
dinilai tak memenuhi 
standar minimum yang diterap- 
kan untuk model riset seperti itu. 
Temuan-temuan itu, di antara- 
nya mencit (tikus percobaan) 
yang terserang kanker setelah di- 
beri jagung transgenik, tak di- 
dukung data cukup. Kesimpul- 
annya menjadi tidak relevan de- 
ngan tujuan pengkajian keaman- 
an, 

Herry menjelaskankan, ke- 
amanan NK 603 didukung ser- 
tifikat keamanan dari sejumlah 
otoritas regulator di dur 

(INE/MAS) 


nto 
akan, 


rancis 


Fa Bukan 


untuk Pengobatan 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
mahaman publik terhadap man- 
faat jamu masih pada peni 
obatan. Padahal, karena efekn, 
berjangka panjang, konsumsi j 
mu sebenarnya lebih untuk men- 
cegah penyakit. 
Serahkan pengobatan yang 
diharapkan berdampak langsung 
pada obat-obat kimia,” kata Heru 
D Wardhana, ahli jamu dari PT 
Martina Berto, Martha Tilaar 
Group, di Jakarta, Rabu 8/10), 
pada seminar ”Jamu Seb: 
Cara Murah Hidup Sehat 
Narasumber lain, Dewita Agus 
dari perusahaan Mustika Ratu, 
menyebutkan, jamu saat ini di- 
usahakan masuk layanan kes 
hatan nasional terhadap lim: 
akit, di antaranya hi- 
pertensi atau tekanan darah ting- 
i, asam urat, kolesterol, dan dia- 


'Namun, tetap ditekankan 
bahwa mengonsumsi jamu ada- 
lah untuk pencegahan, bukan 
pengobatan,” kata Dewita. 
Terkait potensi bahan baku ja- 
mu, dari 80000 jenis flora, baru 
2000 jenis yang teridentifikasi. 


Yang digunakan untuk tanaman 
obat tak lebih dari 800 jenis. 
"Perusahaan kami memanta- 
atkan 125 jenis tanaman,” kata 
Heru, yang berperan mengelola 
Kampoeng Djamoe Organik, ka- 
wasan penanaman 600 jenis ta- 
naman bermanfaat kesehatan. 


Butuh riset 


Peneliti tanaman obat Ma- 
ngestuti Agil dari Fakultas Far- 
masi, Universitas Airlangga, Su- 
rabaya, mengatakan, masih bu- 
tuh banyak riset pemanfaatan ra- 
muan obat tradisional. Di an- 
taranya, peran mantra/doa serta 
larangan yang menyertai temuan 
ramuan, komposisi ramuan yang 
asli literatur, dan takaran 
bahan penyusun ramuan. 

"Untuk penyembuhan, peng- 
gunaan ramuan tradisional itu 
ada doa atau mantra-mantranya, 
yang belum mendapat perhati- 
an” ujar Mangestuti. 

Heru mengatakan, tanaman 
obat adalah komoditas prioritas 
terakhir. Fokusnya pada tanaman 
pangan, buah dan sayuran, serta 
tanaman hias. (NAW) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


&9Sapura malaysa H (&) Chang THEWestin 


Image courtesy of PGA TOUR and 


ILMU PEN 


GETAH 


AN 


& TEKN 


KOMPAS, 


KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


KILAS IPTEK 


Orangutan Juga Butuh Berteman 

Seperti manusia, orangutan yang punya teman baik menikmati 
kesehatan lebih baik dan umur panjang. "Hasil ini memam- 
pukan kami melihat hubungan karakteristik kepribadian, ke- 
terampilan sosial, dan kesuksesan reproduksi untuk pertama 
kalinya pada primata liar," kata peneliti Robert Seyfarth dari 
Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat, Senin (1/10). Pada 
hierarki sosial orangutan, betina mewarisi kedudukan dari 
ibunya, yang menentukan akses pada makanan dan pria. Na- 
mun, kedudukan yang lebih tinggi dan jaringan lebih luas dari 
sanak famili tidak selalu berdampak pada kesehatan yang baik 
dan keberhasilan reproduksi. Seyfarth dan tim mengamati 45 
orangutan betina di Moremi Game Reserve di Botswana lebih 
dari tujuh tahun. Mereka memperhatikan secara dekat ke- 
cenderungan berteman atau agresif tiap orangutan. Tim juga 
mempelajari orangutan dan keturunannya hidup dan meng- 
ukur tingkat stres. Peneliti membagi orangutan betina jadi tiga 
kepribadian: ramah, pemilih, dan penyendiri. Orangutan yang 
manis dan pemilih memiliki kesehatan dan keuntungan repro- 
duksi yang lebih karena memiliki teman. (LIVESCIENCE/ELN) 


Alat Pelacak Pergerakan Burung 


COLUMBIA VIA TR CANADIAN PRESS 


AP PHOTO/UNIVERSITY OF MRI 


Foto tak bertanggal dari University of British Columbia, 
Kanada, memperlihatkan seekor burung dengan ransel 
geolocator kecil di punggungnya. Teknologi tersebut mencatat 
data pergerakan burung hampir setiap hari selama setahun. 
Informasi itu memungkinkan peneliti menentukan loka: 
burung-burung tersebut pergi dan berhenti sehingga bisa 
mengonfirmasi dugaan yang ada selama ini. 


OLOGI 


Nyamuk Memberantas DBD 


Metode pengasapan insektisida untuk memberantas 


nyamuk demam berdarah dengue belumlah optimal, 
bahkan membuat nyamuk Aedes aegypti—vektor 
DBD—menjadi resistan. Kini, ada alternatif 
mengurangi populasi nyamuk, yakni menebarkan 


nyamuk-nyamuk mandul. 


Oleh AMANDA PUTRI 


ergelut dengan nyamuk 
Bra tahun 2004, Ali Ra- 

hayu, peneliti pada Pusat 
Aplikasi Teknologi Isotop dan 
Radiasi Badan Tenaga Nuklir 
Nasional (Batan), membuktikan, 
teknologi serangga mandul 
(TSM) mampu mengurangi po- 
pulasi nyamuk Aedes aegypti. 
Teknologi serupa sebelumnya 
sukses diterapkan pada eradika- 
si lalat ternak Cochliomyia ho- 
minivorax di Pulau Curacao, 
Amerika Serikat, tahun 
1958-1959. Di Indonesia, pene- 
litian fokus pada pengendalian 
populasi lalat buah Bactrocera 
carambolae serta nyamuk vektor 
DBD dan malaria, 

Secara teknis, nyamuk 
jantan dimandulkan dengan 
diberi paparan radiasi sinar 
gamma sebesar 70 gray. Nya- 
muk dimasukkan dalam ta- 
bung-tabung kaca berukuran 
sama dan diletakkan dalam ja- 
rak tertentu dari i 
Dua menit saja, ratusa 
ribuan nyamuk menjadi mandul 
karena kerja sperma mereka 
terganggu. 

Paparan sinar gamma itu ter- 
golong sangat kecil. Bandingkan 
dengan makanan yang diawet- 
kan dengan paparan sinar gam- 
ma yang mencapai 10.000 gray. 
Oleh karena itu, Ali berpenda- 
pat, iradiasi tersebut tak akan 
menghasilkan mutan dan tak 
akan berpengaruh pada hewan 
a nyamuk dalam rantai 


Penembakan sinar gamma 
langsung ke tubuh nyamuk le- 
bih efektif dibandingkan dengan 
melakukannya pada larva. Larva 
nyamuk berada di air sehingga 


menghambat iradiasi. Nyamuk, 
sejak usia satu hari, sudah 
memungkinkan untuk diman- 
dulkan. 

Nyamuk-nyamuk itu kemudi- 
an dilepaskan di rumah-rumah 
penduduk dengan perbandingan 
sembilan nyamuk jantan man- 
dul per satu ekor nyamuk di 
tiap rumah. Artinya, jika dite- 
mukan lima ekor nyamuk, ada 
45 nyamuk jantan dilepaskan. 

Nyamuk-nyamuk mandul ha- 
nya akan mengganggu populasi 
nyamuk Aedes aegypti karena 
telur-telur yang dihasilkan nya- 
muk betina tidak akan terbuahi. 
Secara teori, otomatis jumlah- 
nya di alam akan berkurang. 

Di lapangan, perlakuan seper- 
ti itu berlangsung satu kali se- 
pekan dalam lima minggu ber- 
turut-turut di tiga tempat, yaitu 
di Kota Salatiga, Kabupaten 
Banjarnegara, dan Bangka Barat. 
Meski dengan kondisi geografis 
berbeda, cara tersebut menun- 
jukkan hasil serupa. Populasi 
nyamuk menurun hingga 9: 
persen, Kondisi itu bertahan 
bulan hingga kasus DBD kem- 
bali muncul. 

Idealnya, lanjut Ali, perlaku- 
an sama harus diulang da 
kurun waktu 3-6 bulan kemu- 
dian. Ini jauh lebih efektif ke- 
timbang teknik pengasapan in- 
sektisida, yang biasanya hanya 
bertahan 30 menit dan tak 
mampu mematikan larva. 

Biaya yang dibutuhkan juga 
jauh lebih murah ketimbang 
pengasapan. Untuk lima kali pe- 
lepasan nyamuk di 100 rumah, 
misalnya, hanya dibutuhkan bi- 
aya Rp 180.000. Bandingkan de- 
ngan pengasapan yang bi: 
mencapai Rp 1 juta dengan fre- 
kuensi yang sama. 


TEKNIK SERANGGA MANDUL 


Pemandulan nyamuk jantan 


SKA ya 
aa GG 


“aa CS 
Larva disaring untuk memisahkan 
jantan dan betina, 


Nyamuk jantan lolos saringan 
dan dipelihara. 


Perbandingan teknik serangga mandul (TSM) dengan fogging (pengasapan) 


TSM 
Ramah lingkungan J 
Murah, Rp 180.000 untuk 5 kali 
pelepasan per 100 rumah 
Spesifik pada spesies tertentu | 


Bisa bertahan 3-6 bulan terhadap 
munculnya kasus baru. 


Nyamuk jantan yang mandul 
tidak dapat membuahi telur 
sehingga menyebabkan 
telur-telur nyamuk tidak menetas. 


Fogging 
Toksik (mengandung racun) 


Dengan paket yang sama 
biaya Rp 1 juta 


Nontarget 


Hanya bertahan beberapa hari terhadap 
munculnya kasus baru. 


Nyamuk jantan 


Sumber: Pusat Aplikasi Teknologi Isatop dan Radiasi, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) 


Masyarakat pun tidak perlu 
khawatir karena nyamuk jantan 
tak mengisap darah manusia se- 
perti nyamuk betina yang mem- 
butuhkannya untuk mematang- 
kan telur-telurnya. Nyamuk jan- 
tan lebih sering hinggap di ta 

naman dan mengambil sai 
bunga. 

"Pada awalnya 
rena banyak orang 
takutan ketika rumah mereka 
d nyamuk meskipun itu 
adalah nyamuk jantan yang ti- 
dak pernah hinggap di tubuh 
manusia,” ujar Ali, 

Meskipun populasi nyamuk 
Aedes aegypti berkurang, Kepala 
Balai Besar Penelitian dan Pe- 
ngembangan Vektor dan Reser: 
voir (B2P2VRP) Bambang Fe- 
riyanto mengungkapkan, tak da- 
pat disimpulkan bahwa kasus 
DBD ikut berkurang. 

”Banyak faktor yang meng- 
akibatkan kasus DBD terjadi. 
Walaupun lingkungan rumah 
sudah steril, seseorang dapat 
terkena virus di lokasi lain,” ujar 
dia. 


Kepala Dinas Kesehatan Kota 
Salatiga Sovie Harjanti menye- 
butkan, di Kota Salatiga, hingga 
September 21 
DBD ditemukan. Angka k: 
terus turun sejak 2010 yang 
mencapai 155 kasus. Tahun 
2012, wik 
yang dij asi penelitian, 
yaitu Kelurahan Sidorejo Lor 
dan Kelurahan Blotongan, tidak 
lagi ditemukan kejadian DBD. 

Namun, saya belum dapat 
menyimpulkan menurunnya 
angka ni karena uji coba 
tersebut atau faktor lain. Sel 
aca juga mendukung, saat ini 
m kemarau lebih panjang,” 
kata Sovie, 

Dikaji lama 

Direktur Pengendalian Pe- 
nyakit Bersumber Binatang Ke- 
menterian Kesehatan Winarno 
mengungkapkan, pihaknya ma- 
sih akan mengkaji metode TSM 
untuk dimasukkan dalam kebi- 
jakan. "Kami perlu berhitung ju- 
ga, seberapa besar biayanya, di- 
kalikan siklus berapa kali pe- 


Nyamuk jantan dipelihara. 


l 


Nyamuk usia 1 hari bisa ciradiasi 
Sinar gamma agar mandul. 


Nyamuk jantan mandul 
dilepaskan. 
J 


Nyamuk betina 
GUNAWAN 


lepasan harus dilakukan dalam 
satu tahun, di wilayah mana sa- 
ja, perlu nyamuk berapa ba- 
ujarnya. Tahun 2008, 

n ini sebenarnya sudah 


dimulai. 

Ta mengatakan, TSM ke- 
mungkinan akan menjadi salah 
satu alternatif penanggulangan 


DBD. Sebab, selama ini, program 
pemberan ng nyamuk 
serta pengasapan masih banyak 
memiliki kelemahan, Penanggu- 
langan DBD akan lebih optimal 
jika disesuaikan dengan karak- 
teristik wilayah dan masyarakat 
setempat. 

Secara nasional, angka kasus 
DBD ditargetkan maksimal apa- 
bila mencapai angka 55 kejadian 
per 100000 jiwa pada tahun 
2014. Winarno optimistis target 
itu tercapai karena mulai tahun 
2011 dan 2012, kasus DBD ra- 
ta-rata menurun. 

Apa pun hasilnya, TSM me- 
rupakan cara lain pemanfaatan 
teknologi nuklir, selain untuk 
pembangkit listrik yang hingga 
kini diliputi pro-kontra. 


TEKNOLOGI INFORM 


Mubazir, 44 Mobil Internet di Gorontalo 


GORONTALO, KOMPAS — 

Sebanyak 44 mobil pusat layanan 

internet kecamatan bantuan Ke- ri 
menterian Komunikasi dan In- | Y4 


formatika untuk Gorontalo ter- 
ancam mubazir, Pemerintah Pro- 
vinsi Gorontalo mengaku tak pu- 
nya sumber daya dan anggaran 
pengoperasiannya sehingga tak 
tertutup kemungkinan mobil 
akan dikembalikan kepada pe- 
merintah pusat. 

”Terus terang kami belum siap 
menerima mobil ini. Tiga alasan, 
yaitu perlu sopir, sumber d: 
manusia yang mengoperasikan 
alat itu belum ada, lalu peme- 
liharaan. Tak ada angga 


Tak ada anggaran 
APBD 2012 untuk 
operasionalisasi 
mobil itu. 
Rusli Habibie 


Dari 77 kecamatan se-Provinsi 
Gorontalo, 50 kecamatan diren- 
canakan menerima mobil inter- 
net keliling itu. Setiap mobil di- 

api 6 komputer jinjing, tc 
2 inci, 1 genset, printer, 
dan server koneksi internet. 

Menurut Rusli, peralatan di 
mobil internet keliling itu terlalu 


Rusli Habibie, Rabu (3/10). 
Secara simbolis, mobil dite- 
rima Pemerintah Provinsi Go- 
tontalo sebanyak tiga unit pada 
Februari 2012. Sisanya 41 unit 
baru diterima dua pekan lalu. canggih. Dia menilai, rakyat di 
Hingga kini, ke-44 mobil ter- pedalaman lebih memerlukan bi- 
parkir di halaman Kantor Gu- bit pertanian, sapi, dan jaringan 
bernur Gorontalo. li: ketimbang mobil terse- 
Semestinya mobil-mobil itu 
melayani penggunaan internet 
gratis termasuk saluran televisi 
berantena parabola, di wilayah 
yang belum terjangkau internet, 


“Gorontalo bukannya tak me- 
merlukan bantuan mobil inter- 
net keliling itu. Hanya saja, saat 


Saat ini, Rusli memerintahkan 
Asisten T Bidang Pelayanan Pub- 
lik untuk menan n soal ban- 
tuan mobil internet keliling itu 
kepada Kementerian Komunika- 
si dan Informatika. "Jika tak ada 
kejelasan soal operator mobil dan 
anggarannya, mobil-mobil itu le- 
bih baik kami kembalikan ke pu- 
sat,” ungkapnya. 

Sementara itu, anggota Komisi 
III DPRD Provinsi Gorontalo, 
Ayu Tisna Nasibu, menyatakan 
agar bantuan mobil itu tak ter- 
buru-buru dikembalikan ke pu- 
sat. Soal ketiadaan sumber daya 
untuk mengoperasikan alat bu- 
kan hal sulit, Teknologi internet 
di Gorontalo bukan barang baru. 

"Jika dibuka lowongan ope- 
rator mobil internet dibuka, saya 
percaya akan banyak peminat- 
nya. Anggaran operasional sopir 
dan tenaga operator itu bisa di- 
carikan solusinya,” ujar Ayu. 

Menurut dia, keberadaan mo- 
bil layanan internet keliling ter- 
sebut justru bisa meningkatkan 
kuali umber daya manusia di 
Gorontalo. Hal itu sesuai dengan 
visi dan misi Pemerintah Pro- 
vinsi Gorontalo, yang salah sa- 
tunya meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia. (APO) 


SCHOLARSHIP 
& TUITION 
GRANTS 
AVAILABLE 


SINGAPORE 


EDUCATION FAIR 2012 


PRIMARY - SECONDARY - UNIVERSITY 


PRESENTATION SCHEDULE 

SATURDAY, 6 OCTOBER 2012 
2:30pm - Nanyang Academy of Fine Arts 
3:15pm - Singapore Management University 
4:00pm - National University of Singapore 
4:45pm - Singapore Institute of Management 
5:30 pm - Lasalle College of he Aris 


PRESENTATION SCHEDULE 
SUNDAY, 7 OCTOBER 2012 
12:30 pm « Singapore Management University 
1:30 pm - National University of Singapore 
2:15 pm « Lasalle College of the Arts 
3:00 pm - Nanyang Academy of Fine Arts 
3:45 pm - Singapore Institute of Management 


4:30 pm - Nanyang Technological University 


SERPONG: Saturday, 6 October 2012 
(14.00 - 20.00 WIB) 


SANTIKA HOTEL, BSD CITY 


JAKARTA: Sunday, 7 October 2012 
(13.00 - 19.00 WIB) 
FOUR SEASONS HOTEL 


CONTACT : (021) 4623 0636, 4585 4336, 7168 1886 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


m board 


petualangan muran mernan 


menunggu di singapura: 


singapura mungkin saja kecil, tetapi penuh petualangan seru! pecinta alam akan dibuat takjub dangan salah satu kebun binatang 


terbaik di dunia, dan gardens by the bay yang terkenal akan taman vertikalnya. jika anda datang di bulan tebruari 2013, chingay 


parade siap menyambut anda dengan pertunjukkannya yang meriah di sepanjang jantung kota! tunggul apa lagi? pesan sekarang! 


“ 


rute internasional baru 
(@ penerbangan mui 1 de 


O 


partner airline of tiger airways 


”399,900' 


sudah termasuk pajak 


ebelum 


0 okt 20: 


tiger : 


air 


1 NN 
ways.com 


mandala 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


Kebakaran P 


Petugas 
membersihkan sisa 
minyak mentah yang 
menggenang seusai 
kebakaran pipa 
minyak mentah PT 
Elnusa di Desa 
Srimaju, Kecamatan 
Bayung Lencir, 
Kabupaten Musi 
Banyuasin, Sumatera 
Selatan, Rabu (3/10). 
Lima orang tewas 
dan 20 terluka karena 
kejadian tersebut. 

K aran berasal 
dari titik pencurian 
minyak mentah 
dengan cara 
melubangi pipa. 
Berita di halaman 1 


ipa Minyak Bean 


KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM 


49 Paus Mati ea 


Kehilangan Orientasi karena Pemimpin Sakit 


SEBA, KOMPAS — Sebanyak 49 paus ditemukan 
mati terdampar di Pantai Haingahu, Kampung 
Kohabe, Desa Deme, Kecamatan Liae, Kabupaten 
Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Kematian paus 
ini diduga akibat kehilangan orientasi setelah 
pemimpin gerombolan paus itu mati atau sakit. 


pilot sirip pendek 
panjang 4-5 meter, 
Gerombolan paus itu berjumlah 
50-200 ekor. Mereka bergerak 
atas petunjuk salah satu atau dua 
paus sebagai pemimpin perja- 
lanan. 

Kepala Seksi Pengelolaan Pe- 
sisir dan Pulau-pulau Kecil Dinas 
Kelautan dan Perikanan NTT 
k Angwarmasse, di Kupang, 
Rabu (8/10), mengatakan, lapor- 
an dari Dinas Perikanan dan Ke- 
lautan Kabupaten Sabu Raijua 
menyebutkan, paus itu ditemu- 
kan mati di pantai Haingahu se- 
jak Selasa pagi. 


"Jumlah semula 48 ekor. Dua 
ekor sempat menyelamatkan diri 
dengan kembali ke laut. Sisanya 
tak tahu harus bergerak ke mana 
setelah masuk ke daratan. Seba- 
nyak 46 paus itu akhirnya mati di 
pasir setelah menggelepar-gele- 
par sepanjang malam,” katanya. 

Paus terjebak masuk ke pantai 
pada malam hari, Tidak ada war- 
ga yang menyaksikan atau me- 
nolong. Kasus serupa terjadi pada 
2003. Saat itu tiga paus terjebak 
k ke daratan siang hari dan 
dikembalikan ke laut. 

Menurut Izaak, dalam perja- 
lanan hingga ribuan kilometer 


bi 


NUSA TENGGARA TIMUR 


Pulau Sabu | Ld 


« (kecamatan) 
SSaburtiae 


SAMUDRA 
HINDIA 


5km 
ANDRI 


untuk mencari makanan, gerom- 
bolan paus itu dibawa pemimpin- 
nya. Saat pemimpin gerombolan 
mati terkena jaring, dipanah ne- 
layan, atau sakit dan tak bisa 
melanjutkan perjalanan, anggota 
lainnya kehilangan orientasi, 


Paus itu diduga dari Laut Pa- 
sifik Selatan menuju Laut Banda, 
lalu masuk ke Laut Sawu. Biasa- 
nya, mendekati pergantian mu- 
sim kemarau ke musim hujan 
seperti saat ini, makanan di wila- 
yah Pasifik Selatan berkurang, 


Temukan tiga lagi 

Anggota DPRD Sabu Raijua, 
Yusak Rebo, menambahkan, 
jumlah paus yang mati bertam- 
bah. Rabu pagi sejumlah nelayan 
menemukan lagi tiga paus se- 
hingga yang mati total 49 ekor. 
Masih ada beberapa paus yang 
ditemukan terapung sekitar 200 
meter dari pantai. 

Sebagian dari paus itu dikubur 
warga, tetapi sebagian lain di- 
potong oleh warga yang bekerja 
sebagai nelayan. Warga pun 
mengaku sulit memotong mama- 
lia laut itu karena baru pertama 
kali melakukannya. Peristiwa pu- 
luhan paus mati itu baru pertama 
kali terjadi di Sabu Raijua, (KOR) 


KoLoM 
Andai Bukan Messi Lagi... 


Oleh ADI PRINANTYO 


suporter klub elite Inggris, Manchester Uni- 
ted, berduyun-duyun datang dari Manchester 
menuju stadion di kota Roma, Italia, itu guna 
menyaksikan final Liga Champions 2009 antara 
MU dan Barcelona. Suporter "Setan Merah” ber- 
harap trofi Liga Champions kembali dibawa ke Old 
Trafford, mengulang prestasi musim sebelumnya. 

Kubu Barcelona dikabarkan hanya melepas 
16000 lembar tiket untuk suporter, dari total 
20.000 lembar karcis yang bisa didistribusikan klub. 
Penggemar "EI Barca” menunggu persembahan 
pertama pelatih baru mereka (waktu itu), Pep 
Guardiola. 

Hasilnya? Samuel Eto'o membuka kemenangan 
Barca dengan gol pada menit ke-10. Kemudian 
Lionel Messi menggandakan kemenangan Barca 
melalui gol dengan sundulan kepala, mengecoh 
kiper Edwin van der Sar, 20 menit menjelang 
bubaran. Barca menang 2-0 dan merebut trofi Liga 
Champions untuk ketiga kalinya. 

Gol sundulan Messi, yang badannya hanya se- 
tinggi 169 sentimeter, membuktikan salah satu 
kepiawaiannya di lapangan hijau. Pada Liga Cham- 
pions musim itu pula, ia menjadi pencetak gol 
terbanyak dengan sembilan gol, sekaligus top scorer 
termuda sepanjang sejarah Liga Champions. 

Kemenangan di Roma itu membawa Barcelona 
memenangi tiga gelar dalam semusim, yakni Piala 
Raja Spanyol (Copa del Rey), Liga Spanyol, dan Liga 
Champions. Kontribusi Messi nyata, dengan sum- 
bangan 38 gol serta 18 asis (umpan berbuah gol) 
dalam semusim, di berbagai kejuaraan. 

Itu fakta Messi tiga tahun yang lalu, Ketika itu 
Messi leluasa berkelebat di sela-sela hadangan 
pemain lawan dan mencetak gol demi gol. Ta berada 
di tengah tim yang hampir semuanya sempurna. 
Ada duet gelandang serang Andres Iniesta dan Xavi 
Hernandez, lalu penyerang tengah Samuel Eto'o, 
juga bek Carles Puyol, Messi ibarat "menari". Tak 
heran jika pada awal 2010 ia menerima peng- 
hargaan FIFA Ballon d'Or, atau FIFA World Player 
of the Year, buah prestasinya yang sensasional 
sepanjang 2009, 


Dari rintangan ke hadangan 


Kini, tahun 2012 situasi berubah. Makin banyak 
lawan yang sadar kepiawaian Messi dan kehebatan 
Barcelona. Semua klub ingin mengalahkan El Barca. 
Semua pemain bertahan selalu merintangi Messi 
Jika ia mendekati kotak penalti. 

Jose Mourinho, waktu melatih Inter Milan, meng- 
akui, ia menerapkan taktik "memarkir bus" di depan 
gawang, ketika Inter hanya kalah 0-1 dari Barcelona 
di Nou Camp, pada semifinal Liga Champions 
2009-2010, "Di Barcelona, kami tidak memarkir bus 
di depan gawang. Kami memarkir Airbus dan taktik 
itu berhasil,” ujar Mourinho, yang kini melatih Real 
Madrid, di majalah Four Four Two, Oktober 201. 


S tadion Olimpico, 27 Mei 2009. Ditaksir 302000 


Tak heran, musim 2011-2012 Barca hanya me- 
rebut satu gelar, yaitu Piala Raja. Di Liga Cham- 
pions, mereka tersisih di semifinal oleh Chelsea. 
Lagi-lagi, "The Blues” pun memasang taktik "me- 
markir bus” pada putaran kedua semifinal di Nou 
Camp, demi hasil seri 2-2, 

Messi memang tak terlalu gemerlap seperti 
musim lalu. Tak pelak, orang mulai bicara soal 
kebintangan Messi yang, mungkin hanya sekejap, 
meredup. Fenomena ini memicu kritik terkait 
kemunculan namanya yang disebut-sebut sebagai 
salah satu nomine penerima Ballon d'Or 2012. 

Ketika nama Messi muncul sebagai nomine, 
“pagi-pagi” sudah ada protes dari Zlatan Ibrahimo- 
vic, penyerang klub Perancis, Paris St Germain. 
Ibra, yang juga pernah satu tim dengan Messi di 
Barcelona, berpendapat, Messi hanya memenangi 
satu gelar, Copa del Rey, dan itu bukan turnamen 
utama, "Lagi pula, dia telah mendapatkan Ballon 
@'Or tiga kali,” kata Ibra. Messi menerima peng- 
hargaan ini tahun 2009, 2010, dan 2011. 

Ada beberapa nama yang lalu disebut Ibra tampil 
lebih konsisten, kompetitif, dan berkontribusi ter- 
hadap timnya. Sebagai pribadi, pemain-pemain itu 
fenomenal di lapangan, sekaligus mendongkrak 
permainan dan pencapaian tim. 

Ia menyebut Xavi dan Iniesta. Kedua pemain ini 
sama-sama gelandang serang Barcelona, sekaligus 
tim Spanyol yang meraih trofi Piala Eropa 2012. 
Rasanya, jika "napas" dari opini Ibra terkait pe- 
merataan, Xavi termasuk kandidat kuat. Ta berada 
di urutan ketiga Ballon d'Or 2011, di bawah Messi 
dan peringkat kedua Cristiano Ronaldo, 

Kebintangan Xavi? Itu pun tak perlu diperdebat- 
kan. Simak saja pernyataan Pepe Mel, pelatih Real 
Betis, yang mengalahkan Barca, 3-1, pada perempat 
final Piala Raja Spanyol, Januari 201. "Mencuri 
bola dari mereka (Barcelona) adalah hal terpenting 
yang harus Anda lakukan. Semua demi satu tujuan: 
menghentikan Xavi. Hentikan Xavi, sampai para 
pemain hebat di sekelilingnya tak lagi mematikan,” 
kata Mel. Soal gelar, Xavi merebut Piala Raja 
bersama Barcelona dan Piala Eropa bersama tim 
nasional Spanyol. 

Kandidat lain adi Andrea Pirlo. Gelandang 
karismatis Juventus ini berperan besar terhadap 
kebangkitan tim "Nyonya Besar” yang sukses men- 

arai Liga Italia musim 2011-2012, Tak ketinggalan, 
ala Eropa 2012, Pirlo membawa tim Italia 
tampil impresif sehingga melaju ke final. Ketika 
Italia mengempaskan Jerman, 2-1, di semifinal, saat 
itu pulalah peran Pirlo muncul. Kalaupun ada 
setitik noda, mungkin terkait laga final Piala Eropa, 
di mana Italia tunduk 0-4 di tangan Spanyol. 

Peringkat kedua tahun lalu, Cristiano Ronaldo, jika 
memakai tolok ukur gelar seperti penilaian Tbra, juga 
hanya membawa timnya merebut Liga Spanyol. 
Namun, beda dengan Messi, trofi ini lebih prestisius 
ketimbang Piala Raja. Siapa nantinya penerima 
Ballon d'Or, yang diumumkan Januari 2018, tetap 
layak ditunggu khalayak pencinta sepak bola. 


Perantara Alih Daya Dilarang 


(Sambungan dari halaman 1) 


merupakan salah satu respons 
pemerintah terhadap mogok ker- 
ja buruh serentak di 80 kawasan 
industri di 21 kabupaten/kota. 
Puluhan ribu buruh di bawah 
Majelis Pekerja Buruh Indonesia 
mogok kerja menuntut pengha- 
pusan pekerja alih daya, penetap- 
an upah minimum sesuai angka 
kebutuhan hidup layak, dan iuran 
jaminan kesehatan pekerja di- 
tanggung pemberi kerja, 


Daftar ulang 


Muhaimin menegaskan, per- 
usahaan penyalur tenaga alih da- 
ya untuk lima jenis pekerjaan itu 
harus segera mendaftar ulang 
izin kepada pemerintah daerah. 
Pemerintah juga akan menguat- 
kan pengawasan untuk memasti- 
kan tidak ada lagi penyaluran 
tenaga alih daya yang melanggar 
UU Ketenagakerjaan, 

Rancangan peraturan ini sege- 
ra dimatangkan bersama Asi i 
Pengusaha Indon: 
dan serikat pekerja dalam rapat 
Lembaga Kerja Sama (LKS) Tri- 
partit Nasional. Muhaimin me- 
ngatakan, masa transisi dibutuh- 
kan untuk melindungi proses 
peralihan kerja sama antara 
pemberi kerja dan pekerja yang 
harus dihormati. 

"Perlu dicatat, ini bukan pela- 
rangan pengalihan pekerjaan. Be- 
berapa pekerjaan yang bersifat 


temporer atau periodik itu lain 
sehingga aturan ini nanti khusus 
menyangkut perusahaan penge- 
rah tenaga kerja,” lanjutnya. 

Ketua Umum Asosiasi Bisnis 
Alih Daya Indonesia Wisnu Wi 
bowo mendukung regulasi i 
Menurut dia, masih ada jenis 
pekerjaan lain sepanjang bukan 
pekerjaan inti yang bisa digarap 
perusahaan tenaga alih daya pro- 
fesional. 

Regu. juga akan mema- 
tikan secara alamiah penyalur 
tenaga kerja alih daya tanpa ba- 
dan hukum koperasi atau per- 
seroan terbatas. "Pada akhirny 
perusahaan yang mematuhi per- 
undang-undangan akan bertahan 
dan akan ada transformasi men- 
jadi bisnis proses,” kata Wisnu. 


Industri lumpuh 

Walau ada hasil positif, aksi 
mogok di kawasan industri yang 
disertai penyisiran pabrik-pabrik 
berlangsung di sejumlah kota dan 
daerah di Tanah Air. Aksi telah 
melumpuhkan sebagian besar 
aktivitas, Ribuan buruh menutup 
akses kawasan industri sehingga 
arus distribusi dan proses pro- 
duksi terganggu. 

Ketua Umum Apindo Sofjan 
Wanandi menyesalkan hal ini. 
Sofjan mengatakan, aksi mogok 
tak seharusnya mengganggu ke- 
giatan produksi karena merugi- 
kan pengusaha. "Pemerintah ha- 
rus menjamin kepastian hukum 


agar investor tenang bekerja,” 
ujar Sofjai 

Koordinator Forum Komuni- 
kasi As Industri Nasional 
Franky Sibarani menambahkan, 
pengusaha masih mendata keru- 
gian akibat kelumpuhan produk- 
si. Pada unjuk rasa buruh 27 
Januari 2012, ada dua pabrik 
yang merugi Rp 5 miliar per 
pabrik akibat gagal memproduksi 
dan mengirim tepat waktu se- 
hingga terkena penalti, 

”Ada juga pabrik alas kaki yang 
terpaksa batal menerima order 
setelah upah buruh naik drastis 
sehingga tidak sesuai dengan 
kontrak. Sekarang ini pabrik- 
pabrik mengalihkan sif kerja dari 
siang ke malam hari untuk meng- 
hindari mogok,” ujar Franky. 

Mogok kerja di Kawasan In- 
dustri Pulogadung, Jakarta Ti- 
mur, berdampak negatif pada ke- 
giatan produksi. Dilaporkan selu- 
ruh aktivitas 400 pabrik di kawa- 
san itu lumpuh, mengakibatkan 
total kerugian sekitar Rp 400 
miliar. 

Asi mogok massal di Batam, 
Kepulauan Riau, menurut Ketua 
Kamar Dagang dan Industri Ke- 
pulauan Riau Johannes Kennedy, 
diduga menimbulkan kerugian 
sedikitnya Rp 90 miliar, Pemo- 
gokan menyebabkan 24 kawasan 
industri di Batam lumpuh. 

Namun, kelumpuhan sebagian 
besar industri akibat mogok bu- 
ruh belum terlalu memengaruhi 


pasar modal. Indeks Harga Sa- 
ham Gabungan (THSG) ditutup 
turun 5,33 poin (042 persen) ke 
dengan jumlah 
transaksi 944 juta lot atau setara 
dengan Rp 4,24 triliun. 

”Aksi massal seperti ini men- 
jadi faktor negatif dalam perbaik- 
an iklim investasi di Indonesia, di 
tengah upaya pemerintah me- 
mompa investasi sebagai pe- 
nyumbang pertumbuhan ekono- 
mi yang tinggi bersama dengan 
konsumsi masyarakat,” kata cko- 
nom Samuel Sekuritas Indone- 
sia, Lana Soelistiz . 

Presiden Susilo Bambang Yu- 
dhoyono pun menaruh perhatian 
serius. Juru Bicara Kepresidenan 
Julian Aldrin Pasha mengatakan, 
Presiden mendengarkan aspirasi 
buruh yang mogok, khususnya di 
Jabodetabek. 

Menteri Perindustrian Mo- 
hammad $ Hidayat, di Yogyakar- 
ta, mengatakan, unjuk rasa me- 
rupakan hak demokrasi, Namun, 
dia menyayangkan buruh menyi- 
sir pabrik-pabrik dan menggang- 
gu produksi, yang dapat meng- 
ganggu perekonomian nasional. 

(HAM/MAS/ATO/BEN/CAS/DIK/ 

PIN/RAY/MDN/MKN/BRO/RAZ/ 


MHF/BTA/BLD/RIZ/TTF/ 


ILO/DMU/DEN) 


Lihat Video Terkait "De- 
mo Buruh Jabodetabek " 
di vod.kompas.com/bu- 
ruhjabodetabek 


Seruan Perdamaian dari Nyoman Cafe... 


(Sambungan dari halaman 1) 


kecenderungan perekrutan ter- 
oris yang mengincar remaja saat 
ini. Terakhir, keluarga korban 
bom Bali meminta pemerintah 
memperhatikan dan memberda- 
yakan semua keluarga korban 
aksi terorisme di Indonesia, 


Tetap tegar 


Hari itu menjadi saksi tujuh 
tahun peristiwa peledakan bom 
di Bali yang kedua kali, yakni 1 
Oktober 2005. Sebelumnya, 
bom juga meledak di Bali pada 
12 Oktober 2002. Korban dan 
keluarga korban dari kedua pe- 
ristiwa memilukan itu tetap 
tegar menjalani hidup. 

Terbukti, sakit itu memper- 
kuat arti keluarga dan toleransi 
beragama di antara mereka. Me- 
reka saling membantu satu 
sama lain seusai ledakan terjadi 
pada 1 Oktober 2005. Bahkan, 
paguyuban keluarga korban 
bom Bali ini sudah berdiri se- 
tahun setelah ledakan 12 Ok- 
tober 2002 di Kuta. 

Keluarga korban memerlukan 
wadah untuk berbagi dan saling 
mendukung agar tetap tegar. 
Terbentuklah Isana yang berarti 
istri, suami, dan anak korban 
bom Bali. Jumlah anggotanya 
sekitar 50 orang, "Ini belum ter- 
masuk korban langsung yang 
masih memerlukan perawatan 
medis hingga saat ini,” tutur Ni 


Luh Brniati (41), Ketua Pagu- 
yuban Tsana Dewata. 

Erniati mengakui, paguyuban 
ini tak memiliki sponsor. Me- 
reka harus bisa tetap hidup di 
”Pulau Dewata” meski sakit itu 
tetap terasa setiap tahun. Na- 
mun, kekeluargaan menuntun 
mereka untuk bisa hidup hingga 
menjelang 10 tahun peringatan 
bom Bali pertama, 12 Oktober 
nanti. 

”Saya awalnya ibu rumah 
tangga. Namun, jalan hidup ber- 
kata Jain saat ledakan itu meng- 
hilangkan suami saya. Saya dan 
dua anak saya harus bertahan," 
katanya. 

Setahun setelah ledakan dah- 
syat yang menewaskan ratusan 
jiwa di Kuta itu, Erniati bersama 
empat janda korban bom Bali 
lainnya mendapatkan bantuan 
dua mesin jahit dan beberapa 
bahan baku dari seorang warga 
negara Australia untuk membu- 
ka usaha konfeksi bernama 
Adopta. Usaha konfeksi ini ber- 
tahan hingga sekarang. 

"Saya dan empat janda lain- 
nya mampu menghasilkan usa- 
ha. Namun, kami prihatin de- 
ngan keluarga lainnya, apalagi 
korban langsung yang tak punya 
biaya melanjutkan pengobatan. 
Kami berharap pemerintah bi 
memberikan perhatian dan ban- 
tuan permodalan hingga fasilitas 
kesehatan,” ujarnya, 

Pada peringatan tujuh tahun 


bom Bali kedua, Paguyuban Isa- 
na Dewata dan Lazuardi Birru 
menggelar dialog menangkal ra- 
dikalisme. Puluhan pelajar di 
Kabupaten Badung diundang 
agar bisa berdialog dengan KFI 
Masdar Farid Mas'udi (Rois 
Syuriah Pengurus Besar Nahdla- 
tul Ulama), Mohamad Nasir bin 
Abas (Mantan Ketua Mantigi III 
Jamaah Islamiyah), serta kelu- 
arga korban bom Bali. Mereka 
tak hanya berbagi keprihatinan, 
tetapi juga saling mengingatkan 
dan meneguhkan, 

Pada 12 Oktober nanti, Peme- 
rintah Australia akan menggelar 
peringatan 10 tahun peledakan 
bom di Sari Club (Kuta), di Ga- 
ruda Wisnu Kencana, Kain pu- 
tih sepanjang 20 meter pun di- 
bentangkan. Tanda tangan dibu- 
buhkan oleh semua yang hadir 
pada dialog peringatan tujuh ta- 
hun bom Bali di Jimbaran dan 
Kuta yang menewaskan 23 
orang, termasuk tiga pelakunya. 
Puisi dan tabur bunga di Pantai 
Jimbaran pun mengiringi selu- 
ruh peringatan. 

"Ayah, kepergianmu seketika 
mendewasakan aku. Betapa 
penting arti hidup ini untuk 
berguna bagi ibu yang selalu sa- 
yang padaku,” ujar Ni Wayan 
Cantika Wulan Sari (8), dalam 
salah satu bait puisi untuk ayah- 
nya yang menjadi korban bom 
Bali pada 1 Oktober 2005 itu, 
menutup dialog. 


Pelemahan KPK Memang Sistematis 


(Sambungan dari halaman 1) 


suasana psikologis yang tidak 
aman. Maka, kembalikan saja ke 
Komisi III,” katanya, 

Senada dengan Fraksi Partai 
Golkar, Fraksi Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) juga menolak 
melanjutkan pembahasan RUU 
KPK. Anggota Baleg dari Fraksi 
PKS, Indra, mengingatkan, Baleg 
bukanlah alat kelengkapan yang 


bertugas menyetujui semua usul- 
an RUU dari komisi-komisi. "Ba- 
leg ini bukan tukang stempel. 
Selain (bertugas) mengharmoni 
sasikan, Baleg juga mesti menilai 
draf yang diajukan pengusul," 
ujarnya. 

“Anggota Baleg dari Fraksi Par- 
tai Kebangkitan Bangsa, A Malik 
Haramain, juga mengusulkan 
agar draf RUU KPK dikembali- 
kan ke Komisi III. Selain sub- 


stansi yang bertolak belakang de- 
ngan upaya pemberantasan 
korupsi, mekanisme penyusunan 
RUU KPK di Komisi III juga 
dianggap bermasalah. 

Meskipun dalam notula rapat 
pleno Komisi III pada 3 Juli 
disebutkan bahwa mayoritas 
fraksi menyetujui pengajuan draf 
RUU KPK ke Baleg, kenyata- 
annya banyak anggota Komisi TIT 
yang menyatakan tidak tahu. Hal 


itu berarti, Komisi IIT belum se- 
penuhnya kompak menyetujui 
draf RUU KPK. 

Anggota Baleg dari Fraksi 
Partai Gerakan Indonesia Raya 
yang juga menjadi anggota Ko- 
misi III, Martin Hutabarat, 
mengungkapkan, substansi draf 
RUU KPK jauh berbeda dengan 
tema yang dibahas di internal 
Komisi III. 

Ketua Panja RUU KPK di Ba- 


leg, A Dimyati Natakusuma, 
menjelaskan, Baleg tidak memi- 
liki kewenangan untuk mengei 
balikan draf RUU KPK ke Komisi 
TII. Pengembalian draf dari Baleg 
tidak diatur dalam Peraturan Ta- 
ta Tertib (Tatib) DPR. Tatib ha- 
nya mengatur, draf RUU yang 
sudah diajukan ke Baleg dapat 
ditarik oleh komisi pengusul atau 
dirumuskan ulang oleh Baleg 
bersama pengusul. 


Hingga kemarin, Komisi TIT 
belum memutuskan untuk me- 
narik draf RUU KPK. "Meka- 
nismenya sekarang ada di Baleg 
karena draf sudah ada di Baleg,” 
ujar Ketua Komisi TIT Gede Pasek 
Suardika. 

Anggota Komisi ITI dari Fraksi 
Partai Persatuan Pembangunan, 
Ahmad Yani, menambahkan, draf 
RUU KPK itu sebaiknya diru- 
muskan ulang oleh Baleg ber- 


sama-sama Komisi TI. 
Sementara itu, Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono tidak mau 
mengintervensi rencana revisi 
UU KPK. Intervensi merupakan 
tindakan yang inkonstitusional. 
"Rencana revisi itu adalah 
domain legislatif,” ujar Juru Bi- 
cara Kepresidenan Julian Aldrin 
Pasha. 
(INA/ANA/SON/SIR/ 
DIK/ATO/OSA) 


Sri Fitrisia Martisasi, M. Si 


Gunawan Diredja, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana, Subur Tjahloha, Yovita Arika, Ida Setyorinl, Nasrullah Nara, A. Maryoto, Jannes Eudes Wawa, Nasru Alarn Azi 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, Budiarto Shambazy, Mulyawan Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pattiradjawane, Briditta Isworo Laksrni, AW Subarkah, Sat 
Satlu, Ferry Santoso, Elok Diah Messwati, Jalce Tauris Santi, Buyung Wijaya Kusuma, Pinkan Elita Dundu, Edna Caraline Pattisina, Osa Triyatna, Agus Susanta, Lusiana Indriasari, Sidik Pramono, Nawa Tunggal, Susana Rita, Iwan Santosa, Susi Ivwaty, Marcellus Hemowa, Luki Aulia, 


“STAF REDAKSI: Bambang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdat, Chris Pudilastuti, Pleter P Gero, uprihadi, Miytna Ratna M,, Jahany T. Gunardi Sri Hi 

Harianto, Bre Redana, Maria Hartiningsih, Hariadi Sapteno, Simon Saragih, Abun Sanda, Yesayas Oktaviarus, Julian Siherbing, Agnes Aristlarini, Agus! Hermawan, Fandri Yuniar Ibrahimsyah Rahman, Fr 

z, Imam Prihadiyoko, Adi Prinantyo, Danu Kuswaro, Sutta Dharmasaputra, Danana Fitrlanto, Gesit Arlvanto, Wisnu Nugraha, Maruli Tobing, Gunawan Setiadi, 
Hasby, Alif Ichwan, Clara Wresti, Karana Nicolash LMS, Pascal 5. Bin 

n Setiyawan, Yulia Sapthiani, Dewi Indriastuti, Maria Susy Berindra A, 


Ratih P Sisdarsono, Pepih Nugraha, Arbain Rambey, Suhartono, Salomno Simanungkalit, € Windoro A T, Rakaryan Sukarjapttra, E 


lartati Samhadi, Banu Asteno, Mohamad Subhan, Try Mariana, P Tri Agung Kristanto, Yunas Santhani Aziz, Jahanes Waskita Utarna, Jimny S. 
artono, Elly Roosita, Atika Walujani, Anton Sanjoyo , R. Adhi Kusumaputra, Rusdi Amal, Agus 


ulvadi, Tjahia 


Kur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antonius Tomy Trinugroho, Amir Sadikin, Evy Rachrnawati, Indira Permanasari S., Gatot Widakdo, Budi Suwarna, Lasti Kurnia, M. Yuniadhi Agung, Hamzirwan, Prasetyo Eko P, Samsul Hadi, Harmas Effendi Prahowo, Ester Lince Napitunulu, M. Fajar Marta, Sarie Febriane, Dwi As Setyaningsih, Affan Adenensi Riza Fathoni, 


Saptowaly 


Hellen Sinombor, 


no, Anita Yossihara, Andy Riza Hidayat, Knserudin, Enillus Caesar Alexey, Ahmad Arif, Ni Triana, Brigita Maria Luki 


:, Haryo Damardong, |iham Khoiri, M Zaid Wahyudi, Helena ransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarna, Fransisca Romana Ninik, Ambroslus Harto, Demitrlus Wisnu Widlantora, Aryo Wisanggeni Genthong, C 
o.P, Eny Printiyani, R. Benny. Dwi Kaestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Lucky Pransiska, Priyombado, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Agnes Rita Sulistyawati, Agung Setyahadi, Wisnu Aji Dewabrata, Iehwan Susanto, Fx. Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abdurahrnan, BANDUNG: Dedi Muhtadi, SEMARANG: Sanya 
Winarto Herusansgno, TEGAL: Siwi Nurbiajanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Thomas Pudio Widijanto, MAGELANG: Regina Rukmorini, SURABAYA: Agnes Swetta Pandia. LAMONGAN: Adi Sucipto, MOJOKERTO: Abdul Lathif, PROBOLINGGO: Dahlia Irawati, MALANG: Dedy Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri Astuti, JEMBER: Svamsul Hadi, 


BANYUWANGI: Siwl Yunita Cahyaningrim, DENPASAR: Cokarda Yudistira, Ayu Sulistyowati, MATARAM: Khaerul Anwar, ENDE: Samuel Oktora, KUPANG: Frans Sarong, Karnelis Kewa Ama, MANADO: Jean Rizal Layuck, PALU: Reny Sri Ayu, MAKASSAR: Aswin Rizal Haraha, JAYAPURA: 8, Josie Susila Hardianta, MERAUKE: Erwin Edhi Prasetya, AMBON: 
Antonlus Ponco Anggoro, MEDAN: Aufrida Wisni Warastri, M. Hilmi Fala, BANDA ACEH: Mohamad Burhanutin, PEKANBARU: Syahnan Rangkuti, BATAM: Kris Razianto Mata, PADANG: Ingki Rinaldi, JAMBI: Irma Tambunan, BANDARLAMPUNG: Yulvianus Harjono, BANJARMASIN: Defri Werdiono, PALANGKARAYA: Dwi Bayu Radius, BALIKPAPAN: Lukas Adi 


Prasetya, PONTIANAK: Agustinus Handoko 


GM LITBANG: F. Harianto Santoso MANAJER DIKLAT: Tony D. Widiastano 


KANTOR REDAKSI: J, Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 7710/21/30, 530 2200 FAK: 518 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): PO, BOX 4612 JAKARTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara | SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
M3/SK/Menpen/SILIPP/8.7/1985 tanggal 19 Navember 1985, serta Keputusan Laksus Pangkopkarntibda No. 103/C/1969 tanggal 21 Januari 1989 ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR: No. 37/1965/11//2002 PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 0215-207X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subagya GM IKLAN: Elly Handojo TARIF IKLAN: Reguler (umumy/display) BW Ro 105.000/mmk FC Rp 197.000/mmk, Klasika Batavia: 1 kolom Ro 50.000/mi: mini (rnin 3brs, maks 12brs) Rp 45:000/baris: dukarita s/d 300 mmk Rp 29.000/mmk- Nusantara: 1 kolom Rp 58.500/mmk, rnini (nvin 3 brs, rnaks 12 bra) Ro 55.000/baris, 
dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/mrnke belum termasuk PPN 106, pembayaran di muka, Iklan dukacita untuk dimuat besk dapat diterlrna sampai pukul 16,00 WIB BAGIAN IKLAN: Jl. Palrmerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 5369 9080 SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SABTU 08,30-12.00, MINGGU 13.00-16.00: JL. GAJAH 
MADA 109. 10A, JAKARTA 11140 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 260 1611 SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SABTU 08.30-12.00, MINGGU fUTUP ' BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 104, JAKARTA 11190 TELEPON (LANGSUNG): 260 1617-14 PABX: 260 1234 DAN 260 1595 PESAWAT 1220 S/D 1230 FAX: 2601622 HARGA 
LANGGANAN: RP 78.010/BULAN REKENING: BNI 1948 Jakarta Kota Na. 14132806 # RRI Jakarta Kota Na. 0019.01010168308 @ Gira Pos: A 13.44M-@ BCA Jalan Gajah Mada No. 122 B-C-D Jakarta No, 012-293521-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO. 012.3004675 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http://www.karnnas,com 
'@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jakarta Nernar A/C 012.302143.3 @E-MAIL: kompasigkompas.com 


“& Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format di 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


al, dikirim ke alamat opir 


kompas.com atau opini@kompas.co.id. Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


OSOK 


Ahmad Abdul Hadi 


Mengantar Gedong Gincu ke Rimba Dunia 


Berbicara dengan Ahmad Abdul 


Hadi adalah berjumpa dengan 


sosok muda usia, tekun, dan suka 
mencoba. Ia menolak bicara soal 


omzet usaha. Ia juga tak betah 


bicara berpanjang-panjang. Bagi 


dia, lebih penting langsung 
bekerja. 


OLEH RINI KUSTIASIH 


mestinya terus ditingkatkan,” 


Hadi, panggilannya, saat ditemui di 
gudang buah SAE yang dikelola ke- 
anya di Jalan Kedawung, Ka- 


luar 
bupaten Cirebon, Jawa Barat. 


Lahir sebagai bungsu dari empat 
"saudara, Hadi rupanya yang paling 
| mengembangkan usaha ju- 
al-beli buah yang dirintis orangtuanya, 
a (61) dan Entin (55). Nama 
SAE kependekan huruf depan nama 
, S untuk Sukarya, A untuk 


Sukary 


mer 
Ahmad, dan E untuk Entin, 


Tak hanya menyuplai buah seperti 
mangga, manggis, dan rambutan un- 
tuk pasar domestik, Hadi mengem- 


bangkan usaha itu hingga p: 
s gedong gin 


menjadi andalan ekspornya. 


Di tangan Hadi, buah itu me- 
Hongkong, 


rambah Singapura, 
b, Kuwait, Bah- 
dan 
“ Permintaan mangga 
gedong gincu terus me- 
ningkat sejak pertama di- 
ekspor tahun 2008. 
Hadi teri 
bat meneruskan usaha 
keluarga ini. "Waktu itu 
berpikir untuk kerja 
apapun, asal bisa mandiri 
dari orangtua,” ka 
Awalnya ia ingin men- 
coba usaha selain berda- 
gang buah. Saat mengin- 
jak bangku kuliah tahun 
2005, Hadi membuka usa- 
ha bengkel kendaraan ber 
motor. Baru setahun ber- 


KOMPAS/KUNI KUSTIAS 


? (Naya mau bicara praktik di la- 
S pangan. Buah kita mampu ber: 


ng di luar negeri, Itu 


1 terutama 


jalan, usaha itu ambruk. Di sela-sela 
kuliah, dia berdagang gula merah 
hingga cabai, tetapi gagal juga. 

Pada saat bersamaan, ada dorongan 
orangtua untuk menerus 
keluarga. Hadi, yang awalnya merasa 
berat hati, kemudian berusaha me- 
nyiasati bagaimana mengembangkan 
usaha buah itu. Saat itu pasar do- 
mestik sudah kenyang dengan suplai 
mangga gedong gincu, Pengusaha 
ah Cirebon hanya fokus 
dalam negeri. 

Saya mencoba sesuatu yang belum 
dilakukan pengusaha lain. £ 


buat invoice, Klien pertama saya dz 
Singapura, kenalnya lewat internet,” 
katanya, 

Usaha perdagangan lintas aga 


komunikasi dalam 
yang baik. Belakar 
meluas hingga ke Timur rem. Itu 
berkat kemampuannya berbahasa 
Arab. 

Soal kemampuan berbahasa itu, 
dia peroleh saat mengenyam pen- 
didikan di Pesantren Daru: 
lam Gontor, Ponorogo, Jawa 
Timur, Di pesantren itu, 
Hadi belajar bahasa Ing- 
gris dan bahasa Arab 
a intensif 

Ia bercerita, pa- 
ket ekspor perta- 


manya ke Singapura sudah dikemas 
dalam kardus dan dilengkapi merek 
SAE, “Saya ingat sekali, itu terjadi 
tanggal 13 Oktober 2008. Itu tanggal 
lahir ibu saya.” 


Prospektif 


Keberhasilan Hadi tercium Dinas 
Pertanian, Peternakan, Perkebunan 
dan Kehutanan Kabupaten Cirebon. 
Pada tahun 2009, instansi itu mem- 
fasilitasi Hadi ikut dalam rangkaian 
pameran perdagangan buah dan hor- 
tikultura ke Hongkong, Kuwait, dan 
Bahrain. 

Dari pameran itu, dia tahu tinggi- 
nya animo pa 

dunia pada 

mangga gedong 
gincu. Pemesan 
terus — berdz 
tangan dari Ti- 
- mur Tengah mes- 
ki pembeli terbe- 
sar tetap dari 


Singapura. Dari satu negara, ia bisa 
mendapat 10 pembeli dengan pesan- 
an bervariasi, dari 1 ton mangga sam- 
pai 50 ton, Gudang SAE tak pernah 
sepi dari suplai mangga. Petani mang- 
ga di sejumlah sentra pun terangkat 
dengan kondisi ini. 

Ketua Gabungan Kelompok Tani 
Mangga Sami Jaya di Desa Sedong 
Lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten 
Cirebon, Haerudin (52), adalah salah 
satu yang menyuplai mangga kepada 
Hadi, Petani di kawasan itu memanen 
mangga gedong gincu minimal 125 
ton dari lahan seluas 25 hektar. Di 
wilayah Sedong, ada 400 hektar lahan 
mangga gedong gincu, yang rata-rata 
menghasilkan 2.000 ton setahun. 

Dari tangan petani, mangga masak 
pohon dihargai Rp 10.000-Rp 25.000 
per kilogram. Setiap satu hektarlahan 
ta ditanami 100 pohon mang- 
ga, yang masing-masing menghasil- 
kan 50 kilogram buah per tahun. 

”Jika petani punya satu hektar la- 
han, ia bisa dapat minimal Rp 50 juta 
per tahun dengan harga mangga te- 
rendah Rp 10.000 per kilogram," ung- 
kap Haerudin. 

Selain Cirebon, Hadi juga mene- 
rima suplai buah mangga dari daerah 
lain, seperti Indramayu, Majalengka, 
dan Kuningan di Jawa Barat, Tegal di 
Jawa Tengah, serta Probolinggo, Jawa 
Timur, Untuk ekspor saja, ia memer- 
lukan ratusan ton mangga, belum 
termasuk untuk memenuhi pasar da- 
lam negeri. 


Bersaing ketat 


Di pasar dunia, gedong gincu ber- 
saing dengan buah mangga dari Pakis- 
tan dan India, "Di luar (negeri), ge- 
dong gincu namanya mangga alfonso. 
Rasa gedong gincu asal Indonesia tak 
kalah enak dibandingkan mangga In- 
dia dan Pakistan, Sa yang, kita tak bisa 
bersaing dalam harga, 

Sebagai gambaran, harga dasar ge- 
dong gincu di pasar ekspor 
kitar 1 dollar AS per kilo- 
npai di luar ne- 
anya menjadi 
3 dollar As ena 

tambahan 2 dollar 

AS untuk biaya 

pengiriman, Alha- 
sil, mangga asal In- 


AHMAD ABDUL HADI 


Lahir: Cirebon, 7 Oktober 1984 

Pendidikan: bi 

- SD di Cirebon 

- SMP-SMA di Darussalam Gontor, 
Ponorogo, Jawa Timur 

2 
Swadaya Gunung Jati, Cirebon 

Istri: Fitri P Nurkamal (26) 

Anak: 

Penghargaan antara lain: 

- Pemenang Asia Pacific 
Entrepreneurship Awards, 2011 

- Pemenang Terbaik | Nasional 
Wirausahawan Mandiri, Kategori 
Jasa dan Mandiri dari Bank 
Mandiri, 2010 

- Penghargaan Ketahanan Pangan 
dari Pemerintah RI, 2009 


dones 


dibandingkan India dan Pakistan. 


"Itu 
i t 


Dari 


lebih mahal dua 
pada harga produknya,” ujar Hadi. 


unggul. Pakistan dan India hanya pa- 
nen selama tiga-empat bulan, pada 
Maret-Juni. Indonesia pola panennya 
ampai sembilan bulan. 

at mangga mereka (Pakis- 
tan-India) habis, mangga kita masih 
ada, Kita bisa panen Maret sampai 
November, tetapi harganya tetap le- 
bih mahal," katanya. 

Di luar kendala harga, ada problem 
yang perlu dipecahkan bersama an- 
tara petani, pengusaha, dan peneliti 
hortikultura, yakni ma simpan 
mangga gedong gincu yang terlalu 
singkat. Masa simpan mangga ini ha- 
nya 10 hari. Jika dikonsumsi lebih dari 
waktu itu, kualitasnya turun, sedang- 
kan mangga dari Pakistan dan India 
masa simpannya sebulan. 

Tentang kesuksesan usahanya, Ha- 
di mengutamakan jejaring yang dipe- 
lihara dan diperluas, selain menjaga 
kepercayaan konsumen. Tetapi, 
kendala terbesar saya karena dia, pernah ditipu puluhan juta 
ransportasi barang dari Indo- rupiah, Dia menolak membayar ta- 
li lipat dari-  gihan dengan alasan tidak je 
tuk orang macam itu, saya langsung 
tutup hubungan.” 


1 Ekonomi dari Universitas 


han Mazea Ramadhan (1) 


a lebih mahal dua kali lipat 


ayi 


Indonesia lebih 


isi produk 


mandiri 


www-bankmandiri.coid 


aa 
SOSOK KOMPAS 


ikses dan “Mandiri 
ausaha muda dengan 
ata rupiah! 


AS “Muda, Su 
Kisah sukses wire 


18 omset bisnis ratusan jU 


metana penenang 


yang A yang menginspirasi 


Saksikan setiap Kamis, pukul 21-00W18 di KOMPASTV 
Ayo ikuti jejak sukses merekat 

Cara pendaftaran dan info selengkapnya tentang Wirausaha Muda Mandiri 
dan Mandiri Young Technopreneur lihat di www-bankmandiri.co.id 
link mandiri csr-pkbi dan follow twitter @wrausahamandiri. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EKONOMI 


KOMPAS KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


Nusantara: Petani 


Mulai Berutang mx 


2 


Lola Amaria: Buruh 
Bukan Migran ua.z2 


PERHUBUNGAN 


Mengamankan Pelayaran 


enggelamnya KMP Bahuga Jaya, Rabu (26/9), di Selat 
| Sunda setelah bertabrakan dengan tanker MT Norgas 
Cathinka berbendera Singapura membuahkan pelajaran. 
Ternyata ada risiko tabrakan kapal dalam pelayaran di Selat 
Sunda. Peluang tabrakan tidak mustahil juga ada di alur laut 
kepulauan Indonesia lainnya. 

Salah satu akar persoalannya adalah membaurnya pelayaran 
domestik dengan internasional tanpa diawasi lembaga kontrol 
lalu lintas pelayaran. Jadi entah di Selat Sunda, Selat Malaka, 
dan Selat Makassar, potensi tabrakan relatif tinggi. 

Di laut kita memang tidak ada lembaga seperti pengatur lalu 
lintas udara (air traffic controller)—pengatur lintas penerbangan 
serta proses pendaratan dan lepas landas pesawat, 

Walaupun saat ini ada peralatan radio, peluit, dar 
untuk komunikasi antarkapal, potensi miskomunil 
tinggi. Hal ini antara lain karena sebagian besar awak feri 
Indonesia tidak menguasai bahasa Inggris yang memadai. 

Bambang Harjo, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Ang- 
kutan Danau, Sungai, dan Penyeberangan, menegaskan, ta- 

brakan di Bakauheni tidak seseder- 
hana persoalan usia kapal. 

Ada hal lebih serius yang 

perlu dipertimbangkan. 

Ada 216 rit perjalanan feri 

per hari di Merak-Baka- 

uheni, Lintas feri pali' 
padat di Indonesi: 

memotong alur laut s 

pertanker dan superkargo. 

Mengantisipasi penam- 
bahan perjalanan feri yang 
kini mencapai 40 unit dan hilir 
mudiknya kapal kargo asing, re- 
gulator saatnya memikirkan pem- 
bentukan "sea traffic controller”. 
Dengan Peraturan Menhub No 


Jakarta IHSG Hongkong HANG SENG Minyak 
dollar AS per barrel 
4.400 22.000 20.888,28 100,0 
4.200 Pa ma — mem 20 |—.. 
4.000 (2511 18.000 80,0 NA 
3.800 16:00 700 
7 2 : 2 3/10 » 2 1 2 3/10 7 28 1 2 3/10 


diatu 


di atas 
nya? 


Kiranya tak perlu mengernyitkan dahi karen 
ah terbangun. Indonesia tinggal menduplikasinya. 
isasi Maritim Internasional (IMO) menem- 
s dan lunak Marine Electronic Highway 


serupa tt 
Agustus 2012, Organi: 
patkan perangkat ker 
(MEFI) di Pulau Batam. 

MEH merupakan sistem navig: 
di dunia berbiay: 


pei 


68/2011 tentang Alur Pela: 
sebenarnya pergerakan kapal 


500 juta euro (se 


ran di Laut, 
ng telah 


dak boleh berhenti, berlabuh 
jangkar, dan mondar-mandi 
i kertas. Lantas 


Namun, itu baru 
ang mengontrol- 


pa 


sistem kontrol 


i pengatur lalu lintas selat 
tar Rp 6 triliun). 


Jadi hitungan kasarnya, tiga ALKI (Laut China Selatan-Selat 


Karimata-Selat Sunda, Selat 


r-Laut Flores 


Selat Lom- 


bok, dan Samudra Pasifik-Selat Maluku-Laut Seram-Laut Ban- 


da) hanya perlu Rp 18 triliun, 


Anggaran yang dibutuhkan memang relatif, tetapi demi ke- 
amanan pelayaran nasional. Apabila sistem terbangun, bukan 


ja feri dan kapal kargo asing lebih aman, melainkan pelayaran 


nasional dengan cabotage-nya juga lebih aman. Pertanyaannya, 
mau atau tidak, (HARYO DAMARDONO) 


Danamon "ai 


Mau untung 
lebih dari Rp 10 juta/tahun? 


FlexiMAX, Tabungan yang Lebih Pasti Untungnya. 


Emas Kurs Rupiah 
dollar AS par troy ounce per dollar AS 
2000 9.200 
LI 1.780,70 Sg 
1.600 ani — 
1400 9.800 an 
2 8 1 2 3/10 2 2 & 2 3/10 


1 


KOMPAS/PERGANATA INDRA RIATMOKO 


Wakil Presiden Boediono (kedua dari kanan) menghadiri Kongres XVIII Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Hotel The Sahid 


Rich Jogja, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (9/10). Wakil Pi 


len didampingi Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku 


Buwono X (kanan) dan Ketua Umum ISEI Darmin Nasution (ketiga dari kiri). Kongres ISEI kali ini membahas antara lain perkembangan 
otonomi daerah yang telah diterapkan selama satu dasawarsa, 


Dana ke Daerah Dikorupsi 


Sebanyak 60 Persen Dana APBN Digerogoti 


YOGYAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 60 persen 
APBN yang digelontorkan ke daerah digerogoti 
koruptor. Akibatnya, desentralisasi fiskal belum 
signifikan memberikan kesejahteraan kepada 
masyarakat daerah. Hanya daerah dengan tata kelola 


baik yang bisa maju. 


Wakil Presiden Boediono da- 
lam dialog pada rangkaian 
Seminar Nasional Desentra 
Fiskal yang digelar Tkatan $ 
jana Ekonomi Indonesia, di Yog- 
yakarta, Rabu (3/10), menyata- 
kan, desentralisasi fiskal telah 
memberikan beberapa manfaat. 
Ada beberapa daerah dengan tata 
kelola yang baik menjadi maju, 
Namun, ada pula yang sebalik- 
nya, 

"Desentralisasi ini membawa 
kemajuan, tetapi tidak merata. 
Kalau ditotal jenderal, net-nya 
masih positif. Namun, banyak 
negatif di daerah yang perlu di- 
perbaiki,” kata Boediono. 

Sebelumnya dalam seminar, 
Menteri Keuangan Agus DW 
Martowardojo, Wakil Ketua De- 


wan Perwaki Daerah Laode 
Ida, dan Direktur Jenderal Pe- 
merintahan Umum Kementerian 
Dalam Negeri Made Suwandi 
menyampaikan hal yang lebih 
kurang senada, yakni arah de- 
senti fiskal sudah benar 
tetapi hasilnya kurang optimal 
karena sejumlah persoalan, ter- 
utama yang berkaitan dengan 
lan distorsi kepentingan 


'Agus menyatakan, alokasi be- 
lanja pada Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Ne 
2013 sekitar Rp 1.600 triliun. 
Sebanyak 80 persen di antaranya 
adalah dana transfer ke daerah. 
Namun di luar itu, Agus me- 
lanjutkan, masih ada dana-dana 
kementerian dan lembaga yang 


disalurkan ke daerah, misalnya 
anggaran subsidi dan pendidikan. 
Dengan demikian, 60 persen da 
total belanja negara telah di- 
arahkan ke daerah. 

Agus berpendapat, desentrali- 
sasi fiskal telah secara nyata 
memberikan dampak bagi dae- 
rah-daerah untuk mengatasi ke- 
tertinggalan. Salah satu indika- 
tornya adalah transfer per kapita 
meningkat tajam dari tahun ke 
tahun selaras dengan pengur: 
an tingkat kemiskinan dan pe- 
ngurangan tingkat penganggur- 
an, 

Meski demikian, Agus melan- 
jutkan, pemerintah belum puas 
karena masih terjadi sejumlah 
persoalan. 

"Setengah dari pemimpin dae- 
rah menjadi tersangka. Itu jum- 
lah yang bi 
anggota DPR yang menjadi ter- 
sangka,” kata Agu: 

Laode menyatakan bahwa ka- 
bupaten dan kota adalah ujung 
tombak pelayanan mi 
Namun praktiknya, konflik ke- 
pentingan politik yang justru 
mendominasi. — Kenyataannya, 
korupsi merajalela. 


Laode berpendapat, para po- 
litisi baik eksekutif maupun le- 
gislatif di daerah banyak yang 
berwatak korup, Alih-alih men- 
jembatani kepentingan masyara- 
kat, mereka justru lebih banyak 
melayani kepentingan partai dan 


pribadi, 

Made Suwandi mengatakan 
bahwa isu otonomi daerah 
dibajak pemekaran dan pe- 


milihan umum kepala daerah. 
Akibatnya adalah desentralisasi 
justru — ditumpangi — banyak 
kepentingan pribadi dan golong- 
an. 

”Urusan yang ada uangnya, se- 
mua daerah ingin ribut. Giliran 
tidak ada uangnya, daerah cng- 
gan mengurusi,” tutur Made, 

Pemerintah saat ini tengah 
memproses revisi Undang-Un- 
dang (UU) Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Otonomi Daerah 
serta UU Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan 
Pusat dan Daerah. 

Menurut Agus, UU No 
32/2004 sudah dibahas sidang 
kabinet sebanyak tiga kali dan 
sudah masuk proses pembahasan 
di DPR. (LAS/ABK) 


Sumber: StockWatch, Bloomberg, BI 
KEUANGAN 


184 Daerah 
Belum Susun 
Raperda 
PBB 


YOGYAKARTA, KOMPAS — 
Sebanyak 184 kabupaten dan ko- 
ta belum menyiapkan rancangan 
peraturan daerah tentang pajak 
bumi dan bangunan, Jika sampai 
awal 2014 peraturan daerah yang 
dimaksud tak juga siap, sebanyak 
Rp 493 miliar potensi penerima- 
an negara akan hilang. 

Menteri Keuangan Agus DW 
Martowardojo dalam preseni 
nya pada Seminar Nasional Satu 
Dasawarsa Implementasi Otono- 
mi Daerah”, di Yogyakarta, Rabu 
(3/10), menyatakan, dari 530 ka- 
bupaten dan kota di seluruh Tn- 
donesia, sebanyak 184 daerah be- 
lum menyiapkan rancangan per- 
aturan daerah tentang pajak bu- 
mi dan bangunan (PBB). Padahal, 
potensi penerimaan PBB di dae- 
rah tersebut mencapai Rp 493,32 


mi 


Sebanyak 61 kabupaten dan 

kota lain masih dalam proses 
penyusunan rancangan peratur- 
an daerah tentang PBB. Potensi 
penerimaan di 61 kabupaten dan 
kota tersebut ditaksir senilai Rp 
124 miliar. 
Jadi karena perda-nya belum 
ada, mereka belum bisa memu- 
ngut PBB dan BPHTB (Bea Per- 
olehan Hak atas Tanah dan Ba- 
ngunan). Perda-nya sudah ada 
saja, pemda (pemerintah daerah) 
tidak bisa langsung menarik ka- 
rena harus menyiapkan sistem 
istem teknologi in- 
dan sumber daya 
nusia. Jadi, ini mesti didesak," 
kata Agus. 

Daerah yang telah menyele- 
saikan peraturan daerah (perda) 
tentang PBB, Agus melanjutkan, 
berjumlah 247 daerah. Sampai 
saat ini, 18 pemerintah daerah 
telah memungut PBB. Surabaya 
adalah daerah tingkat dua per- 
tama yang memungut PBB, yakni 
per 2011. Tahun ini, 17 daerah 
menyusul. Tahun 2013 dan 204, 
masing-masing dwalkan se- 
banyak 105 dan 125 daerah. 

Sehubungan dengan desentra- 
lisasi fiskal, pemerintah mulai 
melimpahkan sejumlah kewe- 
nangan pemungutan pajak ke- 
pada pemerintah daerah. Pajak 
yang dimaksud adalah PBB dan 
BPHTB. 

S erpisah Direktur Jen- 
deral Pajak Fuad Rachmany me- 
nyatakan, kewenangan pemu- 
ngutan PBB sudah harus pindah 
ke pemerintah daerah pada awal 
2014. Saat itu, pemerintah pusat 
sudah tidak lagi memungut PBB. 
"Pemerintah pusat juga tidak 
akan memungut. Yang rugi dae- 
rah," kata Fuad. (LAS) 


INDUSTRI 


Impor Bahan Tambahan 


Makanan Masih Tinggi 


JAKARTA, KOMPAS — Impor 
bahan tambahan makanan masih 
tinggi. Indonesia perlu mengu- 
rangi — impor ini — karena 
ketergantungan pada impor sa- 
ngat tinggi. 

Impor bahan tambahan pa- 
ngan itu antara lain pewarna, 
pemanis buatan, pengawet, pe- 
nyedap dan pengawet rasa serta 
aroma, antioksidan, antikempal, 
pengatur keasaman, pemutih, pe- 


matang tepung, pengemulsi, 
hingga pengental. 


Direktur Jenderal Agro Indus- 
tri Kementerian Perindustrian 
Benny Wahyudi mengatakan hal 
itu, Rabu (3/10), di Jakarta, dalam 
pameran Food Ingredients Asia 
2012. 

Benny mengatakan, impor ba- 
han tambahan pangan terutama 
berasal dari AS, Eropa, dan Chi- 
na. Sekitar 30 persen kebutuhan 
bahan tambahan makanan harus 
diimpor. 

Indonesia juga masih meng- 
alami ketergantungan yang besar 
pada bahan baku impor, di an- 
taranya gandum 5,6 juta ton, gula 
2,7 juta ton, dan kedelai 2 juta 
ton. 

Benny mengatakan, pengem- 
bangan industri makanan dan 
minuman ke depan harus fokus 
pada penguatan seluruh rantai 


nilai. Hal ini dilakukan agar ter- 
cipta pembangunan industri ma- 
kanan dan minuman berkelan- 
jutan dengan struktur industri 
yang kuat dan menghasilkan nilai 
tambah tinggi. 

Ketua Umum Gabungan Peng- 
usaha Makanan dan Minuman 
Indonesia Adhi S Lukman 
mengatakan, dalam ASEAN Eco- 
nomic Community (AEC), stan- 
dardisasi pangan akan diterap- 
kan. Sebagian besar industri ma- 
kanan dan minuman di Indo- 
nesia sudah siap mengikuti stan- 
dar yang diterapkan dalam AEC. 

Namun, sektor industri kecil 
dan menengah (IKM) dikhawa- 
tirkan tidak akan siap. Padahal, di 
Indonesia ada sekitar 1 juta IKM 
yang menghasilkan produk ma- 
kanan dan minuman. Mereka be- 
lum siap mengikuti aturan stan- 
dardisasi pangan ASEAN. 

Adhi mengingatkan pemerin- 
tah agar meningkatkan daya s 
ing industri makanan dan mi- 
numan dalam negeri. Agar saat 
standardisasi pangan ASEAN di- 
sepakati pada 2014, industri da- 
lam negeri sudah siap bersaing. 
Awal 2015, standardisasi pangan 
ASEAN akan diterapkan. 

Adhi juga menyoroti masih 
minimnya laboratorium standar- 
disasi pangan. (MAS) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS/PRIYOMBODO 


Pengunjung berkonsultasi mengenai produk yang dipamerkan 
dalam Food Ingredients Asia 2012 di Jakarta International Expo, 
Kemayoran, Jakarta, Rabu (8/10). Pameran yang diikuti 553 pemain 
industri lokal dan dunia dari 39 negara tersebut menghadirkan 
perkembangan terkini dalam industri tersebut. Pameran 
berlangsung hingga 5 Oktober 2012. 


PERUMAHAN 


Patokan Hunian Tipe 36 Dibatalkan 


JAKARTA, KOMPAS — Mah- 
kamah Konstitusi membatalkan 
ketentuan Undang-Undang Pe- 
rumahan dan Kawasan Permu- 
kiman yang melarang pendirian 
rumah tunggal/deret yang ber- 
ukuran kurang dari 36 meter 
persegi. Larangan itu dinilai ber- 
tentangan dengan konstitusi. 

Hal tersebut terungkap dalam 
putusan Mahkamah Konstitusi 
(MK) terhadap uji materi Pasal 
22 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 
2011 yang dibacakan pada Rabu 
(3/10). MK mengabulkan per- 
mohonan Dewan Pengurus Pusat 
Asosiasi Pengembang Perumah- 
an dan Permukiman Seluruh In- 
donesia (Apersi) yang diwakili 
oleh Eddy Ganefo selaku ketua 
dan Anton R Santoso selaku se- 
kretaris jenderal organisasi ter- 
sebut. Sidang dipimpin oleh Ke- 
tua MK Mahfud MD, 

Dalam permohonannya, Aper- 
si mendalilkan bahwa batasan 
luas lantai untuk rumah tunggal 
dan rumah deret minimal 36 
meter persegi telah menghambat 
pemenuhan hak atas rumah se- 
bagai tempat tinggal, Pasalnya, 
harga rumah menjadi semakin 
tinggi dan tidak terjangkau oleh 
daya beli kelompok masyarakat 
berpenghasilan rendah dan ke- 
lompok warga miskin. Ketentuan 
ini telah menyebabkan terham- 
batnya pemenuhan hak konsti- 
tusional atas rumah. 


MK sependapat dengan dalil 
tersebut. Menurut hakim kon- 
stitusi Mohammad Alim saat 
membacakan pertimbangan hu- 
kum MK, pembatasan luas lantai 
minimal 36 meter persegi me- 
rupakan pengaturan yang tidak 
sesuai dengan pertimbangan ke- 
ngkuan daya beli sebagian 
masyarakat. Implikasi hukum 
dari ketentuan itu adalah mela- 
rang penyelenggaraan perumah- 
an dan kawasan permukiman 
membangun rumah tunggal dan 
deret yang ukurannya kurang da- 
ri ukuran minimal. Hal ini berarti 
telah menutup peluang bagi ma- 
syarakat yang daya belinya ku- 
rang atau tidak mampu untuk 
membeli rumah sesuai dengan 
ukuran minimal. 

Lagi pula, Alim menambah- 
kan, daya beli masyarakat ber- 
penghasilan rendah antara satu 
daerah dan daerah lain tidak 
sama. Demikian pula dengan har- 
ga tanah dan biaya pembangunan 
rumah jelas berbeda antara dae- 
rah satu dan lainnya. Oleh karena 
itu, menyeragamkan luas ukuran 
lantai secara nasional tidaklah 
tepat. Selain itu, hak untuk hidup 
sejahtera lahir dan batin, ber- 
tempat tinggal, mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan 
sehat, serta mendapat pelayanan 
kesehatan juga merupakan salah 
satu hak asasi manusia yang pe- 
menuhannya tidak semata-mata 


ditentukan ukuran luas lantai. 
Namun, hal itu ditentukan ba- 
nyak faktor, termasuk faktor ke- 
syukuran atas karunia Tuhan 
Yang Maha Esa. 

”Seandainya rezeki yang di- 
berikan Tuhan Yang Maha Esa 
barulah cukup untuk memba- 
ngun atau memiliki rumah yang 
luas lantainya kurang dari 36 
meter persegi, pembentuk UU 
tidak dapat memaksanya mem- 
bangun demi memiliki rumah 
yang luas lantainya paling sedikit 
36 meter persegi, sebagai rezeki 
yang bersangkutan baru men- 
cukupi — untuk — membangun 
rumah yang kurang dari ukuran 
tersebut,” ujar Alim. 

Hakim konstitusi Hamdan 
Zoelva mengajukan beda penda- 
pat (dissenting opinion). Hamdan 
menilai pembatasan ukuran mi- 
nimal rumah tunggal atau rumah 
deret 36 meter persegi sudah 
tepat. Ia mengacu pada Konvensi 
Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) Tahun 1989 tentang He- 
alth Principles of Housing. Me- 
nurut penelitian yang dilakukan 
Alberta Health and Wellness ta- 
hun 1999 tentang standar mi- 
nimum rumah sehat, luas lantai 
untuk kamar tidur di rumah se- 
hat tak boleh kurang dari 9,5 
meter persegi per orang. WHO 
Regional Eropa menentukan 
standar minimum 12 meter per- 
segi per orang. (ANA/INA/LKT) 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


KILAS EKO 
Seratus Karyawan PT NNT 
PT Newmont Nusa Tenggara (N 
nalis 
perusahaan tambang itu, Hal itu 


karyawan dengan memberhentikan sel 


EKONOMI 


OMI 


Diberhentikan 


T) akan melal 


anakan rasio- 
r 100 pekerja 
dilakukan dengan dalih efi- 


siensi di tengah penurunan kegiatan usaha pertambangan se- 
cara global yang mengancam kelangsungan usaha perusahaan 
itu. Presiden Direktur PT NNT Martiono Hadianto, Rabu 

(3/10), di Jakarta, menyatakan, melalui memo internal kepada 


semua karyawan dan rekan bisn 
y Newmont mengkaj 
untuk meningkatkan efisiensi pe 
serta memastikan keberlangsung: 


jang. Upaya efisiensi yang dilakukan antara lain menghilan 


sejumlah jasa kontraktor, mengu 
bahan tambang, serta mengu 
rasional lain. (“/EVY) 


s PT NNT, sejak Juni semua 
ya perusahaan 
ngelolaan tambang Batu Hijau 
an bisnis dalam jangka pan- 


rangi biaya penyediaan materi 
irangi biaya pendukung ope- 


Lippo Karawaci Luncurkan The Bloomington 


PT Lippo Karawaci Tbk akan meluncurkan The Bloomington 


Kemang Village Residences pada 
al ketujuh ini merupakan menz 


Sabtu (6/10). Menara residen- 
a dengan nilai proyek Rp 1 


triliun, merupakan menara termewah dan terbesar yang akan 


menjadi menara terakhir dari pe 
Kemang Village Re: 
Kemang Village seluas 8 hektar t 
residensial dengan fasilit 
hotel, kapel pernikahan, 
Harapan. Fasilitas kesehatan dan 
kawasan terpadu bernuansa reso 
bangun,” ujar Jopy Rus 


Rabu. (“/MAR) 


, Direktur PT Lippo Karawaci Tb 


ngembangan tahap pertama 


dences. "Tahap pertama pengembangan 


erdiri dari tujuh menara 


gaya hidup seperti mal, country club, 
loam Hospita 


rta Sekolah Pelita 
pendidikan mutlak hadir di 
r seperti menara yang kami 


PERKEBUNAN 


Ekspor Dikendalikan, 
Harga Karet Naik 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
ngurangan ekspor karet yang di- 
sepakati Indon: Talaysia, dan 
Thailand per 1 Oktober telah ber- 
dampak signifikan bagi harga ko- 
moditas tersebut. Harga karet, 
yang semula terpuruk di level 2,6 
dollar AS per kilogram, kini bang- 
kit, bahkan melompat ke level 34 
dollar AS. 

Pada penutupan perdagangan 
di Tokyo Commodity Exchange 
(TOCOM) pada 2 Oktober, hary 
karet berjangka ditutup menguat. 
Karet berjangka mengalami ke- 
naikan harga 3,8 persen menjadi 
3464 dollar AS per kg. 
aiknya harga karet karena 
kesepakatan tiga negara produ- 
sen untuk menurunkan pengi- 
rimannya sebesar 300.000 ton. 
Tujuannya, mengatur pasokan 
r internasional. Ke- 
sebut mendapat apre- 


strategis guna Pa pele- 
mahan harga dengan menurun- 
kan pengiriman dan produksi da- 
lam jangka pendek,” papar Ke- 
pala Badan Pengawas Perdag: 
an Berjangka Komodi 
Sempurnajaya, di Jakarta, Rabu 
(8/0) 


Dia mengatakan, ber 
data International Tripartite Ru- 
bber Council, stok karet di pasar 
internasional hingga Agustus 
12 masih 275.000 ton. Dengan 
perhitungan tersebut, tiga negara 
sepakat memangkas ekspor karet 
sebanyak 300000 ton dalam 
enam bulan ke depan, Dari jum- 
men- 


land 143.000 ton, dan Ma- 
ia 40000 ton. Formula pe- 
ngan volume ekspor karet 
rkan pada perhitungan 
ret selama tiga tahun 


terakhir. 

Pemangkasan ekspor akan di- 
mulai pada bulan ini dan ber- 
akhir enam bulan ke depan. 

Sebanyak 60 persen pengu- 
rangan ekspor dilakukan pada 
tiga bulan pertama dengan pe- 
rincian tiap bulan sebanyak 20 
persen, Adapun 40 persen si 
nya dibagi selama tiga bulan ber- 
ikutnya. 

Secara terpisah, Darmansyah 
Basyaruddin dari International 
Rubber Consortium Ltd menga- 
takan, konsumsi karet duni: 
lam sepuluh tahun ke depan ma- 
sih akan tumbuh sekitar 4,7 per- 
sen, (ENY) 


Aktivitas Bongkar 


IA 


Muat Peti Kemas 


KOMpPas/PRIYOMBODO 


Aktivitas bongkar muat peti kemas berlangsung di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (3/10). Arus peti kemas dari dan 
menuju JICT sepi dari hari biasanya karena unjuk rasa buruh di sejumlah titik dan kawasan industri. Berita di halaman 1 


Suku Bunga KUR Bisa Turun 


Bank Indonesia Mengkaji Kemungkinan Suku Bunga Dasar Kredit Mikro 


JAKARTA, KOMPAS — Suku bunga kredit usaha 
rakyat berpeluang turun meskipun sedikit. Turun- 
nya suku bunga yang seiring dengan membaiknya 


kondisi ekonomi Indonesi 


ia itu akan dibahas lebih 


dulu dengan perbankan. Alasannya, kredit usaha 
rakyat merupakan dana pihak ketiga perbankan, 


Menteri Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah Syarifuddin Ha- 


san menyampaikan hal itu dalam 
jumpaper Pasar Indonesia 
yang diselenggarakan Bank Man- 


diri, di Jakar abu (8/10). Ta 
menjawab pertanyaan tentang 
kemungkinan turunnya suku bu- 
nga kredit usaha 
Menurut $, 
penentu tingkat suku bunga KUR 
di antaranya suku bunga acuan 
Bank Indonesia (BI Rate) dan 
suku bunga perbankan yang di- 
pengaruhi efisiensi perbankan. 
"Kami akan bersinergi lebih 
dulu dengan perbankan, sejauh 
mana efisiensinya, sehingga bu- 


nga bisa turun, Kami juga tidak 
ingin merugikan perbankan,” ka- 
ta Syarifuddin, 

Suku bunga KUR mikro 
umumnya lebih tinggi dibanding- 
kan suku bunga kredit lain ka- 
rena perlu tambahan biaya dan 


tenaga untuk pengucuran kredit 
ini, misalnya untuk mendatangi 
calon abah kredit mikro. 


Syarifuddin berdalih, dari ko- 
munikasinya dengan penerima 
KUR, masalah utama sebenarnya 
adalah akses. Suku bunga me- 
rupakan hal kesekian setelah ke- 
mudahan mengakses KUR. Oleh 
karena itu, akses KUR akan di- 
permudah sehingga penyerapan- 


nya lebih maksimal. "Suku bunga 
penting, tetapi bukan prioritas,” 


ini, nilai kumulatif 
pai Rp 85 triliun, 
dengan Rp 28 triliun di antaranya 
disalurkan sepanjang tahun 2012. 
Target Rp 30 triliun pada tahun 
2012 diyakini Syarifuddin akan 
tercapai sehingga nilai kumulatif 
KUR per akhir tahun 2012 se- 
besar Rp 100 triliun. 


Suku bunga dasar kredit 


k 31 Maret 2011, Bank In- 
donesia (BD) mewajibkan bank 
dengan aset Rp 10 triliun atau 
lebih mengumumkan suku bu- 
nya dasar kredit (SBDK). Tu- 
juannya, bank lebih efisien. 

Dengan SBDK, pasar persa- 
ingan suku bunga korporasi, ritel, 
dan konsumer yang diumumkan 
itu menjadi lebih terbuka, Suku 
bunga bisa turun. 

Perihal penerapan hal serupa 
pada kredit usaha mikro, Kepala 
Biro Hubungan Masyarakat BI 


PERKEMBANGAN KREDIT UMKM DI INDONESIA 


(TRILIUN RUPIAH) 
600 


500 


400 
o 


300 — 380,67 


Keterangan. 
UMKM: Usaha mikro, kecil, dan menengah 


Kre 


JMKM digunakan sebagai sarana modal kerja dan investasi 
lon-performing loan" atau kredit kurang lancar 


Sumber: Lltbang "Kompas'/IWN, diolah dari Bank Indonesia 


Difi Ahmad Johansyah yang di- 
tanya Kompas mengatakan, BI 
sedang mengkaji kemungkinan 
itu, "Tidak tertutup kemungkin- 
an ada SBDK dikembangkan ke 
arah kredit mikro,” kata Difi. 
Penerapan SBDK untuk kredit 


lebih tr 

Berdasa 
nga rat 
kecil, dan menengah per 
2012 sebesar 138 pers 
kredit bermasalal 


nsparan, 
an data BI, suku bu- 
ta kredit usaha mikro, 
Juli 


1, sedangkan KUR mikro 
22 persen, (IDR) 


pers 
seki 


PROPERTI 


Warga Manula Jepang Tertarik Indonesia 


inggal di tengah lingkung- 
| an yang nyaman saat ha 
tua nanti menjadi impian 


ak orang. Namun, tidak ba- 
nyak yang bisa mewujudkannya. 
Bukan karena tidak mau, me- 
lainkan nyaris tak ada pengem- 
ng yang menyediakan pe- 
han bagi manusia usia lan- 
jut dengan se ilita: 
Hal yang sama juga dialami 
manusia usia lanjut (manula) 
dari negara-negara yang memi- 
liki empat musim. Setiap kali 
musim dingin datang, mereka 
seperti tersiksa. Tubuh mereka 
sudah mulai renta, tidak lagi ku- 
at menahan udara dingin yang 
menusuk. Merek: 
rindukan Mataha 
nar cerah dan hangat. Meng- 
habiskan masa tua di daerah 
tropis merupakan impian ba- 
nyak manula dari Eropa, Je- 
pang, dan Korea. 


Perumahan bagi manula ber- 
beda dengan perumahan ba 
keluarga muda. Perumahan bagi 
manula atau sering disebut se- 
bagai retirement home harus 
mudah diakses oleh manula. 
Perumahan itu harus dekat de- 
ngan rumah sakit dan menye- 
ang di- 
dilakukan oleh 


gemari dan bis 

orang tua. 
Dengan perkembangan kel: 

menengah yang luar biasa besar 


akan meng- 
hadapi ledakan manula pada ta- 
hun 2030 dan akan mencapai 
puncaknya pada tahun 2050. 
Ekonom Faisal Basri dalam se- 
buah kesempatan mengatakan, 
peluang bi: ang sangat besar 
pada masa mendatang adalah 
menyiapkan fasilitas bagi manu- 
at ini memang belum ter- 
lalu tampak. Namun 20-30 ta- 
hun lagi, kebutuhan yang ber- 


an dengan manula akan me- 
lonjak,” k: 

Adalah pengembang PT Ja- 
babeka Tbk yang mulai berpikir 
tentang properti khusus bagi 
manula. Jababeka meluncurkan 
produk perumahan khusus ma- 
nula yang disebut D'Khayangan. 

Kompleks perumahan ini 
berada di Medical City, kluster 
khusus yang fokus pada masalah 
kesehatan di kawasan industri 
Jababeka. Di sana akan tersedia 
102 unit rumah dan 210 unit 
kamar yang bisa dibeli dan di- 
sewa. "Manula dari Jepang su- 
dah banyak yang memikirkan 
untuk menghabiskan masa tua 
di Indonesia. Untuk itu 
menggandeng operator JV 
Longlife Holding dari Jepang,” 
kata SD Darmono, Presiden Di- 
rektur Jababeka. 

Kini manula pun punya pi- 
lihan untuk dirinya. (ARN) 


INFRASTRUKTUR 


SEMARANG, KOMPAS — Pe- 
j lur rel ganda kereta api 
di sepanjang pantai utara Jawa 
telah mencapai 40 persen, Pe- 
merintah optimistis 60 persen 
pekerjaan akan terselesaikan pa- 
da akhir tahun 2012 sehingga 
proyek ini dapat dituntaskan pa- 
da akhir tahun 2013. 

cara umum, pekerjaan le- 
bih cepat dari jadwal,” kata Ketua 
Tim Percepatan Pembangunan 
Jalur Rel Ganda (double track) 
Pantura Jawa Bambang Susan- 
tono, Rabu (3/10), di Semarang, 
Jawa Tengah, seusai meninjau 
proyek tersebut. 

Bambang Susantono, yang juga 
Wakil Menteri Perhubungan, 
meninjau proyek tersebut ber- 
mh Deputi IT Badan Pertanah- 
an ional Gede Aryuda dan 
Direktur Jenderal Perkeretaapi- 
an Kementerian Perhubungan 
Tundjung Inderawan. 


Pembangunan be 
infrastruktur jalur rel ganda tam- 
pak di sepanjang jalur rel kereta 
api di Cirebon-Semarang-Su- 
rabaya. Pemadatan tanah, pene- 
balan balas (batu kerikil), dan 
pemasangan bantalan rel serta 
rel baja secara bertahap diker- 
jakan. 

Pekerjaan proyek tidak ter- 
batas pada pembangunan rel, 
tetapi juga pemindahan dan 
pembangunan stasiun, Bahkan, 
pagar ruang milik jalan rel hingga 
sepanjang puluhan kilomete: 
ga dibangun untuk mencegah in- 
tervensi terhadap perjalanan ke- 
reta api, 

Pemerintah memang men- 
dorong percepatan jalur rel gar- 
da sepanjang 430 kilometer dari 
Jakarta hingga Surabaya sebab 
kini baru terbangun jalur rel gan- 
da dari Jakarta hingga Cirebon. 
Pembangunan jalur rel ganda ini 


Rel Ganda Jawa Sudah Mencapai 40 Persen 


n lebih cepat dari 

jawa. 

anda di lintas 

clesai pada tahun 

anan kereta api 
ditargetkan 


juga dipastik: 
proyek tol ti 


utara Jawa 
2013, lama pes 
Jakarta-Surabu 
hanya 85 jam. Kini, perjalanan 
kereta Jakarta-Surabaya ditem- 
puh dalam 10-12 jam. Dahulu 
lama perjalanan mencapai 9 jam, 
tetapi kepadatan lalu lintas ke- 
reta api memundurkan kembali 
waktu tempuh, 

Tundjung Inderawan berharap 
jalur rel ganda ini dapat me- 
mindahkan beban angkutan jalan 
menuju kereta api. Kapasitas lin- 
tas di pantai utara Jawa memang 
akan naik dari 64 kereta api per 
hari menjadi 200 kereta api per 
hari. 

Kapasitas kereta api barang 
juga ditargetkan mencapai 15.000 
unit peti kemas 20 kaki per ming- 
gu. Angkutan kereta api di- 


juga akan si 


harapkan membantu pengang- 
kutan di salah satu dari enam 
koridor utama yang ditentukan 
dalam program Rencana Induk 
Percepatan dan Perluasan Eko- 
nomi Indonesia 

Sementara itu peneliti trans- 
portasi dari Institut Teknologi 
Bandung, Harun al-Rasyid, men- 
dorong penyusunan desain besar 
Grand design) yang lebih maju, 
setuju double track (jalur 
rel ganda) dibutuhkan. Akan 
tetapi, terminal akses dan fa- 
s bongkar muat dari kereta 
api harus disiapkan dari seka- 
rang,” ujarnya. 

Harun menega 
persiapan fasilitas pendukung se- 
dini mungkin, jalur rel ganda 
akan sia-sia. "Investasi sarana 
oleh PT Kereta Api Indon 
ia karena sepi pe- 
minat apabila tanpa perencanaan 
a Harun, (RYO) 


kan, tanpa 


Kesempatan Terbaik Belanja Furniture menyambut NATAL & TAHUN BARU, dapatkan 


grand, 


FUrniture 


show 2012 


13 - 21 Oktober 2012 
Hall B - Jakarta Convention Center 


Fantastis 


Hingga 70”4 selama pameran 


esa MISTY CONNEXION 


PT. MISTY TOTAL MEDIA 


Manfaatkan Penawaran Istimewa dari 90 perusahaan furniture tekemuka 

dari dalam dan luar negeri. Menampilkan aneka produk furniture kebutuhan Anda 

Living Room, Dinning m, Bed Room, Kitchen Set, Office Furniture, Fumiture & Accessoris Interior dil 
gan berbagai St ( Modern, Minimalist, Natural, Contem Ethnig serta banyak pilihan lainnya. 


PAKA paryarierdera KOTA 


ansaksi dengan visa/ master card & 


Media Partner : Esnna) 
Radio Elshinta 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


EKONOMI 


Cokelat yang dikem: 
minuman, dan kem 
salah satu kunci 


n di Gedung Smesco, 
suatu produk diterima di pasar, Pameran oleh kopei 


Jakarta, Rabu (8/10). Sel 


dalam beragam bentuk, seperti kartu kredit, tokoh kartun, uang, dan telepon pintar, dijual di pamei 
n kualitas produk yang baik, kem: 
si dan usaha kecil s 


KOMPAS/MERU SRI KUMORO 


n makanan, 
uga menjadi 


"ta menengah ini berlangsung hingga 7 Oktober, 


BBM BERSUBSIDI 
PT Pertamina 


JAKARTA, KOMPAS — PT 
Pertamina (Persero) memperki- 
rakan kebutuhan investasi untuk 
membenahi sistem distribusi b: 
han bakar minyak bersubsidi 
agar tepat sasaran mencapai Rp 
800 miliar. Untuk itu, perseroan 
tersebut mengusulkan tambahan 
biaya distribusi dan margin—bi- 
asa disebut alpha—bahan bakar 
minyak bersubsidi tahun 2013 
sekitar Rp 20 per liter, 

Senior Vice President Pema- 
saran dan Distribusi Bahan Bakar 
Minyak (BBM) PT Pertamina Su- 
hartoko, Rabu (3/10), di Jakart: 
menyatakan bahwa PT Pertami- 
na saat ini menguji coba sistem 
point of' sales, Sistem tersebut 
akan mencatat semua transaksi 
penjualan BBM yang dibuat di 
stasiun pengisian bahan bakar 
untuk umum (SPBU), identitas 
kendaraan yang mengisi BBM, 
volume pembelian BBM setiap 
konsumen, waktu pembelian, lo- 
kasi SPBU, dan kewajaran pem- 
belian, 


Minta Tambahan Alpha 


Sistem tersebut terkoneksi 
langsung (real tirte) dengan kan- 
tor pusat dan mulai dioperasil 
dengan baik pada 1 Oktobi 
ini sistem point of' sales dite- 
rapkan di 112 SPBU di Kaliman- 
tan, "Uji coba ini dilakukan di 
Kalimantan Tengah dan Kali- 
mantan Selatan karena penya- 
lahgunaan BBM bersubsidi ke- 
banyakan untuk industri dan 
pertambangan, Jadi,” mobil 
mengisi BBM berulang kali,” kata 
Suhartoko, 

Jika uji coba ini berhasil, PT 
Pertamina akan menerapkannya 
secara bertahap di Jawa lalu di- 
perluas hingga seluruh wilayah di 
Indonesia pada tahun 2013. "To- 
tal jumlah SPBU yang akan di- 
pasangi teknologi point of' sales 
tersebut sekitar 5.000 unit,” ujar- 
nya, 

Pengadaan teknologi titik pen- 
jualan itu akan ditenderkan dan 
dipastikan diikuti empat per- 
usahaan, di antaranya PT Telkom 
dan PT Sucofindo. 


"Dengan menggunakan sistem 
ini, konsumsi BBM bisa dibatasi 
volumenya atau rupiahnya. Si: 
tem ini juga untuk memastikan 
minyak yang dikirim oleh PT 
Pertamina diterima di SPBU,” ka- 
ta Suhartoko. Jadi, volume BBM 
bersubsidi akan dihitung ber- 
dasarkan volume transaksi pen- 
jualannya di SPBU, tidak lagi 
berdasarkan volume transaksi 
bahan bakar bersubsidi di depot 
BBM, 

Wakil Presiden Komunikasi 
Korporat PT Pertamina Ali Mun- 
dakir menambahkan, penerapan 
sistem point of sales itu di- 
harapkan dapat mendukung pe- 
merintah dalam menyalurkan 
BBM bersubsidi tepat sasaran 
dan mencegah penyalahgunaan 
di. ”Penyeleweng- 
an akan sulit dilakukan karena 
akan mudah terlihat oleh ma- 
syarakat, SPBU yang kehabisan 
n bahan bakar minyak 


Daya Saing Jadi Kunci 


Pasar Domestik Terus Dikembangkan 


YOGYAKARTA, KOMPAS — Peningkatan daya 
saing diperlukan untuk menggarap pasar domestik. 
Lebih kompetitifnya biaya produksi barang sejenis 
dari kompetitor dan produsen dalam negeri belum 
mampu memenuhi kebutuhan menjadi tantangan 
penggarapan pasar domestik di Indonesia. 


"Pasar domestik sekarang ber- 
kembang. Ada sekitar 35 juta 
warga kelas menengah baru yang 
mempunyai pendapatan per ka- 
pita di atas 4.000 dollar AS,” kata 
Menteri Perindustrian Mc 1- 
mad S$ Hidayat saat dialog panel 
dalam Rapat Pimpinan Nasional 
Kamar Dagang dan Industri (Ka- 
din) Indonesia 2012, di Yogya- 
karta, Rabu (3/10). 


yang dihasilkan negara 
saing, terutama di ASEAN, me- 
rupakan pekerjaan yang harus 
diselesaikan bersama. 

Seusai dialog panel, Hidayat 
mengatakan kepada pers, m 
rapimnas itu, menteri-menteri di 
bidang ekonomi berbicara de- 
ngan dunia u: 
Kadin Indon 


jamkan regula 
Indonesia lebih kompi 

"Pemerintah khawatir, 
bungan sinergis pemerintah de- 
ngan dunia usaha tidak berjalan 
baik, daya saing Indonesia 


Kondisi tersebut memberi 
gambaran bahwa Indonesia me- 
rupakan pasar menggiurkan di 
ASEAN. Lebih kompetitifnya bi- 
aya produksi ketimbang produksi 


terganggu dan nanti tahun 2015 
kita tak kompetitif di kaw: 
ASEAN ataupun Asia,” kata Hi- 
dayat. 

Hidayat menuturkan, peng- 
amanan pasar dalam negeri perlu 
dilakukan dengan mengoptimal- 
kan instrumen pengaman pasar 
domestik. "Kami mengawali hi- 

risasi produk-produk agrobis- 
limulai dengan CPO, kakao, 
ret, dan beberapa produk per- 
tanian lain,” katanya. 

Hidayat mengatakan, produksi 
CPO tahun ini 28,5 juta ton, yang 
dalam 10 tahun mendatang di- 
tingkatkan menjadi 40 juta ton. 
Sebagian dari produksi tersebut 
akan dimasukkan ke industri 
pengolahan sehingga nanti ada 
nilai tambah yang diterima In- 
donesia. 

"Sekarang ada 20 perusahaan 
pengolah CPO, karet, dan kakao, 
Jadi, programnya sekarang ada- 
lah melakukan hilirisasi, tak lagi 


ekspor barang mentah melulu,” 
ujar Hidayat. 

Menteri Perdagangan Gita 
Wirjawan pada dialog panel itu 
mengatakan, pihaknya 


api, misalnya, pros 
r, Problemnya, kita 
hanya punya 15 juta sapi. 
Indonesia harus mengimpor 30 
juta-40 juta sapi karena kon- 
sumsi kita 500000 ton per ta- 
hun,” kata Gita. Sebagai gam- 
baran, konsumsi daging sapi In- 
donesia saat ini 2 kilogram per 
orang per tahun. 

Pemerintah berupaya mening- 
katkan tingkat konsumsi daging 
sapi menjadi 20 kilogram per 
orang per tahun, Untuk meme- 
nuhi konsumsi daging sebesar 
itu, Indonesia perlu menyiapkan 
stok sekitar 150 juta sapi. (CAS) 


PERIKANAN 


Rehabilitasi 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
labuhan Perikanan Samudera Ni- 
zam Zachman di Jakarta ditetap- 
kan sebagai pelabuhan ikan ter- 
dan terlengkap di Indone- 
sia, Rehabilitasi pelabuhan sejak 
tahun 2004 itu selesai dikerja- 
kan, 
Perbaikan sejumlah sarana 
n mendorong inves 
pelaku a di pelabuhan. Pe 
labuhan Nizam Zachman me- 
an uji coba dari industi 
i perikanan tangkap nas 
ujar Menteri Kelautan dan 
rikanan Sharif Cicip Sutardjo 
dalam peresmian Tempat Pema- 
saran Ikan dan Kantor Pelabuh- 
an Perikanan Samudera Nizam 
Zachman, di Jakarta, Rabu 
(8/10). 

Proyek peningkatan dan re- 
habilitasi pelabuhan itu dikei 
sama dengan 
Sama Internasional 
Jepang (JICA). Proyek pengerja- 
an terdiri atas tiga paket dengan 
total investasi 3430 juta yen atau 
sekitar Rp 4185 miliar yang di- 


Pelabuhan Tuntas 


biayai melalui dana pinjaman Je- 
pang, 
Direktur Jenderal Perikanan 


woto mengemukakan, Pelabuhan 
Perikanan Samudera — Nizam 
Zachman kerap menghadapi per- 
soalan genangan. Peningkatan 
habilitasi sarana 
pelabuhan di antaranya pemba- 
ngunan gedung, perbaikan der- 
maga, sistem pembersih laut, ga- 
langan kapal, drainase, tempat 
pembuangan sampah, serta pe- 
nambahan terminal pembangkit 
listrik yang diharapkan menun- 
jang pengoperasian pelabuhan. 
Wakil Duta Besar Jepang un- 
tuk Indonesia Junji Shimada me- 
ngemukakan, kerja sama Indo- 
Jepang dalam bidang per- 
iharapkan semakin kuat 
pada masa mendatang. Ikan tuna 
dari Pelabuhan Peri| Samu- 
dera Nizam Zachman banyak di- 
pasok ke Jepang, Kondisi itu me- 
an bahwa pelabuhan per- 
ikanan di Jakarta ini sangat pen- 


i Jepang untuk menjaga 
tradisi pangan Jepang. 

Kepala Perwakilan JICA di In- 
donesia Kohara Motofumi me- 
ngemukakan, tuntasnya proyek 
rehabilitasi tersebut menjadikan 
Pelabuhan Perikanan Samudera 
Nizam Zachman sebagai pe- 
labuhan perikanan berskala in- 
ternasional dan terbesar di In- 
n arus ikan masuk 


dera Nizam Zachman memasok 


500 ton per hari, separuh di 
antaranya untuk ekspor. Jenis 
ikan yang didaratkan didominasi 
n), layang 41,58 
persen), dan cumi (7,68 persen). 
Saat ini 54 perusahaan eksportir 
bergerak di bidang pengolahan 
ikan dengan tujuan ekspor se- 
perti Amerika $ 
Uni Eropa. 

Cicip mengemukakan, kendala 
yang masih menghadang dalam 
pelayanan Pelabuhan Nizam 
achman adalah pasar grosir 
an belum tersedia. (LKT) 


erafone 


.@ 
wind 


“Layar 33" 
ClearBlack 
» People Hub & Live Tiles 
« Free 3D PetaIndonesia 
“Lebih dari 110000 
aplikasi yang tersedia 


LED 


Nokia Lumia 900 


| Rp 5.750rb 


RP4,499rp 


Motorola Razr XT910 
""4.699:000,- 


"3.499.000, 
3 


LG Optimus L7 
"2.999000,- 


"2.499.000,- 


Dapatkan gratis Voucher &| 


MA peribakan yan Ap 2000200. Kartu Redi Bank Mega » Clan Ce Ytan 
(8 Irnkane Megantera MONA MTA, selama perurhawn men ada 


tan 3 Bulan 


DISINI TERSEDIA 1 Belanja Online di 
ing atu PULSA 
nana anta ai RORO 


MOMENT LET Mena tan Memanteah  Pemm hana maan 


erajaya 


TOM TURUN HARGA 


Bisa dicicil 096 hingga 12 bulan 


BE 


Pata ad 
bean 


Layar 4.3” Reality, 
Mobile Bravia" Engine 

« Kamera 12.1MP 

« Prosesor Dual Core 
1,7GHz Oualcomm 

« Android OS 4.0 (ICS) 


Sony Xperia" SL 
Rp 4 


Rp4.749m 


Samsung Galaxy Nexus 
"23.999:000,- 


BlackBerry" Bold” 
9790 smartphone 


""4.445.000,- 


k 


z tt Mo puan Nptaan Terpertaya 


ollon us 8 peratonestore 


Lite our Fan Page: KT eratonestores 


mena 2 
acar | aman AD 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


iPhone @ta| @ | nota! gP| SONY | vemema 


# minimum purchase Rp.100.000,- before tax 


Mu 


APPLY NOWI 


Ha ra ceramah 


FA 


MEGACALL | 500010 /60010 melalui ponsel 
wwwbankmegacom 


SPECIAL PRIVILEGES 
FOR BANK MEGA CARDHOLDERS 


Mega Tujuan Anda 


EKONOMI 


KOMPAS, 


KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
2.300,00 2.140,00 | Tar 1600200 990,00 - 550,00 sansa | 74000 1.120,00 1 
220,00 22010,00 t 1.550,00 370,00 g275 | sao00 TN Ia ca Ia 7500 Tap | 10K Pa 7 111382 
2.100,00 188000 ! 150000 810,00 | 530,00 | 710,00 | 1010,00 | 
2 B9 1 2 3/10 2 89 1 2 710 2 B9 1 2 310 21 2809 12 3/10 2 B9 1 2 3/10 2 B9 1 2 3/10 
| http1mumwcommbank.colid | icommonweatnBankindonesia | "1 @CommBankiID CommonwealthBark Gp 


. 
DATA RABU, 3 OKTOBER 2012 Investasi 
JAKARTA, KOMPAS — Untuk 
memperluas layanan infrastruk- 
tur di industri minyak dan gas, 
ADRO Adaro Energy Tok 1180 han LASO LA 30 16020500 “94 International Finance Corpora- 
TAPI —AGIS Tok BAD 53 SIN “570 17167501 203 - 
APLN “AgungPodomoroTanaTEK 355365315 365 1D 120730 7,37 tion, anggota kelompok Bank Du- 
Aan Gino — PO TAM II AI GI TA nia, menanamkan 10 juta dollar 
am Sutera Really 2 50 TEKI Edu Inbermar Offsl 
FNTW Aneka Tambarg (Persero TI LEO 360 320 1300 20 EM 200 MAAF AS pada PT Wintermar Offshore 
Poty Asia Pacific Fibers Tbie 193 20 17 WI - 12900 -05 Marine Tbk (WINS). Pinjaman 
W 
AKU Astra Agro Lestari Toe 050 ALI0O 201450 2O5OLTOD 491350 W6,56 ini aka tbaru dani 
ASI — Astra International Toe 7A0O ISO TAM PAN —-—TAZLNI BIT ini merupakan kelanjutan dari 
AUTO “Astra Otoparts Toke IB00 R00 TSI ID 3550 276 pinjaman 45 juta dollar AS yang 
Uap an sia MALARIA If AT TO AT difirima WINS Jaman lu: 
Bakrie Sumaa Plantations TOK: 7 X Aan Tab merak 
ELTV “Bakrieland Development Tbk. )””35” 35” 52 54 1 USIA7S00 -IAAD Pendanaan ini merupakan 
BKP” Bank Bukopin Tbk. BA Gan 30 GD —-— 2O0NIW 626 pendanaan dengan syarat ringan. 
BBCA Bank Central Asia Tok. 1900 7950 7850 7350 -50 — SES8OKO 1809 injama itetapka se- 
BDMN Bank Danamon Indonesia TDK “6.150 6,200 6,100 “6150 302.500 .18 Masa pinjaman ditetapkan sen 
BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 8050 B.is0 B000 B000 50 IOAO00 1218 lama tiga tahun dengan bunga 45 
BBNI — Bare Negara Indonesia 3850 380 3800 3850 - T9319000 109 persen, Namun, apabila Inter- 
PNBAT Bank Pan Indonesia TK M0 an LN EM 511350 612 Keok PEtaria  Terodrali 
BJER Bank Pemb Daerah Jabar dan B L.110 1120 1090 LI10 10.438.500 — 838 nat na & inance ah 1on 
N Ia Belo Indonesia Ter - Tan Le 1 tu 1s (IFC) ingin mengubah pinjaman 
BTN — Ban Tabungan Nogara 1970 4170 LO LA 0 B500 97 infmenjadi se tu saha 
BYAN Bayan Resourcas Tok T2.100 TI 500 TL,00 11.900 400 50 LAI ini menjadi saham, harga saham 
Bipi —Benakat Petrolaum EnergyTOK 1BO- 197 179 “ISO TTS O00 3 akan sebesar Rp 500 per lembar, 
BRAU Berau Coal Energy Tok 15 A67 A0 152 13 251179000 “TI "Kepemilikan IFC SBN 
BHIT —Bhakt Investama Tok 52) 510 B0 510 -10 23M30 1036 Tepenln 2 ES AA Hn 
BSI BI Interafionaf Tok Tito MMO 110 TA20 20 — 4607000 20,33 AE Nara | Jadi 5 persen," kata Sugiman La- 
BORN Borneo Lumbung Energi Metal 530 530 SIN 520 -10 Indi20n 1223 sasa yanto, Presiden Direktur WINS, 
OS Han anta Misaitk “FO a Ian ar emsa0 | Layar yang mencatat pergerakan perdagangan saham terpampang di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (9/10). Indeks Harga Saham di Jakarta, Rabu (3/10). 
BSDE —Bum Serpong Damar TBK —TIBO LG T120 T15O 20 35918000 17,1 Gabungan ditutup menipis 5,828 poin atau 0,13 persen ke posisi 4.251,511. Sentimen negatif datang bukan karena buruh mogok kerja, Dengan pinjaman ini, selama 
BWPT BW Plantation Tbk 1480 1470 1,390 1400 -80 34.316.000 18,9 ink isi kurang baiknya pet ian gl lan regional. ita di a angg ini 5 tels 
INA Danton it enrrn JAN LIA IMO 81 BAAK SA melainkan kondisi kurang baiknya perekonomian global dan regional. Berita di halaman 1 tahun anggaran ini IPC telah 
(PIN Charoen Pokphand Indonesia “3025 100 2075 3075 30 20003000 1A9L mengucurkan pinjaman sebesar 
2, oma nda Ti 5 Ki 5 1 20 Ki Et But ia 300 juta dollar AS, Sementara 
ra Marga Nusnghoa Persada 10, “26 rtofolio IFC di Savana 
CEW —Cipan Finance IndonesiaTk. — M0 AIO 393 MOD — 9500 4,13 e @ portofolio IFC di Indonesia su- 
Cupi“ Colorpak Indonesia Tbk, I770 1930 1770 AB0o 30 415500 1521 dah mencapai 1,2 miliar dollar AS 
DEWA Darma Henwa Tok EN TE 100000 -538 selalepertataa kali FG ber 
Me mana oOnomil cati ava sejak pertama kal IC berat 
ELSA” Elnusa Tbk, 18 179 175 15 -3 5777300 A20 esia, 
ENRG Energi Maga Pre TUK 9-35 3 225530 22 Menurut Sergio Pimenta, Di- 
GJTL Gajah Tunggal Toke 2300 2325 2275 2325 25 506L500- 17 ta pa Ar e 
GIAK Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 630 GI GAO- 600 10 10.253500 -3U4,6T n 2 . maka IFC Ne Aa Tenan 
BMTR Global Mediacam Tbk: 2150 TAS0 2075 2180 - 17257500 178 k b 'asifik, investasi yang ditanam- 
Been — aga | Bank Siap Membiayai kam Ini Untuk membentak 
HARUM Haram Energy Tbk SI5O 5B50 5600 5700 -150 10251500 — 717 k a 
SMG ol lia TBC 3.100 3.225 3025 3190 50 91750 2392 spansi WINS ke daerah kurang 
INoy Indika Energy Tx, 1590 1600 1570 LS9O 2203000 4,96 Lan — Perbankan sia smbiayai berkembang di Indonesia. "Me- 
Ba ai DB | JAKARTA, KOMPAS — Perbankan siap membiayai PERSENTASE belong masi 
INTP Indocement Tunggal Prakasa 20,350 20.950 20,200 20.550 200  A9A5O00 17,46 i stri i atif sepania iats si $ : P 
5 2 1 industri ekonomi kreatif sepanjang kegiatan tersebut INDUSTRI KREATIF 
INAF Tndfarma Tk AS AO 215 T501 0005127 tuhan untuk keperluan perusa- 
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur 6600 6.630 6,500 6.600 3575500 16,13 ke ihinyat hg lawa That condikeaa Tai caahandi dh 31 837 ng dala Anto jakuka 
Mor — Indir os Makmur Tt 3060-5100-051 -5700 TIA YA layak dibiayai. Ukuran kelayakan antara lain dari 2 Mena an samaan 
IMAS Indomobi Sukses Internasional 5.300 5.300 5.200 5350 150 — 732000 T36 ti # Tan N pengeboran lepas pantai di lau! 
ISAT. — Indosat TOK BAD SA GID0 SA 217000 TA inansial berupa sumber dana dan nilai ekonomis dalami, Pinjsrnari ini aka 
OA 33 l lalam. Pinjaman ini akan mem- 
OIL0-— Intiland DevdlopmenC TBK. 330 3357 325 30, 7120000” 1833 4. ? z 
INA Inirace Penta Tb KTT ES MK TE UN nya. Bank tidak hanya masuk dari akses modal, permudah pengeboran lepas 
JPrA — Japfa Comfocd Indonesia Tbk. 4.725 4925 A750 4925 200 1358500 817 Fa $ pantai di Indonesia timur,” kata 
JSM Jasa Marga (Persero) Tok, 5750 BRO0 5,750 5800 30 5390000 22.12 tetapi juga pelatihan dan pemasaran, Binani 
JPRS — Jaya Pari Stoel Tbk 370 375 365 370 “3500 36,68 LENIKA, . , 
KLBF— Kalbe Farma Tok. 1575 A60 0575 4575 (165.500 2813 Pinjaman yang didapat dari 
KJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. 215) 215 205 210 5 32357500 IOI daan kei ak ag sela berlangering! PC ini, dijelaskan Pel an La- 
KRAS Krakatau'Stoci Persero) Tbe 710 740 00 — AO —- 45077000 21 Gebatan NE EL Ea F3 aa ni Be Se aa Peka 
Tpcie —Uippo Cikarang Tbk TS TO TI TO 5 —LOAO — LA irektur Utama PT Bank Man- pada 3-7 Oktober 2012, Tot yanto, Head of Corporate Plan- 
LPKR Lippo Karawacr Am go gan S0 IGO -10 Ana D0 diri (Persero) Tbk Zulkifli Zaini target transaksi Rp 5 miliar se- 2902 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ning Department WTNS, akan di- 
BATA ado Tentu Tak, Je NA OM LO saat membuka Pasar Indonesia, — lama 5 hari atau Rp 1 miliar per pakai untuk membeli kapal-kapal 
MYOR “Mayora Indah Tbk TO T2OW AIO ALOOO BO IAONO 31K . A BAN PRIA APeranihdusET Kraat Pterhadap perokonomJa mnastonal selamaZnU2 2010 5 iempel 
MEDC Medco Enorminternatonat TIK 1700 1700 1050 1670--303396.500 4132 di Jakarta, Rabu (3/10). Pasar hari, Target ini jauh lebih tinggi Sebosar 7174 peran (Ro TAIL An “4 baru, "Tahun ini kami sudah me- 
MNCN Media Nusantara Citra Tbk )”2650 2725 2600 2725 75 3LMUS0 2273 saja dikit itrabina- “dibandingkan pencapsi: ratu ar 7,74 per Li un), 8 sa ji apal denga or- 
(ang Mita Adiperkasa Tok CSO GS0U GA00 “6450 30 3000000 3227 Indonesia diikuti 171 mitrabina- dibandingkan pencapaian kegiat- Kontribusi sub-industri kreatif "fashion" dah kerajinan mencapai 45 persen mesan tujuh kapal dengan ber 
Pa EN PM IM OOM DA TAAT an Bank Mandiri yang mema- an serupa pada tahun 2011, yakni“ #emadap produk domestik bruto (2010), Ini menempatkan "fashion Han bagai jenis, Kapal-kapal ini akan 
MARAT Mustika Ratu Toke 570 370 570 570 C0 INA merkan dan menjual karya in- ji i ii melengkapi 65 kapal yang sudah 
AN  ——— Hn rp ryi ketjnan sebagai penyumbang terbesar di antara 14 subsektorindusr kreatif" | melengkapi G5 kapal yang 
PWOW Pakuwon Jati TOK. 215 280 0 275 2530 D71 Tai Area 5 JA Pale lainnya, Aa para ai BA Pele 1 
PNLF Panin Financial Toke 15 Ig 1 17 1 120000 3 enurut Zulkifli, kegiatan tif Mari Elka Pangestu : : elain memiliki kapal sendiri, 
ET e—g ri a Pesan $ 'Sumber: Litbang "Kompas'/INO, dlolah darl Kementerian Perdagangan dan pemberitaan media ai 
La NN NT PS ekonomi kreatif paling potensial — dalam acara yang sama menyam- WINS juga mengoperasikan ka- 
pIpp PP (Persero) Tbk Ao TO TM D0 1 B5 5750 2374 untuk dikembangkan di sektor  paikan, ekonomi kreatif menjadi pal milik perusahaan lain untuk 
LIP PPlondonSumatraindonesia 2.425, 2.025 2.250 2279 -150 S9AGR000 1215 mikro dan kecil. Untuk itu, Bank ' sumber daya saing baru. Eko- cakupan industri kreatif, tak ha- ekonomi kreatif berbasis content | disewakan ke pertambangan. 
RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 1050 10601020 1010 -10— 2950500 35,96 Marak amami i kreatif. Jati Teniisas Sa Jusiortea Wee akar lebih IrtoauE Kemsntetie WINS adalah perusahan 
SMP alm Ivomas Pratama TK” LO 1270 1220 T23O KO. 12 170.000 TLU3 'andiri masuk melalui Program  nomi kreatif, yang saat ini me- nya pada asi ion dan kriya. Akan lebih inovatif. Kementerian, 5 adalah perusahaan yang 
HT Sinyo 2 A3 Tbk. sang 1s 3 ma R13 1 Hi! - 2 Er Kemitraan dan Bina Lingkungan nyumbang sekitar 7 persen pro- Salah satu kegiatan ekonomi kata Mari, juga bekerja sama de- | menyediakan kapal dengan be- 
DER —Sonen Gesit Pena TAL TA0 D.RO 0 TO (GP 2001 PKBI). duk domestik bruto (PDB) atau kreatif berbasis content yang ngan Kementerian Komunikasi | ragam ukuran untuk membantu 
SMMA Sinarmas Multiartha TDK, T300 “A75 (A25 MA25 75 907500 16,29 ”Sampai saat ini, pembiayaan Rp 468 triliun, diharapkan dapat akan dikembangkan Kementeri- dan Informatika untuk menekan | pengeboran lepas pantai. "Kami 
HAK Sia Pelorhon Tit 20 AOA do k00 A54 melalui PKBL mencapai Rp 116 ' menyumbang 8 persen PDB pada an Pariwisata dan Ekonomi Kre- — pembajakan. bukan perusahaan minyak dan 
SMRA Summarecon Agung Toke — 1710 1720 160 1690 20 204500 189L iliar, Sekitar Rp 2 iliar di” tahun 2015. atif adalah k Saat ini Gent ini: Nnliotenaw kena sapi Pemirsa Ka 
SSih Surya Semesta Internusa TDK 1.290 1300 1.270 125040” 16.077.300. 7,69 miliar, Sekitar Rp 25 miliar di tahun 2015. | atif adalah musik. Saat ini, sum- aat ini, jumlah tenaga kerja | gas, tetapi kami membantu per- 
PrBa Tambang atubara Buk Asam 16900 16250 1660016630 -ISO 803000 1226 antaranya untuk industri eko- Dari keseluruhan ekonomi  bangannya masih kecil, sekitar yang bergerak di bidangekonomi | usahaan minyak dan gas me- 
Ni in nomi kreatif," kata Zulkifli. kreatif, fashion menyumbang 05 persen dari total ekonomi kreatif sekitar85jutaorang | lakukan pengeboran dengan 
TINS Timah (Persero) Tbk, 1420 1610 1.560 1.580 AO G216000 1,84 Mitra binaan Bank Mandiri 409 persen atau Rp 191 triliun. kreatif. Sepanjang — Januari-Agustus | mengangkut semua keperluan 
Ba Jepekama Otarutas Ea 2g Aga Un 2, tan AN pada ekonomi kreatif umumnya — Adapun kriya menyumbang 27,6 ”Potensinya besar, misalnyala- 2012, mitra binaan baru Bank | mereka, Kapal-kapal ini sangat 
UnvR Unilever Indonesia TBK TEUSO TIKI BMA 26100 5D 109000 1274 Haa Kn bidara Oa teh persen. ga aah yang selama ini sudah — Mandiri mencapai aa orang. iputagan karena ang men- 
UNTR United Tractors Tbk, 201600 2h.600 20.200 20350 -250 AGUA000 12,32 kriya, misalnya produk batik dan tidak banyak lagi,” ujar Mai Komposisi terbesar pada sektor | dukung pengeboran yang berada 
Tnco Nae idonesi To 2900 “2900 2NOT 2350 30 SOLO 7003 Pa deal am tuk Perluas cakupan Aa Sa aer Ia Pa aa na an 
TTOWr EYANG NAT OA F2 BTS FEE KAN UI GAES NEO enun, pakaian siap pakai, produ . ' ' ' n ada bisnis model baru perdagangan sekitar 25,6 persen | dua kilometer di bawah per: 
EXCL XL Axiata Tbk Gb3b GI G6 GBI LO 3067500 1989 kulit, serta kerajinan. Mari mengakui, masih ada bi- untuk mengembangkan bidang dan sektor industri sekitar 193 | mukaan laut," tutur Sugiman. 
Namun, Zulkifli menegaskan dang ekonomi kreatif yang sum- ini. Dengan demikian, pelaku persen. (IDR) (ARN) 
akan masuk ke bidang yang saat '” bangannya sangat minim, yakni 
ini belum banyak tersentuh per- industri berbasis content seperti 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS bankan. Contohnya, ekonomi film, musik, animasi, dan radio. 
ank (o/uS0) ibwlang8)— Ibulangi) bulan) 12bulanGi) kreatif yang berbasis content, se- — Padahal, banyak talentanya di In- 
025 5807022 25 0/0125 "Akses PKBL akan kami per- Oleh karena itu, Mari berharap Bank 
Bank Danamon lu25 550028 028 601025 . 
Ink BM! ANA sana astp35.—47itas luas,” ujar Zulkifl Bank Mandiri bisa memperluas 
Bank BRI («Rp 100 Juta) 4,25/0,25 4751080 5,00/0,50 
Bank OCBC NISP (0100 Auto) Asah 450089 AS0/OSD— 50/050 Tan 
ak Mandiri Rp100 Juta) 25/05” has25” Asfo25— Sov/ns0 KURS UANG KERTAS ASING Merajut Harapan dari Hasil Pilkada DKI Jakarta 
Sank BTN azs/np3— As0/005 415003 500005 ag rs DAN badai pan Hi Hasielidonesia 
Bank CIMB Niaga («Rp 100 Juta). 4,75/0,50 1475/0175 5,00/0,75 5285/0785 3 a LJ Si 1 ayal 4 un an one 
Citibank 35/0935 4090/0335 400/075 400/0,85 US$ 90000 957500 1009000 si 
Bank Panin 3580/0125 5807050 580/075 — 6,00/075 pound 1466508 1547500 1627921 15550100 EUFORIA Pemilihan Kepala Umum Daerah Kemacetan merupakan konsekuensi dari 
Bank UOB Indnesa (Rp100 Ata) 3s0jaea — 3same0 — 3st/asa 35060 past D2 Dab5po— 1032011 9asso0 (Pilkada) DKI Jakarta baru saja usai. Hasil perhi- pesatnya aktivitas perekonomian tanpa 
Bank OKI CRo Lita /URPA MMA) AIO A7S/LSD AISAASI 7/0 sn 721525 Ta same 7a0500 tingan Komisi Femilitan Umum (KPU) DKI Jakarta. diimbangi (pertumbuhan inftastrukt sg 
F - 5 pada 28 September 2012 menempatkan pasang: memadai. Belum lagi, peranan Jakarta yang 
masak sana maw ant ag “ea - aa 2 au an Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi 
Permata Bank 430/0,75 4807075 4307075 430/035 MR 000 341000 00 313500 (Jokowi-Ahok) sebagai pemenang. Jokowi-Ahok juga pusat aktivitas ekonomi nasional (kurang 
Bank Bukopin (umum): 5100/0,30 5100/0,20 531/0,30 3 HKS 122 12100 130120 124400 memperoleh 53,82 persen suara dari pemilih, lebih 16 persen terhadap.ekonomi nasional). 
Bank Intomasoa Indonesia astmsn — AsWos0 50/00 450/ash Yen s7 220 yan 12m mengalahkan Fauzi Bowo — Nachrowi Ramli (Foke- Faktor ini kemudian , mendorong konsentrasi 
: Nara) sebesar'46,18 persen. Meskipun komposisi aktivitas pekerja,di wilayah Jakarta yang tidak 
Bank Chnatust Indonesia saya s00/00 Salon sa0/Lon tur 117065 1280500 1302610 12at500 4 4 
3001 LOL AAN BA suara relatif ketat, kita patut.bersyukur karena hanya. berasal dari wilayah Jakarta, tetapi juga 
Pilkada ini berlangsung dengan aman dan tertib. '” wilayah sekitar (Bogor, Depok, Tangerang, dan 
Setelah Jokowi-Ahok resmi dilantik menjadi Bekasi). Faktor lainnya, peningkatan daya beli 
Transaksi Mata Uang Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, rajutan masyarakat dan kualitas transportasi umum 
Kode us au HKD W Io PI MR px sed RW. m 1 (3 EUR c8p harapan masyarakat dan janji perubahan telah yang kurang baik mendorong pertumbuhan 
Uso 10222 Oapeg 00192 Oo Oa128 037 122 oa Om oom og Ona 10673 1219 16119 menanti mereka terkait upaya perbaikan mulai jumlah kendaraan pribadi di wilayah DKI Jakarta 
au osn ape 007 ami 0125” 02 Oma D6 OIM6 DIA gama OKI La 121 15 aa Ma Tt aan Tebean delapan Samna Kepala peraan aa 
idikan dan kesehatan), infrastruktur hingga tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 
laa sd en Uaa IN ae Ta Oo en PO Ia aa ep sapa kemacetan. Tanpa mengecilkan permasalahan panjang jalan yaitu satu hingga dua persen per 
ng 222 ma mm BSE DKI IIMS M9 SBB MAN DM LT LNG STM BANI ML lainnya, kemacetan merupakan hal nyata yang tahun. 
tg sses— gangsam 12an Uzne Le RMS TeMK MMA TMS aan 2 mam name Yak SAS setiap hari dirasakan oleh hampir seluruh warga Untuk itu dalam periode lima tahun 
: aa 5 DKI Jakarta. mendatang, kita berharap adanya suatu terobo- 
2 1 Sin AN 1 ae 2 Ke an E ti Ia an Ae AN 2 Suatu studi valuasi biaya kemacetan Dinas san yang bersifat out ofthe box dalam penanga- 
MR 3058 307 Oam Onsa6 na ran 251 Ona 24807 ox Ong 0097 3aeas 39199 A92 Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2010 nan kemacetan sesegera mungkin. Baik lang- 
1 Pe In Ons2 0876 OKI pas” MP LB8— ISM2 1 menunjukkan kerugian akibat macet mencapai kah jangka pendek, seperti manajemen lalu 
- ai an 2 Tan Ha Sa TE FI Tas Ta TA Tan PA kurang lebih Rp 45 triliun per tahun. Angka ini lintas atau langkah jangka menengah dan 
2 5 2 ta b Siska 2 ol il setara dengan lima sampai tujuh persen daritotal panjang seperti pengembangan angkutan 
sad 12816 12515 Dasi ane ova 00157 Dana 11 one oom oom opa 1145 150 19 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI massal (Monorail, MRT), serta infrastruktur. 
Kw Ilnsats 190969 UgAMI aka OMG MSG IMAN GPM KA WG7ST2 Box SEAL MISS LAapIaa  L7MA Jakarta. Biaya kerugian ini termasuk biaya bahan Tidak lupa untuk memberikan apresiasi 
aa ee AI Aa -5 “4 Sa aa Ta ani Ras nas naa Ea bakar minyak (BBM), operasional kendaraan, ine- atas upaya yang telah dilakukan oleh Fauzi 
5 ba 2 S butik 5 YA : as fisiensi waktu, kehilangan potensi atau peluang Bowo dalam memperbaiki dan membangun 
Tn8 2S 31308 39517 05a 00022 ag Ym 525 One s0 007 Lon RB AN MA ekonomi, dan polusi udara. Bisa dibayangkan bila DKI Jakarta serta selamat bekerja untuk Jokowi 
car Ofaa a96 OM P8 DIM DIM GMS nyam M6 DAR MAIR AMh DIN 1204 1s biaya kerugian ini digunakan untuk hal produktif, Ahok. 
EUR 07 071 Dong Dogg aono1 0009 02531 00186 Oson6 OK 00252 08262 12176 terturalan memankan penasande Costa 
h Si - Ips) yee effect) yang signifikan untuk perekonomian Jakarta. “Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis 
ca ats ba DID Afi9  AOMIL D0 DANG pam BOMP AKBK DANG ptp ODAR 063 DI 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


PENERBANGAN 


Pesawat 
Tariku 
Belum 
Diketahui 


TIMIKA, KOMPAS — Meski 
koordinat lokasi pesawat telah 
diketahui, hingga Rabu petang 
kondisi pesawat milik Yayasan 
Pelayanan Penerbangan Tariku 
belum diketahui. Pesawat dengan 
nomor registrasi PK-RWT yang 
diawaki Kapten Kristian dan 
membawa satu penumpang itu 
hilang kontak pada pukul 1100 
WIT setelah lepas landas dari 
lapangan terbang di Distrik Ko- 
rubun, Kabupaten Yahukimo. 

Dari Korubun, pesawat itu te- 
ngah menuju lapangan terbang di 
Dekai, ibu kota Kabupaten Yahu- 
kimo, Papua. Kepala Bagian Ope- 
rasi Polres Yahukimo Ajun Komi- 
saris Abbas yang dihubungi Rabu 
(8/10) mengatakan, pesawat le- 
pas landas dari Korubun sekitar 
pukul 10.50 WIT. Waktu tempuh 
Korubun-Dekai adalah 15 menit. 
Namun, hingga pukul 15.00 WIT 
tidak ada kabar dari pilot pesawat 
berjenis PAC 750 XL buatan Pa- 
cific Aerospace Limited, Selandia 
Baru, itu. 

Menurut Abbas, cuaca di se- 
kitar Dekai hingga pukul 1200 
WIT cerah. "Dari lapangan ter- 
bang lain pun belum ada kabar 
tentang pesawat itu,” kata Abbas 
menambahkan. PAC 750 XL me- 
rupakan pesawat baru, Pesawat 
jenis itu terbang pertama kali 
pada tahun 2001. 

Dihubungi terpisah, Kepala 
Sub-Dinas Perhubungan Udara 
Kabupaten Mimika John Rettob 
menjelaskan, koordinat posisi 
pesawat telah diketahui. "Posisi 
pesawat diketahui dari sinyal 
emergency location transmitter, 
Direncanakan Kamis sekitar pu- 
kul 06.00 tim SAR akan men- 
carinya di lokasi tersebut,” kata 
John Rettob. 

Pencarian pada Rabu sore ter- 
paksa dihentikan karena cuaca 
memburuk. (JOS) 


Rabu, 3 Oktober 2012, 11.00 WIT 
P Pesawat PK-RWT (jenis PAC 

750 XL) hilang kontak di Distrik 

y Korubun, Kabupaten Yahukimo 


Samudra 
Pasifik 


KOMPAS/ALBENTUS HENDRINO WIDI 


Rusdi (35) mencari daun tebu kering untuk dijual Rp 2.500 per ikat di lahan tebu Desa Condono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, 
Jawa Tengah, Rabu (3/10). Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Kudus merencanakan mengganti bibit tebu lama dengan yang baru 
(bongkar ratoon) di lahan seluas 1.000 hektar untuk meningkatkan rendemen dan kualitas tebu. 


Petani Mulai Berutang 


Produksi Salak di Magelang Merosot 


TASIKMALAYA, KOMPAS — Petani di daerah 
terpencil Kabupaten Tasikmalaya mulai berutang, 
menyusul minimnya hasil panen, Kondisi itu tidak 


terlepas dari musim kemarau yang berkepanjangan, 
yang menyebabkan banyak bulir padi tidak berbuah 


dan rusak. Petani menderita kerugian luar biasa, 


"Empat bulan terakhir, hujan 
ng turun, Padahal, hujan 
tu-satunya sumber air karena 
dak ada irigasi untuk mengairi 
sawah di wilayah perbukitan ini. 
Itu membuat petani kesulitan 
uang, lalu mulai berutang,” kata 
Tin Risman (45), petani Sawahbe- 
ra, Desa Mangkojaya, Kecamatan 
Bojonggambir, Kabupaten T: 
malaya, Jawa Barat, di Tasikma: 
laya, Rabu (3/10). 

Data Dinas Pertanian dan T: 
naman Pangan Kabupaten Tas 
malaya menyebutkan, hingga 
awal September 2012, sekitar 
2.000 hektar dari 39000 hektar 
sawah di Tasikmalaya kekering: 
an. Bojonggambir merupakan s: 
lah satu kecamatan di perbukitan 
Tasikmalaya yang kekeringan. 

Pada musim panen ini hanya 
diperoleh sekitar 50 kilogram pa- 
di dari 4000 meter persegi, pa- 
dahal saat hujan turun terat 
Tin bisa mendapatkan 1 ton pat 
"Saya jelas rugi besar. Seharus 
nya, dengan modal sekitar 1,2 juta 
per musim tanam, dan mampu 
mendapatkan keuntungan dua 
kali lipat. Sekarang dengan modal 


yang sama, cuma bisa dapat Rp 
300.000,” kata Tin yang kini ter- 
paksa berutang untuk menyam- 
bung hidup keluarganya untuk 
empat bulan ke depan, 

Petani Bojonggambir lainnya, 
Cucu Rasman (47), berpendapat, 
musim tanam kali ini sulit dipre- 
diksi, Di awal musim tanam, hu- 
jan masih kerap turun sehingga 
banyak petani menanam padi. 
Namun, di pertengahan musim 
tanam, hujan tidak pernah turun 
lagi. Akibatnya, banyak petani gi- 
git jari karena tak memiliki sum- 
ber air lainnya. 

"Mau sedot air di sungai juga 
tidak mungkin karena jaraknya 
jauh dan berada di bawah perbu- 
kitan, Kami hanya bisa pasrah,” 
ujar Cucu yang juga terpaksa 
berutang Rp 1,5 juta untuk persi: 
apan musim tanam selanjutny 


Ditertibkan 

Pengambilan air irigasi secara 
liar oleh petani lahan tadah hujan 
di sepanjang saluran irigasi Wa- 
duk Kedung Ombo di Kabupaten 
Demak dan Grobogan, Jawa Te- 
ngah, akan ditertibkan. Hal ini 


dilakukan menyusul adanya ke- 
luhan terkait penyusutan debit 
air irigasi akibat petani di daerah 
hulu tidak menaati kesepakatan 
pemanfaatan air irigasi pada 
musim tanam I-2012/2013. 

"Kesepakatan awalnya, peng- 
gelontoran irigasi Kedung Ombo 
per 1 Oktober 2012 khusus untuk 
lahan irigasi teknis, Jadi, tolong, 
petani penggarap lahan tadah hu- 
jan bersabar karena jadwal me- 
reka awal November nanti,” 
Kepala Dinas Pengelok 
ber Daya Air Provinsi Jawa 
Tengah Prasetyo Budi Yuwono. 

Sesuai jadwal, jatah petani di 
lahan tadah hujan mendapatkan 
air awal November 2012. Namun, 
di daerah hulu terjadi penyedot- 
an air irigasi secara liar sehingga 
berdampak luas dan mengancam 
masa tanam padi, karena petani 
di bagian hilir seperti Demak, 
Pati, dan Kudus tentu saja tidak 
memperoleh air di bawah debit 
50 liter per detik. 

Sekretaris Dharma Tirta Keca 
matan Wedung, Kabupaten De- 
mak, Dulhadi mengatakan, peta- 
ni di daerah Wedung bagian hilir 
dari sistem irigasi Waduk Kedung 
Ombo saat ini belum menikmati 
aliran air. Di Wedung dan sekitar- 
nya terdapat 4.000 hektar sawah 
yang belum diolah karena minim 
air. Krisis air irigasi juga diper- 
parah pecahnya bendung karet 
kembung di Wedung, 

"Pintu waduk sudah dibuka 
sejak 23 September 2012, tetapi 


lahan milik petani di Wedung, 
Bonang, dan sekitarnya belum 
kebagian air,” kata Dulhadi. 

Akibat kekurangan air, puluh- 
an hektar tanaman salak di Ka- 
bupaten Magelang kini meng 
ring. Kondisi tersebut diikuti di 
ngan pertumbuhan tanaman 
yang kurang optimal dan penu- 
runan hasil panen dibandingkan 
biasanya, 

Suroto, Kepala Desa Sudimoro, 
Kecamatan Srumbung, mengata- 
kan, dari total 185 hektar tanam- 
an salak di Desa Sudimoro, 20 
hektar tanaman salak di antara- 
nya sebagian daunnya menge- 
ring 

”Biasanya, dalam satu kali 
musim panen, satu rumpun ta- 
naman bisa menghasilkan 6-20 
kilogram buat . Namun, pa- 
da kondisi sekarang, sebagian ta- 
naman yang mengering tersebut 
ada yang tidak menghasilkan pa- 
nen sama sekali, dan ada pula 
yang hanya mengl Ikan 8 kilo- 
gram salak " ujarnya. 

Supardi, warga Dusun Jom- 
bong, Desa Sudimoro, mengata- 
kan, dari 3.000 tanaman salak 
miliknya, 800 pohon di anta- 
ranya mengering. Hasil panen 
pun anjlok dibandingkan biasa- 
nya. 

”Jika biasanya dalam satu kali 
petik, dari 300 pohon, saya bis 
mendapatkan 2-3 kuintal salak, 
kali ini saya hanya mendapatkan 
maksimal 50 kilogram salak sa- 
ja,” ujarnya. (WHO/EGI/CHE) 


KILAS DAERAH 


Warga Kwamki Narama Kembali Bentrok 

MIMIKA — Bentrok antarwarga belum juga berakhir di Distrik 
Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua. Warga Kampung 
Harapan dan Kampung Amole, Rabu (3/10), kembali saling 
serang dengan memakai busur dan panah. Keterangan yang 
dihimpun Kompas menyebutkan, polisi berupaya memisahkan 
mereka, tetapi kedua kelompok warga itu tetap saling me- 
nyerang. Sedikitnya 21 warga dari kedua kampung itu di- 
laporkan terluka. (JOS) 


Atap Sekolah Ambruk, 11 Siswa Terluka 


KENDAL — Atap salah satu kelas di SMK NU 04 Patebon, 
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Rabu (3/10), ambruk. Saat 
kejadian, terdapat 22 siswa kelas X Teknik Kendaraan Ringan 
(TKR) yang tengah belajar. Akibatnya, 1 siswa terluka ringan di 
kepala dan punggung akibat tertimpa kayu dan asbes. Kepala 
SMK NU 04 Patebon Mahfud mengatakan, atap kelas yang 
ambruk itu baru dibangun tahun ini dan merupakan bangunan 
tambahan, (WHO) 


Puskesmas Libatkan Dukun Bersalin di Alor 


KALABAHI — Puskesmas di desa terpencil di Kabupaten Alor, 
Nusa Tenggara Timur, melibatkan dukun bersalin kampung 
untuk membantu persalinan warga. Letak rumah warga yang 
terpencar, hingga berjarak 7 kilometer dan tidak bisa dilalui 
kendaraan, tak mungkin dijangkau bidan puskesmas secepat- 
nya, Dengan melibatkan dukun bersalin, angka kematian ibu 
dan bayi di Alor pun menurun. Hal itu diakui Linawaty Tapaha, 
bidan Puskesmas Mademang, Kecamatan Purnama, dan Ansel 
Kafelkai, staf bidan Desa Katulala, Kecamatan Alor Barat Daya, 
di Kalabahi, Selasa (2/10). (KOR) 


Tiga Toko Dirampok, Emas 1,9 Kilogram Raib 


PURWOREJO — Tiga toko emas di Pasar Grabag, Kabupaten 
Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (3/10), dirampok oleh enam 
orang yang membawa senjata api. Perampok mengambil 1,9 
kilogram perhiasan emas senilai Rp 1 miliar. Di Toko Emas 
Mulia milik Mulyono, warga Kabupaten Kebumen, Jateng, dua 
perampok menjarah 1 kg perhiasan emas. Di Toko Emas Pa- 
ngestu milik Mu- 
haimin, warga Pur- 
worejo, dua pelaku 
mengambil 400 
gram perhiasan 
cmas, Di Toko 
Emas Arjuno milik 
Beny Wijaya, warga 
Purworejo, dua per- 
ampok mengambil 
500 gram perhiasan 
emas. Perampok 
datang bersamaan 
dengan memakai ti- 
ga sepeda motor se- 
kitar pukul 09,30. 
Mereka memakai 
jaket, tidak mele- 
paskan helm, dan 
memakai penutup wajah. Yulianawati, penjaga Toko Emas Ar- 
juno, mengatakan, perampok sempat menembak kaca etalase 
perhiasan. Satu sepeda motor yang ditumpangi perampok se- 
mpat mogok. Mereka mengambil sepeda motor milik Eko 
Prasetyo, warga Kabupaten Purwodadi. Sepeda motor yang 
mogok, tanpa pelat nomor polisi, ditinggalkan perampok di 
depan Toko Emas Pangestu. Kepala Polres Purworejo Ajun 
Komisaris Besar M Taslim Chairuddin mengatakan, pelaku 
diduga lari ke Kebumen, Polisi sudah melacak mereka. (EGI) 


HANDINING 


Luas Lahan Kritis di Kalsel Terus Bertambah 


BANJARBARU — Luas lahan kritis di Kalimantan Selatan terus 
bertambah. Jika tahun 2008 luas lahan kritis mencapai 555983 
hektar, tahun 2009 justru menjadi 761042 hektar. Demikian 
dikatakan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin pada penanaman per- 
dana rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan konservasi di 
Banjarbaru, Kalsel, Selasa (2/10). Dalam acara itu ditanam 
1000 pohon trembesi untuk kawasan perkantoran Pemerintah 
Provinsi Kalsel serta 275.000 mangrove di Suaka Margasatwa 
Kuala Lupak, Kabupaten Barito Kuala. (WER) 


KOMODITAS 


Ekspor Kopi Arabika 
Bondowoso Naik 


JEMBER, KOMPAS — Kopi 
arabika yang diproduksi secara 
berkelompok oleh petani lima 
kecamatan di Kabupaten Bon- 
dowoso, Jawa Timur, mulai di- 
minati importir, Terbukti, rea- 
lisasi ckspor ke Swiss sebanyak 8 
kotainer pada musim panen ta- 
hun 2012. Ekspor perdana tahun 
2011, petani hanya mampu me- 
ngirim kopi arabika 1 kontainer 
atau sekitar 18 ton ke Swiss, 

Ini diungkapkan Kepala Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan 
Bondowoso Matsakur dan H Su- 
marsum, Ketua Kelompok Tani 
Usaha Tani V Desa Sukosari Ke- 
camatan Sukosari, Bondowoso, 
jawa Timur, Rabu (8/10). 

Menurut Matsakur, dinas ke- 
hutanan dan perkebunan ber- 
sama ketua kelompok tani me- 
nargetkan ekspor tahun 2012 ha- 
nya 3 kontainer, tetapi realisa- 
sinya justru menjadi 8 kontainer, 
Peningkatan tersebut karena ba- 
nyak petani yang semula menjual 
kopi secara asalan, kini mulai 
bergabung dengan kelompok tani 
binaan Pusat Penelitian Kopi dan 
Kakao Jember. 

Kondisi itu dipicu sistem klus- 
ter yang digagas Bupati Bondo- 
woso Amien Said Husni. Semula 
hanya lima kelompok, kini jadi 30 
kelompok. Pemkab juga meng- 
ajak Pusat Penelitian Kopi dan 
Kakao serta Bank Indonesia, 
Bank Jatim, Perum Perhutani, 
dan Eksportir PT Indokom un- 
tuk bersama-sama terlibat. 

Kredit yang dikucurkan lem- 
baga perbankan kepada petani 
kopi untuk membiayai proses 
ekspor juga membengkak, tahun 
2011 sebesar Rp 500 juta, se- 
karang menjadi Rp 1,3 miliar. 
Importir pun mulai datang dari 
Belanda, Australia, dan Jepang. 


«. 


Kami khawatir harga 
terus turun. Beberapa 
bulan terakhir, harga 
terus berubah. 
Abdul Manan 


H Sumarsum menambahkan, 
membengkaknya kelompok tani 
kopi dari lima kelompok menjadi 
30 kelompok memberi harapan 
cerah. Awalnya, kopi diproses se- 
cara asalan, proses giling, lalu 
dijemur sampai kering, dan dijual 
ke tengkulak Rp 20.000 per kg. 

"Sekarang setelah mempero- 
leh pembinaan melalui sistem 
vermentasi, maka kopi petani di- 
beli oleh kelompok dengan harga 
lebih mahal, yakni Rp 35000 
per-kilogram,” kata Sumarsum. 

Sementara itu, petani kakao di 
Kabupaten Madiun, Jawa Timur, 
mengeluhkan harga kakao yang 
terus turun dalam beberapa bu- 
lan terakhir. Petani di Desa Se- 
gulung, Kecamatan Dagangan, 
Abdul Manan mengatakan, harga 
biji kakao kering di tingkat petani 
Rp 13.000 per kg. Harga ini lebih 
rendah dibandingkan dengan bu- 
lan lalu yang mencapai Rp 17000 
per kg. 

"Kami khawatir harga terus 
turun. Beberapa bulan terakhir, 
harga terus berubah. Pada tiga 
bulan lalu, harga biji kakao kering 
masih menembus Rp 20.000 per 
kg,” ujarnya. (NIK/SIR) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Plaza Senayan 
Palm Awards2012, 
x 


X k 


Nama Longkap 
“Alamat / telp 


Tempat Tgl lahir. 
Pendidikan akhir 
Kegiatan / Pekerjaan 
Tema Judul 


PERSYARATAN PESERTA 
Warga negara Indonesia usia 18 -23 tahun (belum berulang tahun ke-23 pada bulan November2012). 


s, Tamat sekolah menengah atas (setara dengan SMU). 
& Tidak pernah memenangkan perlombaan yang sama sebelumnya. 
ed Pemenang lomba bersedia mengikuti pendidikan di bidang Fashion /rancang busana selama antara 8 bulan s/d 1 tahun dimulai Januari 2013. 


Buatlah sebuah rancangan baju yang diilhami oleh animasi kartun Jepang (Japanese Anime), dan aksesorisnya (jika ada), yang dibuat lebih 
fashionable. 


PERSYARATAN LOMBA 
Formulir pendaftaran wajib diisi lengkap dengan nomortelepon, copy KTP dan ijazah terakhir. 

Melampirkan tulisan singkat yang menceritakan latar belakang peserta serta pekerjaan orangtua. 

Lampirkan sketsa rancangan berwarna diatas kertasA3 beserta judul, Inspirasi, nama perancang, dan alamat. 
Rancangan bagian belakang digambarkan disebelah kanan bawah. 

1 Rancangan dalam 1 lembar, maksimal 2rancangan beserta contoh bahan. 


Penilaianjuri 


Pemenangt 
Beasiswa pendidikan bersertifikat 1 tahun di Lasalle College Jakarta 4 uang saku selama bersekolah. 
Pemenang2 
Beasiswa pendidikan bersertifikat 1 tahun di Lasalle College Jakarta # uang saku selama bersekolah. 
Pemenang Favorit 
Beasiswa pendidikan bersertfikat8 bulan di Lasalle College Jakarta # uang saku selama bersekolah. 
DEWAN JURI 
Wakil-wakil dari managemen Plaza Senayan, Lasalle College Jakarta, perancang busana, insan media, dll, 


1 Oktober - 31 Oktober 2012 
1 November - 20 November 2012 


21 November - 23 November 2012 
24 November 2012 

25 November 2012 

Januari 2013 


ditemp4 


LAIN - LAIN 
Finalis yang berasal dari luar Jabotabekakan mendapatkan penggantian biaya transportasi PP dan akomodasi selama 4 hari pada saat 
penjurian di Jakarta dengan memperlihatkan iket/tanda pembayaran. 

Formulir pendaftaran dapat diperoleh di meja informasi Plaza Senayan, media cetak (Kompas, Surabaya Post, PS Magazine, Nova, 
Bintang Indonesia, Jawa Pos, sekolah menengah umum terkemuka), dan Plaza Senayan website (www.plaza -senayan.com) 


Untuk informasi silahkan hubungi : 
Corporate Marketing & Communication Dept, Plaza Senayan, dengan ibu Ayang /ibu Erry (021)5723456. 


Kirimkan formulir pendaftaran, riwayat hidup, serta gambar rancangan ke alamat: 


Plaza Senayan Shopping Center, PT. Senayan Trikarya Sompana, Corporate Marketing 
'&Conmuneton Do, Gedung Sona Senayan! Basomani Tor. Ana Atika 


90.8, Gelora Bung Karo, Jakarta Pusat 10270. 


PLAZA SENAYAN 


SHOPPING CENTRE 


Raihlah cita - citamu dengan beasiswa sekolah merancang busana dari Plaza Senayan 
Shopping Center & Lasalle College Jakarta. 


dasarkan kreativitas, keaslian ide, teknik, pemilihan bahan beserta aksesorisnya. 
TTahap seleksi akan memilih 20 rancangan sebagai finalis. 
HADIAH 


: Periode pendaftaran dan pengiriman rancangan. 

: 20 finalis terpilih diberi waktu hingga tanggal tersebut untuk mempersiapkan rancangan 
tnya masing-masing menjadi rancangan siap pakai. 

: Finalis berada di Jakarta untuk wawancara dan penjurian. 

: Pameran hasil rancangan para finalis di Atrium Plaza Senayan untuk pemilihan juara favorit. 

: Grand final dan pengumuman hasil pemenang disertai peragaan busana. 

: Mulai bersekolah. 


Pn 


NUSANTARA 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


ABAUAP 


KOMPAS /ASWIN RIZAL 


Wali Kota Makassar Tlham Arief Sirajuddin (kedua dari kanan), Direktur Komunikasi Korporat Kompas Gramedia Widi Krastawan (kiri), 


Direktur Utama PT Gramedia Pustaka Utama Wandi S Bra 


anan), dan Kepala Kantor Cabang Utama Bank Central Asia Makassar Amir 


Basri menghadiri pembukaan Kompas Gramedia Fair di Balai Prajurit M Jusuf, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (3/10). 


MODIFIKASI CUACA 


Hujan Buatan Diperpanjang 


PALANGKARAYA, KOMPAS 
— Pelaksanaan hujan buatan di 
Kalimantan Tengah yang dimulai 
28 Agustus akan berlanjut hingga 
18 Oktober, saat puncak peri- 
ngatan Hari Pangan Dunia ting- 
kat nasional. Selain kabut asap 
yang sering muncul, hujan bu- 
atan diperpanjang karena acara 
itu akan dihadiri Presiden Susilo 


Bambang Yudhoyono. 
Koordinator — Pemanfaatan 
Teknologi Modifikasi — Cuaca 


(TMC) Budi Harsoyo di Palang- 
karaya, Kalteng, Rabu (8/10), 
mengatakan, sesuai rencana 
awal, hujan buatan akan ber- 
langsung hingga 6 Oktober, Na- 
mun diperpanjang mengingat pe- 
ringatan hari pangan itu mem- 
butuhkan kondisi udara yang be- 
bas dari kepulan asap pekat. 

”Selain Presiden, turut hadir 
beberapa menteri terkait serta 
sekitar 85 duta besar negara sa- 
habat," jelasnya. 

Gubernur Kalimantan Selatan 
Rudy Arifin mengatakan, saat ini 
sudah membutuhkan adanya hu- 
jan buatan akibat kabut yang 
semakin pekat di beberapa lokasi. 
Bahkan, menurut Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi — Kalsel, 


Rachmadi Kurdi, kabut asap ta- 
hun ini lebih parah dibandingkan 
dengan tahun lalu. Tahun lalu, 
gangguan kabut asap terhadap 
penerbangan di Bandara Syam- 
sudin Noor tidak semasif tahun 
ini yang terjadi hampir setiap 
pagi, meski tahun 2011 jumlah 
titik api tersebar di 900 lokasi, 

Pada tahun 2012, hingga awal 
Oktober, jumlah titik api men- 
capai 700 lokasi. Dari jumlah itu, 
yang sudah terbakar mencapai 10 
persen, Daerah yang terbakar ada 
di Kabupaten Tanah Laut, Tanah 
Bumbu, dan Kota Baru, 

”Yang terbakar lahan kering 
akibat lama tidak hujan. Pemicu- 
nya akibat alam maupun kela- 
laian, seperti orang membakar 
rumput dan kebun yang kemu- 
dian apinya merembet ke tempat 
lain,” ucapnya. 

Kepala Dinas Pendidikan Kal- 
sel” Ngadimun — mengatakan, 
memberi keleluasaan bagi seko- 
lah untuk meliburkan kegiatan 
belajar apabila kabut asap dirasa 
sudah cukup mengganggu. 

"Sekolah-sekolah di daerah ra- 
wan kabut asap, kami pertim- 
bangkan untuk bisa diliburkan 
apabila kabut asapnya memba- 


hayakan siswa,” ujarnya. 


Habiskan anggrek 


Cagar Alam Dusun Besar di 
Kota Bengkulu terbakar. Api yang 
membakar 56,2 hektar dari total 
CADB seluas 577 hektar tersebut 
menghancurkan habitat anggrek 
pensil dan kantung semar yang 
termasuk flora dilindungi. 

Kebakaran terjadi sejak Senin 
(4/10) sore hingga malam. Pada 
Selasa (2/10) pagi, kebakaran pa- 
da lahan gambut itu terhenti. 
"Untuk sementara, kebakaran 
sudah berhenti. Tim di lapangan 
tidak menemukan lagi asap dari 
gambut,” ujar Anggoro Dwi Su- 
jiarto, Kepala Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam Bengkulu. 

Menurut Anggoro, petugas di 
lapangan kesulitan memadam- 
kan api karena kendaraan pema- 
dam tidak bisa mendekati lokasi 
kebakaran, Petugas juga kesulit- 
an mencegah api meluas. Berun- 
tungangin bertiup kearah Danau 
Dendam Tak Sudah sehingga 
mengarahkan api untuk tidak 
membakar cagar alam lebih luas 
lagi. Pada 28 September 2012, 
terdapat 15 titik api di Provinsi 
Bengkulu. (BAY/WER/ADH) 


Ada Unsur Kelalaian 


Belum Satu Orang Pun Jadi Tersangka 


BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Indikasi adanya 
kelalaian yang mengakibatkan tenggelamnya KMP 
Bahuga Jaya di Selat Sunda makin menguat, Kedua 
nakhoda, baik Bahuga Jaya maupun kapal tanker 
MT Norgas Cathinka, bisa dipidanakan menyusul 
tabrakan yang menewaskan tujuh orang tewas itu. 


Direktur Kepolisian Air Polda 
Lampung Komisaris Besar Edi- 
on, Rabu (9/10), mengatakan, po- 
lisi telah meme likitnya 15 
saksi. Mereka adalah nakhoda 
dan awak kapal dari KMP Bahuga 
Jaya serta MT Norgas Cathinka 
ditambah sejumlah penumpang, 

Dari hasil penyelidikan se- 
mentara, polisi menduga kece- 
lakaan dipicu kelalaian manusia, 
yakni nakhoda kedua kapal, Saat 
tabrakan, nakhoda KM Bahuga 
Jaya tidak berada di anjungan. 
Kemudi kapal diserahkan kepada 
mualim kapal yang akhirnya te- 


was di lokasi. "Dalam kondisi alur 
pelayaran padat macam di Ba- 
kauheni-Merak, nakhoda seme 
tinya berada di anjungan meng- 
ju kapal,” ujar Edion. 

a menemukan adanya 
kelalaian dari pihak MT Norgas 
Cathinka, ”Sebelum tabrakan 
terjadi, nakhoda kapal ini (Nor- 
gas Cathinka) tidak mengambil 
tindakan tegas dan sigap untuk 
menghindar, Seharusnya ia bisa 
mengurangi laju kecepatan kapal 
atau menyimpang dari kejauh- 
an,” tutur Edion. 

Kepala Bidang Humas Polda 


Lampung Ajun Komisaris Besar 
Sulistyaningsih mengatakan, 
mengacu ke Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran, kecelakaan kapal di 
laut menjadi tanggung jawab na- 
khoda. Berarti, nakhoda KMP 
Bahuga Jaya dan MT Norgas 
Cathinka bisa dipidanakan. 
Namun, polisi belum mene- 
tapkan tersangka. Polisi beserta 
Komite Nasi elamatan 
Transportas 


lan Admi 


Pelabuhan Bakauheni dan Merak 


dap tiga awak kapal tanker 
Norgas Cathinka yang berben- 
dera Singapura. 

Mereka adalah Ernesto Lat Jr 
(53), warga negara pina yang 
menjabat master captain kapal: 
Su Jibing (38), warga negara Chi- 
na yang menjabat chief officer, 
dan Christian Briyan Sioson (22) 
sebagai ordinary seaman. Kapal 
tanker Norgas Cathinka yang ba- 


gian depannya ringsek akibat ta- 
n itu juga masih diamankan 
isi dan KNKT. 


Sistem alur laut 


Ketua Solid: Pelaut In- 
don Pi ja Pera meminta 
pemerintah serius membenahi 
sistem alur laut untuk mencegah 
terulangnya kecelakaan kapal, 
perti tabrakan antara KMP Ba 
huga Jaya dan MT Nor 
Cathinka mbu-rambu haru 
diperbanya stem pengaturan 
lalu lintas di laut juga harus di- 
sempurnakan agar perjalanan 
kapal, termasuk di lintasan pe- 
layaran yang sibuk, terjamin ke- 
amanannya," kata Pius. 

Pemerintah perlu pula meng- 
atur secara tegas langkah yang 
harus dilakukan untuk menjamin 
keselamatan pelayaran. Pelatih- 
an berkala awak kapal harus di- 
lakukan oleh semua operator pe- 
layaran, (JON/CAS) 


MITIGASI TSUNAMI 
Disiapkan 
Tempat 
Evakuasi 


KEBUMEN, KOMPAS — Pe- 
merintah Kabupaten Kebumen 
dan Cilacap, Jawa Tengah, segera 
membangun ruang aman tsuna- 
mi sebagai upaya mitig: 
hadap anci 
layah 


i ter- 
nan bencana di wi- 
r selatan tersebut. 
a ditujukan sebagai 
evakuasi sementara yang 
akan dibangun tidak jauh dari 
kawasan rawan sehingga mudah 
terjangkau warga. 

Kabid Pencegahan Bencana 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kebumen Made 
Wirawan, Rabu (3/10), menga- 
takan, pihaknya berencana mem- 
bangun delapan rumah aman 
tsunami setinggi masing-masing 
12 meter dengan konstruksi me- 
nyerupai rumah panggung. 
Rumah-rumah itu akan dibangun 
di delapan kecamatan yang wi- 
layahnya berhadapan langsung 
dengan pantai selatan. 

Wilayah itu meliputi Kecamat- 
an Mirit, Ambal, Klirong, Puring, 
Buluspesantren, —— Petanahan, 
Ayah, dan Buayan. ”Lokasi 
rumah aman tsunami sengaja di- 
tempatkan di daerah strategis 
dan mudah diakses serta terjang- 
kau penduduk sekitar,” ujarnya. 

Satu rumah aman tsunami bu- 
tuh Rp 35 miliar-Rp 5 miliar, 
Untuk itu, diajukan anggaran Rp 
37 miliar ke Badan Nasional Pe- 
nanggulangan Bencana (BNPB). 

Lantai atas rumah akan di- 
manfaatkan untuk penampung- 
an warga saat tsunami, Pada kon- 
disi normal, lantai bawah dapat 
dipakai untuk berbagai kegiatan 
kemasyarakatan. 

Kasi Pencegahan BPBD Ke- 
bumen Sofwani mengakui, dari 
delapan kecamatan, baru satu lo- 
kasi siap dibangun, yakni di Desa 
Munggu, Kecamatan Petanahan. 
Adapun wilayah lain masih me- 
nunggu penyiapan lahan. 


Kepala Pelaksana Harian 
BPBD Cilacap Wasi Ariyadi 


mengatakan, tahun 2013, pihak- 
nya akan membangun bukit bu- 
atan di pesisir selatan sebagai 
ruang evakuasi warga dari an- 
caman tsunami. BNPB telah 
memberi komitmen. Di bukit bu- 
atan akan dibangun tempat pe- 
nampungan yang dapat menam- 
pung 9000 warga. (GRE) 


- 


Warga Kota Probolinggo, Jawa Timur, Senin (17/9), melakukan upacara Hari Jadi 


KOMPAS /DAHIIA IRAWATI 


653 Kota 


Probolinggo di alun-alun Kota Probolinggo. Upacara dengan mengenakan pakaian adat Pendalungan 
dan berbahasa Madura itu diharapkan meningkatkan kecintaan warga setempat terhadap budaya lokal. 


TRADISI 


Pesak dan Celurit Sakera Pun Upacara 


pel ngengaeh areh kadad- 

Ain Kottah Probolinggo 
e kapeng 653 taon 2012 

kebarengan tanggal 1 bulen te- 
kepek taon 1433 Hijriah, ampun 
siap e molaen (Apel peringatan 
Hari Jadi Ke-653 Kota Pro- 
bolinggo tahun 2012 bersamaan 
dengan tanggal 1 bulan sela— 
pertengahan Syawal dan Besar— 
dimulai).” 

Demikian kalimat pembuka 
yang diucapkan pemimpin upa- 
cara Hari Jadi Ke-653 Kota Pro- 
bolinggo, Senin (17/9), di 
alun-alun Kota Probolinggo, Ja- 
wa Timur, Ucapan pemimpin 
upacara itu sontak disambut ta- 
wa cekikikan penonton. 

”Upacaranya lucu, beda dari 
ias: Pakai baju adat dan 
bahasa Madura,” ujar Yunita, 
warga Mayangan, Probolinggo, 
yang kala itu menyaksikan upa- 
cara tersebut sambil menggen- 
dong anaknya. 

Upacara hari jadi Kota Pro- 
bolinggo kali ini memang beda. 
Peserta yang berjumlah sekitar 
500 orang dari satuan kerja 
Pemkot Probolinggo tidak me- 
ngenakan seragam dinas. Mere- 
ka mengenakan baju khas Pen- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


dalungan, yaitu baju adat Ma- 
dura, Arab, Jawa, dan China. 

Peserta pria yang mengena- 
kan adat Madura mengenakan 
baju pesak (baju hitam-hitam 
dengan bagian dalam kaus ga- 
ris-garis merah putih) dan 
udeng, membawa celurit, serta 
ada yang mengenakan kumis 
palsu khas Sakera (tokoh etnis 
Madura). 


Bahasa Madura 


Bahasa yang digunakan sela- 
ma upacara pun menggunakan 
bahasa Madura. Itu karena 85 
persen warga Kota Probolinggo 
berasal dari etnis Madura. 

Upacara ini memang bukan- 
lah resmi nasional dengan 
pembacaan Pancasila, UUD 
1945, dan menyanyikan lagu ke- 
bangsaan “Indonesia Raya”, 
Meski begitu, semangat ber- 
kumpul dengan berbusana adat 
dan mendengarkan petuah pim- 
pinan tetap patut diacungi jem- 
pol. 

"Upacara dengan adat Pen- 
dalungan ini untuk membang- 
kitkan semangat cinta budaya 
daerah, Rasa cinta pada budaya 
Pendalungan ini akan berdam- 


pak mencintai keseniannya, ba- 
hasanya, dan budaya Pendalung- 
an lainnya," ujar Wali Kota Pro- 
bolinggo M Buchori. Wilayah 
Pendalungan meliputi Jember, 
Bondowoso, Situbondo, Probol- 
inggo, dan Lumajang. 

Meski upacara ala Penda- 
lungan baru dilakoni dua kali, 

t pesertanya sungguh 

a. Di tengah terik men- 
tari alun-alun, mereka rela ber- 
panasan memakai kostum pesak 
yang gerah, memegang celurit, 
dan tidak lupa memakai kumis 
palsu yang kadang letaknya mi- 
ring. 

Christanto Pudjirahardjo, do- 
sen Universitas Negeri Jember 
pernah berpendapat Pendalung- 
an adalah sebuah proses yang 
akan terus ”menjadi” di tengah 
keberagaman. Budaya Penda- 
lungan memang belum mapan, 
tapi akan terus menjadi seiring 
gerak dinamis budaya etnis pen- 
dukungnya. Jika demikian, bu- 
daya Pendalungan Probolinggo 
sangat mungkin terus berproses 
menuju ciri khasnya. Jadi, mau 
dibawa ke mana budaya Pen- 
dalungan Probolinggo? 

(DAHLIA IRAWATI) 


PENDIDIKAN 


Tuntut Janji, Guru di Timika Mogok 


TIMIKA, KOMPAS — Tidak 
hanya situasi keamanan di Ti- 
mika yang memaksa guru meng- 
hentikan aktivitas belajar-meng- 
ajar, Belum jelasnya pelaksanaan 
Peraturan Bupati Nomor 3 Ta- 
hun 2012 tentang Bantuan Ope- 
rasional Pendidikan Daerah juga 
mereka mogok meng- 
pada Rabu (3/10) itu 
ru dari 29 sekolah di 
Timika dan sekitarnya. 
Moderator Solidaritas Kepala 
Sekolah di Timika Gabriel Ra- 
hangiar mengatakan, tuntutan 
utama dari pemogokan itu adalah 
kejelasan atas dana Bantuan 
Operasional Pendidikan Dar 
(BOPDA). "Bantuan itu tertuang 
dalam Peraturan Bupati Nomor 3 
Tahun 2012," kata Gabriel, 
Bantuan itu diberikan kepada 
semua sekolah, mulai TK hingga 
SMA/SMK. Untuk SMP dan 
SMA/SMK, dana diberikan se- 


| 


Persoalan itu akan 
segera diselesaikan dan 
dana akan dicairkan. 


suai dengan jumlah siswa. Jika 
ntah Kabupaten Timika 
anggup melaksanakan ke- 


bijakan it merupakan ba- 
gian d Bupati Mimika 
Klemen Tinal untuk membe 


kan pendidikan gratis—sebaik- 
nya dicabut saja," ujarnya. 

Juni lalu, Pemkab Mimika per- 
nah memberikan dana talangan 
Rp 4 miliar. Dana itu, menurut 


Gabriel, disebutkan sebagai uang 
panjar atas kebijakan BOPDA se- 
nilai Rp 37 mi' lebih. Namun 
hingga kini, sisa dari dana ban- 
tuan itu belum diberikan. Mogok 
itu direncanakan hingga Jumat. 

Kepala Dinas Pendidikan Ka- 
bupaten Mimika Ausilius Youw 
mengatakan, pihaknya telah ber- 
kirim surat kepada DPRD Mi- 
mika terkait hal itu. Dari in- 
formasi yang diterimanya, per- 
soalan itu akan segera disele- 
saikan dan dana akan dicairkan. 

Gangguan keamanan di Timi- 
ka, terutama di Distrik Kwamki 
Narama, beberapa waktu tera- 
khir telah menyebabkan bebe- 
rapa sekolah diliburkan. 

Pada Rabu siang, warga dua 
kampung di distrik tersebut kem- 
bali saling serang dengan meng- 
gunakan panah. Sedikitnya 21 
orang menderita luka dalam ben- 
trokan itu. (JOS) 


Ancaman Stabilitas 


di Asia 


Jumat, 5 Oktober 2012 


Ketegangan di Laut China Timur melalui berbagai tuduhan dan agitasi di 
Kepulauan Senkaku antara Jepang dan China/Taiwan (Diaoyutai) menjadi titik 
api baru stabilitas dan dinamika kawasan Asia. Persoalan dan ketegangan 
yang muncul di Laut China Timur dan Laut China Selatan mengisyaratkan 
dua persoalan, Pertama, kebangkitan China sebagai kekuatan baru dunia 
yang dirintis melalui modernisasi dan reformasi pembangunan ekonominya. 
Kedua, multipolarisasi politik dan ekonomi global berada di persimpangan, 
mencari bentuk-bentuk akomodatif atas perimbangan kekuatan dalam tata 
hubungan internasional yang baru. Sejauh mana klaim tumpang-tindih ini 
mengancam dinamika dan stabilitas perdamaian di seluruh kawasan Asia 
Timur dan Tenggara? Mungkinkah perang terbuka terjadi? Bagaimana 
dengan persepsi soal adanya cadangan minyak dan energi? 


MEP OTO LES /Sam Yeh 


Simak ulasan lengkapnya pada FOKUS, 
Jumat, 5 Oktober 2012 


KOMPAS 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


NUSANTARA 


Anak Pejabat 
Saling Bertarung 


Kisruh Pencalonan di Sultra Belum Tuntas 


MANADO, KOMPAS — Pemilihan umum kepala 
daerah kabupaten/kota di Sulawesi Utara terus 
diwarnai pertarungan anak pejabat. Dalam Pilkada 
Kabupaten Minahasa yang dijadwalkan digelar pada 
12 Desember, akan bertarung putra Gubernur Sulut 


dan Bupati Minahasa. 


Careig Runtu (30), putra su- 
lung Bupati Minahasa, bertarung 
dengan Ivan Sarundajang (40), 
putra sulung Gubernur SH Sa- 
rundajang. Careig calon bupati 
dari Partai Golkar dan Demokrat, 
sedangkan Ivan calon wakil bu: 
pati diusung PDI-P, 

Ketua KPU Minahasa Meydi 
Tinangon di Manado, Rabu 
(8/10), mengatakan lima pasang 
calon siap bertarung. Mereka 
adalah Careig Runtu-Denny 
Tombeng — (Golkar/Demokrat), 
Jantje Sayouw-Ivan Sarundajang 
(PDI-P), Hangky Arther Gerung- 
an-Ricky Montong (partai ga- 
bungan), Jouke Kaseger-Fer- 
dinand Novi Mewengkang (ga- 
bungan parpoD, dan Anne Na- 
ngoy-J Mentu (perseorangan). 

Menurut Tinangon, pencalon- 
an anak pejabat dalam Pilkada 
Minahasa merupakan hak indi- 
vidu dan tidak melanggar aturan 
KPU. "Kelima calon telah men- 


jalani pemeriksaan kesehatan 
dan psikotes schingga layak maju 


sebagai calon bupati dan wakil 
bupati Minahasa. Kami sekarang 
tinggal undi nomor urut dari se- 
tiap calon," katanya. 

Fenomena anak pejabat maju 
sebagai calon bupati dan wali 
kota di Sulut telah berlangsung 
lama, Sebelumnya, Harley Mang- 
indaan, putra Menhub EF Mang- 
indaan, terpilih menjadi Wakil 
Wali Kota Manado tahun 2010, 
Lalu di Minahasa Selatan, 
tianti Euginia Paruntu, putri su- 
lung Ketua DPRD setempat, ta- 
hun 2010 terpilih sebagai bu- 
pati. 

Gubernur Sulut SH Sarunda- 
jang mengaku pencalonan Ivan 
atas permintaan PDI-P, semen- 


tara dirinya adalah pembina Par- 
tai Demokrat Sulut. "Tetapi saya 
katakan di mana-mana untuk 
bersikap netral, bahkan takkan 
berkampanye untuk Ivan. Saya 
berharap bupati dan wali kota 
yang mendukung calon lain juga 
berlaku sama,” ujarnya. 


Satu pasangan lagi 

Dedeng Yusuf Maolani-Ma- 
man Daning menjadi pasangan 
kedua yang menyerahkan berkas 
dukungan ke KPU Provinsi Jawa 
Barat, Rabu (3/10). Mereka opti- 
mistis bisa bersaing dengan pa- 
sangan perseorangan sebelum- 
nya, yakni Dikdik Mulyana Arief 
Mansur-Cecep Nana Suryana To- 
yib. 

Dedeng berasal dari keluarga 
Pesantren Al Jawami di Keci 
matan Cileunyi, Kabupaten Ban- 
dung. Dia masih tercatat sebagai 
PNS di Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa Provinsi Jabar. Maman ada- 
lah pengusaha besi rongsokan 
dari Kabupaten Bogor. Dia per- 
nah maju dalam Pilkada Bupati 
Bogor, tapi kandas, 

”Untuk tahap pertama, kami 
baru menyerahkan 101.905 du- 
kungan dari yang disyaratkan s 
banyak 14 juta. Sisanya akan di- 
lengkapi secara bertahap," kata 
Ketua Tim Sukses Dedeng-Ma- 
man, Dadi Ahmad Fudholi. 

Terkait penetapan pasangan 
calon kepala daerah Sulaw 
Tenggara masih menunggu k 
putusan KPU pusat. KPU Sulteng 
membawa persoalan ini ke pusat 
setelah gagal membuat keputu 
an terkait salah satu bakal calon. 

"Belum ada penetapan calon 
sampai saat ini karena rapat ple- 


no (KPU Sultra) kemarin dead- 
lock,” ujar Ketua KPU Sultra 
Mas'udi di Kendari, Rabu, 

Penetapan pasangan calon gu- 
bernur-wakil gubernur Sultra se- 
suai jadwal seharusnya pada 1 
Oktober. Namun, rapat penetap- 
an calon oleh KPU Sultra tidak 
menghasilkan keputusan. Kega- 
galan itu diduga terkait pasangan 
calon Ali Mazi-Wuata Saranani 
yang mendaftarkan diri melalui 
gabungan partai politik. Sebe- 
lumnya, Wuata Saranani telah 
mendaftar sebagai cawagub ber- 
pasangan dengan bakal cagub La- 
ode Asis dari jalur perseorangan, 
tetapi kemudian Wuata meng- 
undurkan diri. 

Mas'udi berharap keputusan 
terkait masalah itu bisa diperoleh 
sebelum 12 Oktober agar pasang- 
an calon segera ditetapkan, Jika 
melewati tanggal tersebut, jadwal 
kampanye akan bergeser dan pa- 
da akhirnya ikut menggeser hari 
pelaksanaan pemilihan yang te- 
lah ditetapkan 4 November. 

Terdapat enam pasang bakal 
calon yang mendaftarkan diri ke 
KPU Sultra, yakni petahana Nur 
Alam-Saleh Lasata, Buhari Mat- 
ta-Amirul — Tamim, — Ridwan 
BAE-Hacerul Saleh, Ali Ma- 
ziWuata Saranani, Sabaruddin 
Labamba-Kasir, dan pasangan in- 
dependen Laode Asis-Jusrin. 

Menjelang Pilkada Jawa 
Tengah 2013, Badan Pengawas 
Pemilihan Umum mulai mem- 
bentuk Panitia Pengawas Pemi- 
lihan Umum tingkat kabupaten/ 
kota di Provinsi Jawa Tengah. 
Pendaftaran anggota Panwaslu 
dibuka mulai 4 Oktober hingga 10 
Oktober, 

Ketua Panitia Seleksi Panwas 
Pemilu Kabupaten/Kota di Pro- 
vinsi Jateng Sriyanto Saputro, 
Rabu (8/10), di Semarang, men- 
jelaskan, pendaftaran tersebut 
dalam rangka pembentukan Pan- 
waslu untuk 83 kabupaten/kota 
di Jateng Dua kabupaten lain di 
Jateng, yakni Kabupaten Banyu- 
mas dan Kudus, sudah lebih dulu 
dibentuk. (ELD/ENG/SON/ZAL) 


KOMPAS/FBAGANATA INDIA RIATMOKO 


Pekerja membersihkan ornamen atap Siti Hinggil Keraton Yogyakarta, Yogyakarta, Rabu (3/10). Pembersihan serta pemasangan paving 
block di sekeliling tempat itu merupakan bagian dari persiapan untuk pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang rencananya akan dilaksanakan di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta pada 9 Oktober. 


UU KEISTIMEWAAN DI YOGYAKARTA 


Pendidikan Berbasis Kebudayaan Jadi Fokus 


YOGYAKARTA, KOMPAS — 
Setelah Undang-Undang Keisti- 
mewaan Daerah Istimewa Yog- 
yakarta disahkan, Yogyakarta ha- 
rus bali foku 2 
pendidikan berba 
Karena itu, pengu: 
dalam hal pendidikan berb: 
kebudayaan perlu ditingkatkan. 

Demikian diungkapkan Peng- 
asuh Pondok Pesantren Abdullah 
Ibnu Abbas Banguntapan, Ka 
bupaten Bantul, DIY, KH M Jazir 
ASP dalam dialog budaya dan 
gelar seni "Yogyakarta Menyong- 
song Peradaban Baru" yang di- 
gelar Kogan Budaya 
(2/10) m: 
Pendapa Kepatihan, Yogyakarta. 
sebagai pembicara da- 
lam dialog itu, antara lain, dosen 
Fakultas Ilmu Budaya Univer- 
sitas Gadjah Mada Yogyakarta, 


Lono Lastoro Simatupang, dan 


sejarawan dari Pusat Sejarah dan 
Etika Politik Universitas Sanata 
Dharma, Yogyakarta, G Budi Sub- 
anar SJ. 


karta memiliki banyak material 
Isi ataupun kebudayaan yang 
isa dikembangkan. Tetapi, "ke- 
kayaan" itu hingga saat ini belum 
banyak yang dimanfaatkan. 
”Yogyakarta penuh dengan ke- 
istimewaan, hanya kita tidak pe 
nah mau menggalinya. Potensi 
ini harus dimunculkan, sebab ha 
nya negi au daerah yang me- 
miliki daya inovasi tinggi yang 
akan mengu dunia,” ujarnya. 
Jazir mencontohkan, Kor 
Selatan kini tumbuh berkembang 
menjadi negara maju. Hal itu 
bukan semata-mata karena pe- 
nguasaan pada teknologi, tetapi 
juga pada kemampuan mereka 
berinovasi dalam sektor industri 


kreatif, seperti produksi film kar- 
tun, komik, serta drama. Sektor 
industri kreatif ini mampu me- 
nopang 40 persen perekonomian 
negara itu. 


Bukan industri mesin 


Lono Simatupang menambah- 
kan, peradaban baru Yogyakarta 
melalui pengembangan pendi- 
dikan dan kebudayaan diharap- 
kan jangan 


tuh pada indus- 
ebab, ketika 
gala sesuatu diindustrikan, maka 
kearifan lokal di dalamnya 
akan mati, 

"Sebagai contoh pada batik. 
Ketika muncul industrialisasi ba- 
tik cap, maka kehadirannya me- 
matikan batik tulis,” kata Lono, 

Pada dasarnya penciptaan bu- 
daya tidak pernah ditujukan pada 
industri, Karena itu, masyarakat 
Yogyakarta juga tidak boleh ta- 


kabur dengan menjadikan indus- 
tri sebagai jalan kunci untuk me- 
nyongsong peradaban baru Yog- 
yakarta. 

Budi Subanar mengatakan pu- 
la, peradaban baru Yogyakarta 
setelah pengesahan Undang-Un- 
dang Keistimewaan DI Yogya- 
karta dapat dimulai dengan me- 
nempatkan desa, kampung, dan 
komunitas sebagai basis kebu- 
dayaan dan dasar keistimewaan. 
Ini semua dilakukan dengan 
tepung (mengenali), srawung 
(bergaul/berinteraksi), dan du- 
nung (berproses mencapai per- 
kembangan optimal). 

”Di dalam dunung kita tetap 
perlu mengulir budi. Dengan cara 
demikian, Keistimewaan Yogya- 
karta akan menempatkan dan 
menawarkan diri sebagai model 
bagi pihak lain untuk belajar,” 
kata Budi Subanar, (ABK) 


INFRASTRUKTUR 


Bandara 
Melonguane 


Beroperasi 
Kembali 


MANADO, KOMPAS — Ban- 
dar Udara Melonguane di 
Kabupaten Talaud, Sulawesi 
Utara, yang pernah ditutup se- 
lama sebulan lebih, dibuka kem- 
bali untuk penerbangan, Itu di- 
lakukan setelah Dirjen Perhu- 
bungan Udara Kementerian Per- 
hubungan mencabut penutupan 
bandara itu pada akhir Septem- 
ber lalu. 

Kepala Dinas Perhubungan 
Sulut Parlindungan Tampubolon 
di Manado, Rabu (3/10), menga- 

akan, pengoperasian kembali itu 
mulai Senin (4/10). "Ttu ditandai 
dengan penerbangan pesawat 
yang ditumpangi Ketua Umum 
Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan Megawati Soekarno- 
putri dan rombongan Senin lalu 
menuju Talaud,” jelas Parlin- 


dungan. 
Bupati Kabupaten Talaud 
Constantine Ganggali menilai 


pembukaan Bandara Melongu- 
ane ini meringankan beban kerja 
pemerintahannya. "Tak mungkin 
pejabat kami bolak-balik ke Ma- 
nado dan Jakarta dalam urusan 
dinas dengan naik kapal laut yang 
memakan waktu berhari-hari,” 
katanya. 

Bandara Melonguane ditutup 
paksa Kemenhub akibat peng- 
operasian agen premium minyak 
dan solar (AMPS) berada dekat 
lokasi bandara, Penutupan sejak 
awal Agustus lalu, Landas pacu 
bandara itu 1.600 meter meru- 
pakan satu-satunya bandara pa- 
ling utara di Indonesia yang di- 
darati pesawat jenis Cassa serta 
ATR kapasitas 70 penumpang. 

Parlindungan menyatakan, ke- 
butuhan penerbangan ke wilayah 
utara Indonesia cukup penting, 
Itu sebabnya, kini pemerintah 
membangun lagi sebuah bandara 
di Pulau Miangas, Pembangunan 
bandara di pulau paling utara 
Indonesia itu telah dimulai de- 
ngan dana APBN senilai Rp 4 
miliar, Bandara Miangas ditar- 
getkan beroperasi tahun depan. 

Proses pembangunan bandara 
Miangas tertunda selama dua ta- 
hun karena pembebasan tanah. 
Kini, persoalan itu sudah selesai. 
Lahan yang dibebaskan seluas 12 
hektar. Biaya pembebasan lahan 
diambil dari dana APBD Sulut 
dan ABPD Kabupaten Talaud se- 
banyak Rp 11 miliar” Kami sudah 
membayar semua ganti rugi ta- 
nah bandara,” katanya. (ZA) 


KEHUTANAN 


Mafia Lahan dalam Perambahan Liar | 


JAMBI, KOMPAS — Jual-beli 
lahan bernilai ratusan miliar ru- 
piah telah merusak kawasan hu- 
tan negara di Jambi. Pengen- 
dalian ini kian 
mendesis gah me- 
luasnya perambahan liar. 

L perambahan sudah 7000 
hektar lebih. Dana yang mengalir 
kepada mafia lahan setidaknya 
Rp 350 miliar. "Mereka berani 
mematok harga tinggi dengan da- 
lih kawasan ini dilengkapi pasar 
dan tempat ibadah,” kata M 
Nazli, Koordinator Bidang Pe- 
negakan Hukum Hutan Res 
Harapan, di Jambi, Rabu (3/10). 

Perambahan makin parah pa- 
da kawasan Hutan Restorasi Ha- 
rapan Rainforest di Kabupaten 
Batanghari, penyangga Taman 
Nasional Bukit Tigapuluh di Ka- 
bupaten Tebo, Hutan Lindung 
Gambut di Tanjung Jabung Ti- 
mur dan Barat, serta Siporal 
Hook Taman Nasional Kerinci 
Seblat di Kerinci. 


Di Desa Tanjung Mandiri, Hu- 
tan Harapan, harga lahan men- 
capai Rp 50 juta per hektar pada 
area yang telah dibakar dan di- 
tebas. Pelakunya adalah penda- 
tang Sumatera Ut 
reka membentuk organ 
Tanjung Mandiri, lalu menda- 
tangkan ratusan perambah liar 
untuk mengelola lahan dalam 
hutan. 

Para pelaku memanfaatkan 
Suku Anak Dalam (SAD) Bathin 
IX, etnis asli yang hidup dalam 
hutan, untuk melegalkan pem- 
bukaan lahan. Perambah mem- 
r Rp 1 juta per kapling (& 
hektar) untuk memperoleh kui- 
tansi persetujuan dari kelompok 
SAD Bathin IX. "Sudah 4000 
hektar area berkuitansi. Uang 
Rp 2 miliar diraup para makelar," 
ujar Nai. 

Tahun lalu, perambahan liar 
Hutan Harapan mencapai 15.000 
hektar pada lima lokasi utama di 
timur dan utara. Awal Oktober 


ini, perambahan sudah 17.200 
hektar, Sekitar 100 hektar di an- 
taranya dibakar dalam sebulan. 
mengkhawatirkan prak- 
jual-beli lahan di hutan 
jika tanpa kendali akan 
parah. Pihaknya memi- 
liki 120 anggota patroli, tetapi 
tidak berwenang mengeksekusi 
perambah. "Eksekusi perambah 
liar hanya dalam wewenang po- 
Iisi hutan,” ujarnya. 
n hutan penyangga 
onal Bukit Tigapu- 
luh, lahan okupasi bernilai Rp 1 
juta per hektar. 
Hook TN Kerin 
bah untuk perkebunan kopi. 
Kabid Perlindungan Flutan Di- 
nas Kehutanan Provinsi Jambi 
Agus Sriyanta mengaku telah 
membentuk kelompok kerja pe- 
ngendalian perambahan liar di 
kawasan hutan negara. Namun, 
belum ada tindakan hukum bagi 
pelaku, termasuk penangkapan 
terhadap pembakar lahan. (YTA) 


MASYARAKAT CERDAS 


Keaksaraan Jangan Dikerdilkan 


» Xinta damai adalah ciri 
(CE cerdas, Jika 

cerdas, semua perbedaan 
bisa dituntaskan dengan damai,” 
pesan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Mohammad Nuh. 
Dengan pemikiran itu, potensi 
konflik diyakini bisa ditekan de- 
ngan keaksaraan. 

Pesan itu disampaikan dalam 
puncak peringatan Hari Aksara 
Internasional Ke-47 di Palang- 
karaya, Kalimantan Tengah, pe- 
kan lalu. "Potensi konflik h 
diminimalkan dengan mening- 
katkan keaksaraan masyarakat 
untuk meningkatkan pengeta- 
huan,” tutur Nuh. 

Dengan mendapatkan ilmu, 
terbuka pula pengembangan diri 
untuk berdialog secara damai. 
Tidak heran, di negara dengan 
tingkat konflik tinggi, intelektu- 
alitas masyarakatnya masih ren- 
dah. Penyelesaian masalah di- 
lakukan dengan kekerasan. 

"Perbedaan hendaknya dija- 
dikan kekayaan. Namun, kalau 
malah bertengkar, berarti tidak 
cerdas,” tambah Nuh. Keaksa- 
raan membuat masyarakat ber- 
adab, berbudaya, dan bermarta- 
bat. Aksara adalah jembatan 
agar masyarakat bisa berkomu- 
nikasi. "Ciri masyarakat cerdas 
lain adalah tak menabrak ram- 
bu-rambu. Tak menabrak hu- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


3 


Potensi konflik bisa 
diminimalkan dengan 
meningkatkan 
keaksaraan masyarakat 
untuk meningkatkan 
pengetahuan. 


kum dan aturan,” ujar Nuh lagi. 


Bukan hanya baca tulis 


Namun, keaksaraan jangan 
dikerdilkan menjadi kemampu- 
an baca, tulis, dan hitung (ca- 
listung). Pemangku kepentingan 
harus menggeser paradigmanya 
menjadi pola baru, yakni obser- 
vasi yang diterapkan dengan 
pengamatan, pengolahan, anali- 
sis, dan pemaparan. ”Itu akan 
dijadikan landasan perubahan 
kurikulum ke depan,” ujarnya. 

Ta melanjutkan, "Seharusnya, 
seluruh panca indra bisa dikem- 
bangkan sehingga calistung bisa 
dilanjutkan dengan observasi.” 
Jika dapat dilakukan, fenomena 
sosial, politik, dan alam akan bi- 
sa dibaca lebih mudah. Hal itu 
yang disebut paradigma meng- 
olah. 


"Masyarakat yang bakal di- 
kembangkan, yakni manusia 
kreatif atau berbasis pengetahu- 
an. Itu hanya bisa dibangun atas 
dasar teknologi, talenta, dan to- 
leransi,” ujarnya. Perilaku itu 
penting karena berd 
ramida berpikir, bagian terba- 
wah, adalah memahami berda- 
sarkan disiplin ilmu tertentu, 

”Kalau latarnya ekonomi, di- 
hitung untung-rugi. Hukum di- 
hitung salah-benar. Namun, per- 
soalan sering tak bisa didekati 
dari satu disiplin ilmu. Harus 
melintas,” kata Nuh. Karena itu, 
diperlukan pola pikir kedua, 
yakni synthesizing mind atau 
kombinasi berbagai disiplin il- 
mu. 

Meski demikian, synthesizing 
mind belum tentu bisa meme- 
cahkan persoalan sehingga di- 
perlukan creative mind atau pola 
pikir yang keluar dari kotak. 
Tingkat berikutnya adalah pola 
pikir saling menghargai dan 
menghormati atau respectfully 
mind. Itu pun bisa jebol apabila 
terus diprovokasi. Karena itu, 
dikembangkan ethical mind atau 
berbasis etika. 

Gubernur Kalteng Agustin 
Teras Narang mengatakan, 2,5 
persen penduduk provinsi itu 
masih tuna-aksara. Namun, ada 
perdamaian di sana.... (BAY) 


MARKETING GALILERYBUKA SETIAP. HARI Pk.09.00'/d118:30 (MINGGU & LIBURTETAP BUKA) 
JL. DAAN MOGOT RAYA KM 11 - WWW.CASAJARDIN-RESIDENCE.COM 


NUSANTARA 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


GGANA 


TAYUB 


Siraman Butu 


Rabu (26/9), sebanyak 
98 waranggana tayub, 61 
pengrawit, dan 79 
pramugari mengikuti 
ritual bertajuk “Siraman 
Seniman Langen Tayub”, 
di Sendang Bektihardjo, 
Kecamatan Semanding, 
Kabupaten Tuban, Jawa 
Timur. 


pacara siraman warang- 
| gana tayub yang dihelat 
Dinas Perekonomian dan 


Pariwisata Kabupaten Tuban ta- 
hun ini adalah yang kesepuluh 
kali. Acara itu dijadikan agenda 
rutin sejak tahun 2003 untuk 
menarik wisatawan ke Tuban. 
Awalnya, 
ranggana bet sporadis dan 
dilakukan perorangan. Warang- 
gana tayub ingin menyucikan 
diri sebagai penari tayub setiap 
bulan Sura. Seiring dengan wak- 
tu dan kepentingan, siraman 
waranggana tayub atau mandi di 
ndang itu 
sebagai ikon pariwisata bu- 
di Tuban. 
san menjadikan siram- 
a tayub sebagai 
tahun 2002, de- 
ngan melibatkan ratusan senim- 
an langen tayub se-Kabupaten 
Tuban, Namun, baru pada 2003 
ditetapkan sebagai agenda 
hu oleh Pemkab Tu 
ta Kepala Seksi K 
Sel ni Budaya, Din: 
ekonomian dan Pai 
bupaten Tuban, Suta 
man yang diikuti seniwati 
waranggana tayub, pengrawit, 
dan pramugari se-Kabupetan 
Tuban ini menjadi tontonan ba- 
gi warga, terutama yang tinggal 
di sekitar Sendang Bek lo, 
Semanding, Tuban, "Siraman ini 
| ajang silaturahim dan 
promosi potensi budaya Tuban, 
selain upaya pembi 
an langen tayub,” u 


Tujuh sendang 

Siraman, yang airnya diambil 
dari tujuh sendang (danau) di 
Tuban, dan prosesinya dipusat- 
kan di Sendang Bektihardjo, ka- 

arji, terkandung makna 

penyucian diri, Di dalamnya ter- 
kandung hi agar 
Tuhan melimpahkan rezeki, ter- 
asuk kesehatan dan I 
ggana tayub 
ditetapkan setiap Rabu Pon bu- 
lan Sela. Pada bulan Sela, w 
ranggana tayub umumnya lagi 
sepi tanggapan,” imbuh Sutarji. 


jadi ha 


Waranggana 
Rabu (26/9). Selain menjadi 
bagi pelaku kesenian tayub. 


Dalam pergelaran warangga- 
na tayub, yang di masyarakat 
Tuban lebih dikekal dengan se- 
butan sindir (penari tayub), se- 
ring kali ada pengunjung yang 
mabuk karena pengaruh mi- 
numan keras tradisional, arak. 
Mereka juga ikut menari. "Peran 
pramugari dalam pertunjukan 
langen tayub itu penting untuk 
mengatur, y: it dalam 
pertandingan sepak bola. Jika ti- 
dak ada yang mengatur sampur, 
pengunjung yang mabuk bisa 
berbuat seenaknya,” papar Bani, 
pramugi 
sa Karanglo, Kecamatan Kerek. 

Dalam setiap pertunjukan la- 
ngen tayub dengan warany 
tayub yang berparas ayu, ker 


sama penari ana Berha il me- 
nari dengan waranggana tayub 
yang menjadi idola adalah se- 
buah anggaan, 

" lancar dan tidak ter- 
al yang tidak diingin- 
kan, setiap pramugari mau tak 
mau harus pindai mengatur 
sampur (selendang),” kata Bani. 


ipa 


Sumber penghidupan 
Tradisi langen tayub sampai 

sekarang masih tumbuh di Tu- 

ban, Hal ini menjadi wahana 


meng 


dari warga yang 
iliki keahlian di bidang seni 
ini. Setiap kali menerima Ba 

gapan untuk hajatan, misalny 
pramugari menerima upah mi- 
nimal Rp 500.000. Honor sc 
orang waranggana tayub mini- 


orang warangga 
masih muda, canti 


2,5 juta. Na- 
nya minimal Rp 5 
” papar Bani. 


Kecantikan wajah, selain ke- 


nggana tayub untuk 
idola dan memiliki ba- 
nyak penggemar. Puluhan pe- 
nari tayub, yang tersebar di 20 
kecamatan di Tuban, saat si- 
raman pun menunjukkan kele- 
bihannya masing-masing untuk 
menarik perhatian masyarakat. 

Dengan ngi gending, me- 
reka pun menunjukkan gemulai 
nnya. Namun, di balik ge- 

varanggana tayub itu ter- 
besit pergulatan hidup pe: 
tayub, sebagai penghibur, yang 
tidak lepas dari godaan dan ci- 
biran. 

"Semuanya tergantung orang- 
nya,” kata Endah Lestari, wa- 


h Sentuhan Baru 


u penari tayub mengikuti Siraman Seniman Langen Tayub di Sendang Bektiharjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 
jang silaturahim, kegiatan yang rutin dilakukan setahun sekali itu juga sebagai sarana untuk pembersihan diri 


ranggana tayub asal Kabupaten 
Kediri (Jatim), yang mengais re- 
zeki di Tuban, Endah sudah 10 
tahun menjadi waranggana ta- 
yub, Saat awal memulai karier 
bagai penari tayub, ia mene- 
ma imbalan Rp 200.000 sekali 
pentas, 

Namun, sejalan dengan wak- 
tu dan pengalamannya sebagai 
penghibi ondisi keuangannya 
pun membaik. "Sekarang imbal- 
an setiap kali pentas Rp 2,5 juta. 
Bulan lalu saya terima 19 kali 
tanggapan,” tuturnya. 

Endah mengatakan, profesi 
waranggana tayub menuntut pe- 
lakunya untuk selalu tampil me- 


memper! 
hingga tampak menarik dan tak 
membosar . Karena itu, uang 
dari honor juga s: 


untuk membeli kostum. Seka- 
rang saya punya sekitar 150 ja- 
rik (kain) berbagai warna dan 


seki yang melimpah, tetapi ju- 
ga perilaku bermewah-mewah. 
Bahkan, pelakunya juga bi: 
rut dalam penyimpangan. 

"Saya bersyukur suami dan 
anak-anak mendukung saya. Ki- 


la- 


K/ MED 


SUS BIOF 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
banyak 18 kendaraan yang disita 
aan Agung, terkait dugaan 
sus bioremediasi fiktif di Pro- 
Riau, bukanlah kepunyaan 
PT Chevron Pacific Indonesia. 
Kendaraan itu milik kontraktor, 
Tak ada satu kendaraan pun mi- 
lik PT Chevron yang disita Ke- 
jaksaan Agung terkait kasus itu. 


Government 
s PT Chevron, 

Yanto Sianipar, lewat keterangan 
tertulisnya kepada Kompas di Ja- 
karta, Rabu (3/10). Dia menilai, 
keterangan yang menyebutkan 18 
kendaraan dari PT Chevron di- 
sita (Kompas, 3/10) tidak akurat. 
Sebelumnya, Jaksa Sugeng Su- 
marno menyebutkan, Kejaksaan 
Agung menyita 18 kendaraan ter- 
kait kasus bioremediasi. Kenda- 
raan itu diambil dari beberapa 
lokasi tambang PT Chevron, an- 


18 Kendaraan yang Disita 
Bukan Milik PT Chevron 


tara lain di Kota Minas, Duri, dan 
Pekanbaru. Kendaraan itu diti 
tipkan di Kejaksaan Tinggi Riau. 
1 la kendaraan dari PT 
Indonesia yang 
isita Kejaksaan Agung terkait 
kasus proyek bioremediasi,” tulis 
Yanto, Dari pengamatan di la- 
pangan, 18 kendaraan sitaan itu 
ditempatkan di halaman bela- 
kang Kejaksaan Tinggi Riau. Se- 
mua pintu kendaraan terkunci, 
tetapi tiada pengamanan khusus 
terhadap kendaraan itu. 

Andre Ridwan dari Humas Ke- 
jaksaan Tinggi Riau, Rabu, me- 
nuturkan, belum ada laporan 
perkembangan kasus bioremedi- 
asi yang ditangani Kejaksaan 
Agung. Kendaraan sitaan pun 
tetap berada di tempatnya semu- 
la, Jumlah tersangka, kata Andre, 
masih tetap tujuh orang. Mereka 
adalah pegawai PT Chevron dan 
subkontraknya. (SAH/TRA) 


IK SOSIAL 


Kor 


KOMPAS/DAHANA PATRIA 6 


BIMA, KOMPAS — Gubernur 
Nusa Tenggara Barat Zainul Maj- 
di mengimbau warga di Kabupa- 
ten Bima, Pulau Sumbawa, agar 
tidak terprovokasi dalam meng- 
hadapi konflik sosial yang terjadi 


ni, setiap tanggapan, saya bisa 
menerima imbalan Rp 8,5 juta,” 
aku Mbasih Ambarwati, penari 


tayub dari Jatirogowangi. pada Selasa (2/10). Penyelesaian 
Pe setiap masalah hendaknya dise- 
Tergantung individu rahkan melalui jalur hukum. 


Terkait ritual 
ranggana tayub, yang dijadikan 
ikon wisata Tuban, Ambarwati 
mengatakan, hal itu bisa men- 
jadi berkah. Namun, makna dari 
ritual itu kembali bergantung 
pada setiap individu, 

”Bagi saya, ritual siraman ini 
biasa . Sekadar budaya. Soal 
mandi atau minum air 
dang bisa mendatangkan berkah 
dan rezeki, ya semua tergantung 


man Wa- ”Warga — sebaiknya — tetap 
tenang, tidak emosional, tidak 
terprovokasi melakukan tinda- 
kan yang merugikan diri sendiri 
dan orang banyak. Serahkan per- 
soalan ini kepada aparat untuk 
menyelesaikan melalui jalur hu- 
kum, 4 Gubernur NTB di 
Bima, Rabu (3/10). 

Rabu pagi, Gubernur bersama 
Kapolda NTB Brigjen M Iriawan 
serta sejumlah pejabat Pemprov 
NTB terbang dari Mataram me- 
nuju Bima dan langsung me- 
nemui warga Dusun Godo, Desa 
Dadibou, Kecamatan Woha, Ka- 
bupaten Bima. Sehari sebelum- 
nya sekitar pukul 1300 Wita, 
konflik meletus di wilayah itu 
mengakibatkan 97 rumah rusak 
dan hangus dibakar. 

Gubernur berjanji, seluruh bi- 
aya rehabilitasi bangunan yang 
rusak dan hangus ditanggung pe- 
al NTB juga 
menyediakan dapur umum bagi 
warga korban konflik tersebut. 

Kapolda NTB Brigjen M Ira- 
wan mengaku prihatin atas per- 
soalan itu. "Polda juga siapkan 


uwoto, sesepuh senim- 
langen tayub, menam- 
bahkan, siraman yang dihelat 
setiap tahun itu adalah untuk 
ian tradisi. Jangan sam- 
radisi itu lenyap. 

ang bagaimana menge- 
mas ritual siraman waranggana 
tayub ini sehingga lebih memi- 
liki daya tarik, Pengunjungn: 
pun tak hanya dari Tuban 


itu perlu Tenaga 
tidak, hanya akan di- 
kenal masyarakat setempat. 
(ABDUL LATHIF) 


Gubernur NTB: Warga 
Jangan Terprovokasi 


atim NUSA TENGGARA BARAT 


ANDRI 


tenda-tenda untuk melayani ke- 
butuhan warga. Disiapkan se- 
jumlah tenaga psikolog untuk 
membantu warga keluar d: 
tuasi traumatis akibat peristiwa 
itu,” kata Kabid Irumas Kepo- 
lisian Daerah Nusa Tenggara Ba- 
t Ajun Kom Besar Su- 
karman Husi 
Kasus itu dipicu pembunuhan 
Burhan, warga Dusun Godo. Bur- 
han dituding sebagai dukun san- 
tet. Kelu 
lampa dan Samili, Kecamatan 
Woha, berang, lalu membakar 
rumah di Dusun Godo. 
sana di Godo mulai kon- 
blokade jalan sudah dibuka 
kendati 450 polisi dan TNI masih 
disiagakan. (RUL) 


Kerajinan Batik di Madiun 


MADIUN, KOMPAS — Indus- 
tri kerajinan batik tulis di Kabu- 
paten Madiun, Jawa Timur, be- 
lum berkembang optimal. Selain 
karena pemasaran yang terba 
perajin terkendala oleh minim- 
nya tenaga pekerja dan terham- 
batnya regener: 

Sugiyono, perajin batik di Desa 
Kenongorejo, Kecamatan Pilang- 
kenceng, Madiun, mengemul 
kan, pangsa pasar batik tulis ma- 

21) kat lo- 
kal. Batik Madiun dengan motif 
khas umbi porang saat ini belum 
mampu menembus pasar regio- 
nal, apalagi pasar global, 

”Kami mengandalkan permin- 
taan dari konsumen lokal, seperti 
pegawai di Pemerintah Kabupa 
ten Madiun, guru, dan warga,” 
ujar pemilik usaha batik tulis 
Barokah ini, Rabu (3/10). 

Perajin yang setiap hari bisa 
memproduksi 50-60 lembar kain 
batik ini menambahkan, perso- 
alan lain yang tidak kalah penting 
yang dihadapi perajin 
adalah sulitnya mencai 
. Kebanyakan pembatik s 


Kami mengandalkan 
permintaan dari 
konsumen lokal, seperti 
pegawai di Pemerintah 
Kabupaten Madiun, 
guru, dan warga. 


berumur di atas 45 tahun. 
enerasi muda lebih memilih 
pergi ke luar negg bagai tena- 
ga kerja Indonesia dibandingkan 
dengan menjadi pembatik. Al 
batnya, tidak hanya produksi 
yang sulit ditingkatkan, namun 
regenerasi pembatik juga nyaris 
terhenti,” katanya. 

Sugiyono mengakui, minim- 
nya minat pekerja di sektor in- 
dustri batik disebabkan rendah- 
nya upah. Untuk menyelesaikan 
satu lembar kain batik diperlu- 
kan waktu dua hari. Setiap satu 


Terkendala 


lembar kain batik, pekerja hanya 
mendapatkan upah Rp 30.000. 
Kepala Bidang Perdaj 
Dinas Koperasi  Perindi 
Perdagangan dan Pariw 
bupaten Madiun Agu 


Ka- 
Sujudi 
mengatakan, pemerintah beru- 


at ini 
atik 


paya memberi bantuan. $: 
hanya tiga kelompok usi 
tulis yang masih berprodu 
Kondisinya juga kurang ber- 
kembang. Ketiganya masih ber- 
kutat pada pasar lokal,” ujarnya. 
Pemerintah mengadakan sejum- 
lah pelatihan keterampilan untuk 
meningkatkan kualitas produksi, 

in menyosialisasikan batik 
khas Madiun kepada ge- 
mud: 

Dari Yogyakarta, Museum Re- 
kor-Dunia Indonesia (Muri), Se- 
lasa, mencatat SMP Stella Duce T 
sebagai pemegang rekor dunia 
pelopor pemakai batik karya sen- 
diri. Manajer Muri Sri Widayati 
mengakui, baru SMP Stella Duce 
I Yogyakarta yang pertama kali 
batik karya sendiri. Ba- 
ang dipakai itu adalah karya 
. (NIK/ABK) 


3-5 October 2012 


Jakarta International Expo 


Indonesia 


donesia.com 


Kemayoran, Jai 


www.fiasia-| 


Ketentuan Pengunjung 
« Hanya Untuk Kalangi 


an Bi 


FURTHER REDUCTION 


SALE 50-70” 


LB 


3 - I Oktober 2012 


Senayan City, Plaza Senayan, Mall Emporium, Grand Indonesia, Mali Kelapa GadinglM 


MG Mangga Besar, Kuta Sguare Bali, Tunjungan Plaza Surabaya, Pakuwan Super 


ondok Indah Mall 2 
Makassar 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ji Bawah 18 tahun Tidak Diperk 


| Food ingredients Asia 


One place. Thousands of food 
and beverage ingredients. 


Countless new business opportunities in Southeast Asia. 


“ Akses pasar Asia Tenggara yang bertumbuh pesat 


“ Temukan perkembangan baru dan inovatif di industri ini 
“ Kembangkan jaringan, peluang kontak langsung untuk membangun bisnis Anda 


Fi Asia menghadirkan lebih dari 400 peserta pameran lokal, regional dan global, plus: 


« Future of Food Factors, konterensi berskala internasic 
Per angan Indonesia (PATPI 
t Asian Food & Agricultural S 


al y 
1 Ahli Teknologi F 
angan IPB 


bekerj 


Seminar yang mengulas 
Jan tips memasarkan produk t 


mengenai 


lal ke pasar global 


1g diselenggarak 


oleh 


n Ilmu dan 


han baku pangan yang Halal, peluang bisnisnya 


Pertemuan Anggota GAPMMI untuk membahas perkembangan terkini, kebijakan baru 


tri 


Ingredients In Action oleh Innova Market Insights — Temukan bahan baku terbaru 


dan tren terkini hanya di Tasting Bar. 


Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ms. Fitria Tarmizie 081314542945 


www.fiasia-indonesia.com 


7 Ikuti Seminar 


Beli Properti Tanpa Utang 


VAN 
PR Jangan Takut Harga Mahal, bersama Cipto Junaedy 
Sudah berapa tahun Anda bekerja? 


#Potpi @ ERFAIT 


Jangan puluhan tahun kerja, tapi rumah buat anak 
belum disiapkan, Tanpa Utang. Seharusnya jika 


Sudah punya berapa rumah tanpa utang? 
Jangan puluhan tahun kerja, tapi waktu 


Straf Gi Membeli Banyak Properti tanpa Uang, tanpa Utang, 
tanpa Takut Lokasi, tanpa Takut Properti Mahal, langsung 
bersama Cipto Junaedy secara gratis. Seminar diadakan 
Rabu, 10 Oktober 2012, di Twin Plaza Hotel (Slipi). 
Ada dua pilihan sesi yaitu, pukul 10.00 dan 14.00 
UNTUK MENDAFTAR, ketik SMS : Nama Kota Pilihan Sesi 
ke 081 357 311 979. GRATIS. terbatas. 

Jangan cuma jago meningkatkan jabatan atau pangkat, 
tapi waktu beli rumah tetap saja berutang. 

Jangan jago mengurus perusahaan orang lain, 

tapi malah rumah untuk anak sendiri belum dibelikan. 
Jangan cuman bisa pamer ponsel. Punya 10 ponsel 
namun rumah buat anak kedua belum disiapkan. 

Sudah 10 tahun bekerja, namun tidak bisa membeli 

10 properti. Jangankan beli 10, beli 3 saja tidak mampu. 
Jangankan beli 3, beli 1 rumah saja belum lunas. 
Tambah tua harus tambah berwibawa. Sediakan rumah buat 
masing-masing anak Anda. Mengapa perlu ikut tatap muka 
seminar? Karena ini belajar hal yang lebih tinggi daripada 
sekedar bel. contohnya Setir mobil. 
Belajar setir mobil pun, perlu tatap muka. 


terlanjur salah 40 tahun, tambah tua tambah berutang, 
seharusnya untuk memperbaiki perlu 40 tahun, namu 
bisa cepat jika serius belajar tatap muka. Satu-satunya 
buku yang memberikan back up support dalam bentuk 
tatap muka, yaitu seminar gratis. Cita-cita besar 
uaikan dengan kesungguhan bela) 
Pelajari strategi dan miliki keterampilan 
nyata yang bisa diaplikasikan. Tidak hanya 
terlena buaian kata mutiara motivasi. 
Ikuti seminar di atas, langsung bersama 
Cipto Junaedy, Investor, Penulis buku 
MEGA Bestseller, Pelopor Tanpa Utang, 
Penerima Penghargaan Man Of The Year 2011 
dari forum wartawan Jawa Tengah 
telah berbicara di lebih dari 200 ribu 
orang, Lulusan Dalam Negeri dengan 
dua Predikat, yaitu Cumlaude dan 
Wisudawan Teladan, dari Dalam 
Negeri Mematahkan Konsep Strategi 
Kiyosaki dan Dolf De Roos yang 
Berbasis Utang. Saksikan juga sharing 
dari alumni-alumni yang sudah 
berhasil. UNTUK MENDAFTAR, 

ketik SMS : Nama Kota Pilihan Sesi 
ke 081 357 311 979. 
Gratis, terbatas 


Bersama : 
Bp Cipto Junaedy 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


METROPOLITAN 


Genangan Air di Jalan Sultan Agung 


KOMPAS/WISNU WIDIANTONO 


Pengendara motor melintas di genangan air setinggi lebih dari 15 sentimeter di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (3/10). 


Genangan air itu timbul setelah kawasan tersebut diguyur hujan lebat. 


PILKADA DKI 


Tim Fauzi-Nachrowi Tak Ajukan Gugatan 


JAKARTA, KOMPAS Tim 
angan calon gubernur 
il gubernur Fauzi Bo- 
:hrowi Ramli tidak akan 


mengaj 
keta pers 
Pemilih 
2012 kepada Mahkamah Kon- 
stitusi. Tim sukses meminta 
kepada pendukung Fauzi 
rowi agar menerima 
sebut. Keputusan itu diambil se- 
telah tim mempertimbangkan 
aspek yuridis, sosiologis, dan me- 
minta pertimbangan pasangan 
calon. 

"Demi kepentingan yang lebih 
luas dan sesuai sikap kenegara- 
wanan pasangan calon, kami 
dak akan mengajukan gug 
tutur Ketua Tim Advol 
Hukum  Fauzi-Nachrowi, 
makh Sari, Rabu (9/10). 

Namun, tim advokasi mem- 
berikan catatan kritis kepada pe- 
nyelenggara dan sistem pilkada. 
Penyelenggara dinilai tak profe- 
sional menangani persoalan da 
tar pemilih tetap, praktik kecu- 
rangan selama pilkada, dan me- 
mindah tempat ketika rek: 
tulasi penghitungan suara ber- 
langsung. Tim advokasi memberi 
catatan bahwa masih ada wi 
yang belum a 


dan 
Za- 


satunya adalah kampanye di du- 


belum — sempurna 
proses Pilkada DKI masih ba- 
nyak kekurangan. Kami meminta 


terulang nanti, 
Tim Advoki 
Dasril Affandi. 

Sekretaris Tim Sukses 
#i-Nachrowi, Budi Siswanto, me- 
ngatakan, sikap untuk tak meng- 
ajukan gugatan adalah sikap res- 
mi tim sukses. Dia mengakui ma- 
sih ada pendukung pasangan pe- 
tahana yang belum puas hasil 
pilkada. "Jika ada yang meng- 
ajukan atas nama perorangan, itu 
di luar tanggung jawab kami se- 
bagai tim sukses r Budi. 

Dia mengharap sikap tim suk- 
ses Fauzi-Nachrowi semakin me- 
mudahkan proses pelantikan gu- 
bernur terpilih Joko Widodo-Ba- 
suki Tjahaja Purnama, Dia ber- 
sama m at Jakarta akan 
mengawal semoga gubernur dan 
wakil gubernur terpilih dapat 
mewujudkan janji-janjinya. 


Pengangkatan 
Kementerian Dalam Negeri 
mengusulkan pengangkatan Jo- 


ko Widodo dan Basuki Tjahaja 
Purnama sebagai gubernur dan 
wakil gubernur DKI kepada Pre- 
siden, Jumat (5/10). Namun, Ke- 
mendagri tetap menunggu pe- 
nentuan jadwal pelantikan oleh 
DPRD DKI. 

"Kami memprioritaskan pe- 
nyelegaian Surat Keputusan (SK) 
Pengangkatan Pak Jokowi dan 
Bi baru mengurus pelan- 
amun, penjadwalan ini 
kewenangan DPRD DKI, Jadi, 
kami harus menunggu permin- 
taan pelantikan dari Ketua DPRD 
DKI,” tutur Menteri Dalam Ne- 
geri Gamawan Fauzi. 

Adapun pemberhentian Joko 
Widodo dari an Wali Kota 
Solo sudah diproses, Surat pem- 
berhentian Joko Widodo dari 
Gubernur Jawa Tengah Bibit Wa 
luyo sudah diterima Mendagri, 
Rabu sore, at itu langsung 
diproses dan diupayakan Jumat 
pagi bisa ditandatangani, 

SK Pengangkatan Joko Wido- 
do-Basuki akan diusulkan setelah 
batas waktu pengajuan gugatan 
ke Mahkamah Konstitusi habis, 
Kamis (4/10). 

Setelah itu, baru ditangani jad- 
wal pelantikan gubernur dan wa- 
gub DKI terpilih. Semestinya, pe- 
lantikan gubernur dan wagub 


tikan. N 


DKI dilakukan 7 Oktober 2012 
sesuai akhir masa ji 


lantikan akan melampaui 7 Ok- 
tober, 
ah, Wakil Ketua 


Konstitu: Akil 
Mochtar menyebutkan, sampai 
Rabu sore, batas akhir masa 


pengajuan gugatan, belum ada 
ps mohonan dari angan Fau- 
chrowi. K itu, di 
kan KPU DKI akan 
yataan dari 
MK soal tidak adanya gugatan ini 
sebagai lampiran pemberitahuan 
hasil Pilkada DKI kepada DPRD 
DKI. Surat pemberitahuan ini 
menjadi dasar DPRD DKI meng- 
gelar sidang paripurna penen- 
tuan pelantikan. 

Kemarin, Joko Widodo me- 
nyampaikan kuliah umum di 
Universitas Mercu Buana, Jak: 
ta Barat. Ta akan memperbaiki 
kawasan kumuh dengan mene- 
rapkan sistem kampung deret 
perti yang diterapkan di 
kumuh Solo, Jawa Teng: 
mentara soal penataan lol 
dagang kaki lima, ia mengakui 
butuh waktu dan kesabaran men- 
dengar aspirasi mereka untuk 
berkompromi. (NDY/INA/WIN) 


NARKOTIKA 


Anak Buah 


(W (38) dan IS (35) harus 
| berurusan dengan polisi 
: a memasarkan 


narkoba, Kepada polisi, kedua- 
nya mengaku mengedarkan gan- 
ja dan sabu di kawasan 1 

Priok, Jakarta Utara. S' 
nya, anak buah k: 
khoda yang kapalnya sedang 
andar. 

Sebuah informasi tiba di 
tuan Reserse Kriminal Kepoli- 
sian Resor Kepulauan Seribu, 
Jumat (21/9) pukul 21.00. Is 
nya, ada rang warga yang di- 
duga memiliki, menyimpan, 
menggunakan, atau menjual sa- 


bu di Jalan Haji Suid V, Semper 
Barat, Kecamatan Cilincing, Ja- 
karta Utara, 


Berbekal info itu, polisi 


"Tersangka TW ditangkap di 
kontrakannya, Personel mene- 
mukan beberapa paket sabu dan 
ata Ajun Komi 
ayuk, Kepa 
Reserse Kriminal Kepolisian 
Resor Kepulauan Seribu, 

si juga menemukan tujuh 
paket ganja kering berbungkus 
kertas coklat seukuran jempol 
tangan, empat paket kecil sabu 
dalam kemasan plastik, dan satu 
linting ganja. St 1 itu, pol 
menyita uang tunai Rp 300000 
yang diduga hasil penjualan se- 
bagian paket barang haram 
tersebut. 

Dari TW, informasi berkem- 
bang. Polisi mencium ada pe- 
laku lain, yakni IS, yang diduga 
memasok sabu dan ganja ke 
TW. IS ditelusuri hingga ke 
tempat tinggalnya di Jalan Pe- 
juang Pratama, Kelurahan Pe 
juang, Kecamatan Medan Satria, 
Bekasi Barat, 

Dari IS, polisi menemukan 
tujuh paket kecil sabu yang di- 
sembunyikan dalam wadah ro- 


mrioperkoran @ & 


Kapal Jadi Sasaran 


Penata TA 
s5 


kok serta sebungkus sabu lain- 
nya seberat sekitar 50 gram di 
dalam tas selempang yang di- 

taruh di atas lemari pakaian. 

IS mengaku membelinya dari 
'AM. Namun, saat polisi menge- 
jarnya, AM tidak ada di tempat. 
Polisi menduga AM telah lebih 
dulu kabur. 

Menurut Bungin, tersangka 
mengemas sabu dan ganja da- 
lam banyak ukuran, menyes 
kan ek beli” sasaran. 
Inya, mengemas sa- 
stik-plastik klip kecil 
yang dijual mulai dari harga 
Rp 600000 hingga Rp LI juta 
per paket. Sementara IS meng- 
aku menjual hingga 50 gram sa- 
bu dalam setiap transaksi. 

Menurut pengakuan TW, pa- 
ket-paket barang terlarang itu 
sebagian besar dijual kepada 


bibresw 


anak buah kapal yang kapalnya 
sedang sandar di kawasan Tan- 
jung Priok. Dia mengaku telah 
sepuluh kali "berbelanja" kepa- 
da IS dalam setahun terakhir. 
Adapun IS mengaku menger 
barang itu sejak tahun 2005 dan 
mulai menjualnya tahun 2007. 
Polisi menjerat kedua tersangka 
dengan Pasal 14 Undang-Un- 
dang Nomor 85 Tahun 2009 
tentang Narkotika dengan an- 
caman hukuman maksimal 

20 tahun. 

Bungin menyatakan sedang 
mengembangkan s tersebut, 
mengacu keterangan saksi dan 
tersangka. "Jika benar keterang- 
annya (tersangka) peredaran ba- 
rang ini ke anak buah kapal dan 
nakhoda, itu perlu lebih di 
padai karena membahayakan 
keselamatan di laut,” ujarnya. 


s$ ini melengkapi "de 
akibat jeratan narkoba, Pada Ja- 
nuari dan Februari 2012, Badan 
Narkotika Nasional (BNN) me- 
nangkap dua pilot, SS dan FIA, 
karena kedapatan memakai nar- 
koba, Saat SS ditangkap, petugas 
menemukan alat pengisap sabu 
di dalam map yang berada di 
dalam laci meja - Petugas 
juga menemukan sabu seberat 
04 gram. 

Terkait dengan peredaran 
narkoba, Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai 
(KPPBC) Tipe Madya Pabean 
Soekarno-Hatta menyita 5-160,5 
gram sabu dari tersangka M pa- 
da 11 September 2012. Dari hasil 
pengembangan, KPPBC dan 
BNN menangkap KWH, warga 
yang menga sebagai 
bagai 
calon peni Pb. yang di- 
bawa M. 

Dua hari kemudian, BNN 
mengungkap kepemilikan sabu 
oleh tersangka YPD seberat 
1.250,6 gram. YPD ditangkap di 
sebuah rumah makan di kawa 
an Margonda, Depok. 

YPD mengemas sabu dalam 
bentuk kapsul sejumlah 97 bu- 
tir. Menurut dia, barang terse- 
but diperoleh dari BKM, warga 
negara Kenya, yang berhasil 
membawa sabu tersebut ke In- 
donesia dengan cara ditelan. 
BKM tiba di Jakarta pada 11 
September, Petugas sempat me- 
ngejar BKM berdasarkan infor- 
masi YPD, tetapi BKM tidak di- 
temukan di penginapannya. 

Barang bukti dari kedua ka- 
sus dimusnahkan pada Sel 
(2/10). Dengan demikian, 
awal tahun 2012, BNN di an- 
taranya telah memusnahkan 
53442,61 gram sabu, 43.019,95 
gram ganja, 793.9 gram kokain, 
10.16,7 gram heroin 
1.418.669 butir el 

(MUKHAMAD KURNIAWAN) 


Buruh Demo, 
Jakarta Aman 


Untung S Rajab: Terima Kasih buat Para Pekerja 


JAKARTA, KOMPAS — Meskipun demonstrasi 
buruh marak dilakukan sepanjang hari Rabu (3/10), 
aktivitas ekonomi di sejumlah titik di Jakarta tetap 


berlangsung normal. Jalan r: 


ya juga ramai lancar 


karena demonstrasi masif tidak masuk hingga 


ke pusat kota, 


Secara keseluruhan, situasi la- 
lu lintas di dalam kota Jak: 
Rabu kemarin, lengang. Kondisi 
itu terjadi karena berkurangnya 
jumlah kendaraan pribadi yang 
masuk atau melintas di Jakart: 

Kepala Kepolisian Da 
Metro Jaya Inspektur Jenderal 
Untung S Rajab di Markas Polda 
menyampaikan terima kasih ke- 
pada para pekerja. Para pekerja 
telah melal anakan demo untuk 
menyuarakan aspirasinya de- 
ngan tertib dan aman. 

Kepala Bidang Humas Polda 
Metro Jaya Komi Is Besar Rik- 
wanto menambahkan, pihaknya 
bersyukur kegiatan buruh dari 
pagi hingga sore yang dilakukan 
di wilayah hukumnya relatif ber- 
jalan kondusif dan aman. Mes- 
kipun dalam kegiatan kemarin 
terjadi sedikit gesekan, hal itu 
dapat ditangani kedua belah pi- 
hak dengan baik. 
onologisnya, PT LG di ka- 
wasan Legok, gerang, keda- 
tangan sekelompok buruh yang 
berdemo mengajak para karya- 
wan mogok. Pi 


pabrik tidak mengi 
perusahaan sudah mengizinkan 
200 | nnya ikut berdemo, 


Hal inilah yang memicu gesekan 
i kedua belah pihak. 
mun, secara keseluruhan, 
karta, Depok, Tange- 
si aman, Peman- 
tauan Direktorat Lalu Lintas Pol- 
da Metro Jaya, kepadatan ken- 
an hari ini berkurang 40-45 
pers anya, Berku- 
rangnya kendaraan itu kemung- 


kinan masyarakat menyesuaikan 
diri dengan rencana kegiatan bu- 
ruh yang mogok kerja atau demo, 
Tidak tertutup kemungkinan ju- 
ga banyak karyawan yang libur 


atau meliburkan diri, katanya. 


Antisipasi lalu lintas 


Wakil Direktur Lalu Lintas 
Polda Metro Jaya Ajun Komisaris 
Besar Wahyono mengungkapkan, 
pihaknya mengantisipasi keada- 
an Sangat esa: sii anggota 


adi Pa kawasan 
Monas, Jalan Thamrin, dan Bun- 
daran Hotel Indonesia (HI). 
Sementara i t perbelan- 
jaan di 
TT tetap bul 
lah pengunjung juga re 


latif sama. 


Deretan pedagang kaki lima yang 
n makanan dan mi- 
terlihat di depan 


menjaj 
numan ju 
Istana Merdek: 
salah satu itik demonstrasi 
Kondisi di Jakarta Selatan dan 
karta Barat tidak jauh berbeda. 
anjang arteri Pondok 
uu, Slipi, hing- 
an $ Parman 


Indah, Permi 
ga Tomang di 
tidak ter cetan pada pagi 
dan perti biasanya. 
Dari pusat perbelanjaan di Ta- 
man Anggrek hingga Suryopra- 
noto, J a Pusat, lalu lintasnya 
juga lengang. 

"Memang sepi. Biasanya mulai 
ramai memang pas jam makan 
siang sampai malam,” kata Ria, 
karyawan di sebuah kedai kopi di 
Gandaria City, kemarin. 


Ajakan mogok kerja buruh 
se-Jabodetabek membuat bebe- 
rapa pengusaha memilih meli- 
burkan pabriknya. ”Pemberita- 
huan libur mendadak baru Sela 
(2/10) sore saat mau pulang ker 
Senang juga karena bisa 
sama keluarga,” kata Sudrajat 
(38), warga Kembangan, Jakarta 
Barat, pekerja di industri produk 
makanan anak-anak dan perleng- 
kapan rumah tangga. 

Sementara di kawasan bi 
Glodok, Jakarta Barat, dilapor- 
kan ada pengaruh signifikan ter- 
hadap aktivitas bisnis. Jumlah 
pembeli elektronik di kawasan 
tersebut turun dibandingkan de- 
ngan hari tanpa isu demo, 

Salah seorang pedagang elek- 
tronik di kawasan itu menge- 
luhkan sepinya pembeli. Omzet- 
nya turun sekitar £ 
ambeli berkura: 
rang pun berkurang, 
pemilik toko komputer ABC di 
Harco, Glodok. 

Menurut Afat, biasanya ka- 
langan pedagang di wilayah Glo- 
dok sehari bisa menjual 7-8 kom- 
puter ini paling cuma bisa 
menjual 4-5 komputer, Bahkan, 
pengakuan beberapa teman, hari 
ini ada yang hanya bisa menjual 
dua kompute 
tua Harian Paguyuban Kota 
Tua Jacky Sutiono yang ditemui 
Ih. membei n kondisi 
api, tentang persentase 
penurunannya, saya tidak tahu. 
Saya kan pengelola gedung. Yang 
saya dengar cuma keluhan para 
pedagang hari ini,” uj 

Anggota paguyuban yang di- 
pimpinnya mengelola sejumlah 
pusat perbelanjaan yang ber 
di kawasan Glodok dan sekita 
nya, Para pengusaha properti ini 
mengelola Pinangsia Plaza, Glo- 
dok Plaza, Glodok Jaya, Hayam 
Wuruk Indah, dan kawasan per- 
dagangan Lindetives, Glodok. 

(ART/NEL/RTS/WIN/NDY) 


Kirimkan 
materi iklan Anda 
dalam bentuk digital 


dan untuk pengiriman yang lebih hemat 
volume, dan kualitas yang lebih maksimal, 


gunakan file pdf dengan ISO: PDF/X-1a:2001 


Manfaatkan juga fasilitas pengiriman materi iklan Anda 
lewat jaringan Web FTP, 
Informasi lebih lanjut untuk aplikasi Web FTP dapat 

menghubungi Bagian Iklan Kompas di 021-53679909 


KOMP 


METROPOLITAN 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


TRANSPORTASI KOTA 


Sepeda, Pilihan Sehat Warga Tokyo 


Oleh ANDY RIZA HIDAYAT 


awasan bisnis Ginza, 
K Tokyo, Jepang, Jumat 

(21/9) pagi. Jalanan ma- 
sih belum begitu ramai. Burung 
berbulu hitam memekik, 
”kaaak?” Mereka menyambut 
kesibukan pagi yang berawan ti- 
pis. Beberapa saat kemudian, 
matahari beranjak naik, kesi- 
bukan warga Tokyo pun mulai 
meningkat. 

Seorang perempuan paruh 
baya mengayuh sepeda berke- 

anjang melintasi jalur yang di- 
akan. Dalam kerumunan, 
seorang ibu dan pekerja berpa- 
kaian necis pun menuntun se- 
pedanya. Bahkan, di penyebe- 
rangan jalan, tempat persim- 
pangan empat jalan bertemu, 
polisi pun memarkir sepedanya, 
kemudian mengatur lalu lintas 
kendaraan dan orang. 

Selama lima hari di kota ini, 
pemandangan serupa selalu ter- 
lihat. Sepeda telah menjadi ba- 
gian hidup warga Tokyo yang 
tidak terpisahkan dalam aktivi- 
tas 12 juta warga kota, 

Semakin lama, pengguna se- 
peda di Tokyo semakin mening- 
kat, seiring dengan kampanye 
hidup sehat. Kementerian 
Transportasi Jepang men 
sebesar 14 persen dari pei 
an di Tokyo pada 2008 di 
kukan dengan sepeda, Sebagian 
pengguna sepeda memanfaat- 
kannya untuk perjalanan jarak 
pendek, kemudian dilanjutkan 
dengan moda angkutan kereta. 
Tren pertambahan jumlah 
pengguna sepeda terus berkem- 
bang sampai sekarang. 

Keti mpa melanda Je- 
pang Maret 2011, keberadaan 
sepeda sangat diperlukan, Ke- 
tika bencana itu terjadi, jaringan 
kereta bawah tanah sempat ter- 
henti, Mobilitas warga pun lum- 
puh, semua orang terhambat 
bepergian ke tempat tujuannya. 
Orang semakin membutuhkan 
sepeda sebagai angkutan alter- 
natif membantu mobilitas seha- 
ri-hari mereka. 

Saika Tince Napitupulu (45), 
warga Indone yang tinggal di 
Jepang selama 20 tahun, ham- 
pir setiap hari menggunakan se- 
peda, Selain lebih murah dari 
moda angkutan lain, mengguna- 
kan sepeda menjadi pilihan 
yang menyehatkan, Jika dihi- 
tang panjang perjalanannya, ra- 
ta per hari Tince mengayuh 
peda 5-10 kilometer. Selebih- 
nya, terhubung dengan angkut- 
an publik, seperti kereta. 

Walau memiliki mobil, Tince 
jarang menggunakannya. Beper- 
gian dengan mobil di Tokyo 
agak repot dan perlu menge- 
luarkan biaya lebih banyak. Ja- 
lanan Tokyo ketika hari kerja 


dipadati banyak kendaraan. Laju 
kendaraan sering terhenti, ter- 
utama area lampu pengatur lalu 
lintas. Sementara biaya parkir 
untuk mobil sangat besar, 
tergantung dari lokasi dan la- 
manya parkir, 

”Kami sekeluarga memiliki 
tiga sepeda. Satu sepeda harus 
disimpan dalam apartemen ka- 
rena pengelola apartemen hanya 
memberi kuota dua sepeda un- 
tuk tiap-tiap penghuni,” tutur 
Tince, 


Pusat niaga 

Penggunaan sepeda di Tokyo 
banyak terlihat di pusat niaga, 
seperti di Ginza dan Roppongi. 
Di pusat bisnis Ginza, beberapa 
jalan besar menyediakan lajur 
khusus sepeda. Lajur ini 
diapit lajur kendaraan dan pe- 
jalan kaki. Lebarnya sekitar 1-2 
meter, 


3, 


Selain lebih murah dari 
moda angkutan lain, 
menggunakan sepeda 
menjadi pilihan yang 
menyehatkan. 


Pengguna sepeda di kawi 
ini beragam, mulai dari ap: 
kepolisian, pekerja kantoran, re- 
maja, hingga ibu-ibu yang ber- 
boncengan dengan anaknya. 
Mereka tidak akan kesulitan 
mencari tempat parkir karena 
tersedia di banyak tempat. 

Di jantung bisnis Shibuya, 
peda mewarnai jalanan di 
na. Pengguna sepeda meman- 
atkan fasilitas park and ride 

ang tersedia untuk kemudian 
melanjutkan perjalanan ke tu- 
juan lainnya, Pemerintah setem- 
memanfaatkan setiap jeng- 
lahan memungkinkan 
bisa dipak: lah satu tempat 
parkir sepeda itu adalah tero- 
wongan sepanjang 50 meter 

di bawah rel kereta. Walau di 
terowongan dan tanpa pen- 
jagaan, pengguna sepeda bisa 
memarkirny: 

Tarif parkir dipungut secara 
otomatis sesuai dengan lamanya 
waktu parkir. Jika pengguna se- 
peda belum membayar uang 
parkir, sepeda tidak dapat di- 
ambil karena terkunci otomatis, 

Mengenai keamanan, si 
sepeda di Tokyo terdaftar pe- 
miliknya. Sepeda tersebut di- 
lengkapi cip yang mempermu- 
dah pencarian jika hilang atau 


pe 


dicuri orang. Jane Runkat, ang- 
gota staf Kedutaan Besar RI Bi- 
dang Sosial Budaya, menga- 
takan, dengan sistem cip, peng- 
guna sepeda merasa aman. "Me- 
reka bisa dengan mudah men- 
dapatkan kembali sepedanya ji- 
ka hilang,” kata Jane. 

Melalui situs http://cycle-tok- 
yo.cycling, pengguna sepeda da- 
pat mengetahui jalur yang di- 
sediakan. Selain rute, di situs itu 
warga juga dapat meng: 
formasi mengenai kondisi rute, 
apa saja yang ditemui di sepan- 
jang perjalanan, dan lamanya 
waktu melintasi rute tersebut. 


Lain Seoul, lain Jakarta 


Di bandingkan dengan Seoul, 
Korea Selatan, penggunaan se- 
peda tidak sebanyak di Tokyo. 
Ketika tinggal empat hari di sa- 
na tidak ditemukan pengguna 
sepeda sebanyak di Tokyo. Na- 
mun, pemerintah setempat te- 
lah menyediakan jalur sepeda 
yang menghubungkan dengan 
pusat bisnis. 

Sementara di Jakarta, Peme- 
rintah Provinsi DKT baru mulai 
menyediakan fasilitas jalur se- 
peda dalam tahun-tahun bela- 
kangan ini. 

Jalur sepeda di Kanal Banjir 
Timur (KBT), salah satu di an- 
taranya. Tahap pertama pemba- 
ngunannya, sepanjang 6,7 kilo- 
meter, baru selesai 60 persen 
dari total target. Selain untuk 
kepentingan olahraga dan pari- 
wisata, jalur ini juga dapat di- 
pakai untuk alternatif 
transport: 
sepeda ini 
sampai Marunda, 
sepanjang total 

Jalur tahap pertama diba- 
ngun mulai dari Jalan Basuki 
Rahmat sampai Jalan Soekanto, 
Jak: Timur. Pemprov DKT 
menyiapkan 125 rambu, marka 
putus, marka sambung, green 
carpet, marka sepeda, halte atau 
shelter, serta parkir sepeda. 

Pembangunan jalur sepeda di 
Jakarta dinilai positif oleh Wakil 
Ketua Masyarakat Transportasi 
DKI Jakarta Darmaningty: 
Dia berharap pembangunan 
lur sepeda di KBT itu sebagai 
awal mengampanyekan moda 
transportasi sehat, 

Namun, menurut dia, pem- 
bangunan jalur itu s6 
dibuat di kawasan h 
ga nilai manfaatnya lebih besar 
bagi warga dan kepentingan 
yang lebih luas untuk mengu- 
rangi polusi udara. 

Lain ladang lain belalang, lain 
lubuk lain ikannya. Lain Tokyo 
lain pula Seoul dan Jakarta. Di 
sana, menggunakan sepeda su- 
dah menjadi bagian dari pilihan 
hidup dan banyak warga Tokyo 
telah memilihnya. 


KOMPAS /ANDY RIZA HIDAYAT 


Seorang warga melintas di tempat parkir sepeda di kawasan bisnis Shibuya, Tokyo, Jepang, Jumat 
(21/9). Parkir sepeda ini dilengkapi sistem pembayaran otomatis yang tarifnya disesuaikan dengan 
lamanya parkir. Warga banyak yang menggunakan sepeda sebagai angkutan di Tokyo. 


» 
"KOMPAS/LASTI KURNIA 


Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin lenggang sepanjang siang hingga menjelang sore, sekitar pukul 14.80, Rabu (3/10). Selain pekerja enggan 


membawa mobil karena takut terjebak kemacetan akibat i: 


1 demonstrasi, Kepoli 


pengunjuk rasa pada hari mogok kerja nasional di sejumlah titik konsentrasi di luar kota Jakarta. 


an Daerah Metro Jaya juga berhasil mengalihkan massa 


APTB Ciputat-Kota 
Dioperasikan 


Kapal Tradisional di Kepulauan Seribu Akan Distandarkan 


JAKARTA, KOMPAS — Hari ini, Kamis (4/10), 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai 
mengoperasikan angkutan perbatasan terintegrasi 
bus transjakarta untuk jalur Ciputat (Tangerang 


Selatan)-Kota (Jakarta). 


Pengoperasian angkutan ini 
untuk meningkatkan aksesibili- 
tas antara Jakarta dan kota pe- 
nyangga. Selain mengoptimalkan 
lajur transjakarta, angkutan per- 
batasan terintegrasi bus trans- 
karta (APTB) juga akan me- 
ningkatkan kapasitas daya ang- 
kut penumpang. 

"Angkutan ini tidak mengubah 
trayek yang ada. Kami bekerja 
sama dengan operator yang ber- 
operasi di trayek tersebut. Me- 
reka bisa masuk ke lajur trans- 
jakarta sehingga mengurangi be- 
ban lajur nonbus transjakarta,” 
kata Kepala Dinas Perhubungan 
DKI Jakarta Udar Pristono, Rabu 
(3/10), di Jakarta. 

APTB Ciputat-Kota atau Ko- 
ta-Ciputat akan melintasi rute 
Terminal Kota-Jalan Lada-Sta- 
siun Kota-Jembatan Batu-Mang- 
ga Dua Raya-berputar-Mangga- 
dua Raya-Hayam Wuruk-Ir H 
Juanda-Medan Merdeka Ba- 
rat-MH Thamrin-Sudirman 
singamangaraja-Panglima — Po- 
lim-Radio Dalam-Metro Pondok 
Indah-Lebak Bulus-Pasar Jum- 
at-Ciputat. 

Rencananya ada 15 bus APTB 
yang beroperasi, tetapi untuk ta- 
hap awal baru beroperasi empat 
bus. Pristono memprediksi, ada 
17840 orang per hari dalam dua 
. Bus ini akan 
beroperasi dengan jadwal keda- 
tangan 10 menit sekali di setiap 
halte, 


tas 85 orang, 35 penumpang du- 
duk dan 50 penumpang berdiri. 

”Tarifnya Rp 9500 per pe- 
numpang dengan rincian tarif 
angkutan perbatasan Rp 6.000 
per penumpang dan tarif bus 
trangjakarta Rp 8.500 per orang,” 
katanya. 


INFRASTRUKTUR 


Drainase di Tangsel Masih Berantakan 


TANGSEL, KOMPAS — Hu- 
jan mulai turun di kawasan Ta- 
ngerang Selatan dan sekitarnya. 
Namun, antisipasi banjir men- 
dekati musim hujan belum ter- 
lihat dengan masih berantakan- 
nya drainase di kota ini. 

Pada Selasa sore, hujan deras 
di Tangsel yang disertai angin 
kencang bahkan sampai mero- 
bohkan sejumlah papan reklame 
di Jalan Raya Serpong. Tidak ada 
korban dalam kejadian ini. 

Menurut Affendi, petugas di 
Climatology Early Warning Sys- 
tem Badan Meteorologi, Klima- 
tologi, dan Geofisika Ciputat, saat 
ini sedang masa peralihan dari 
musim kemarau ke musim hujan. 
”Musim hujan diperkirakan mu- 
lai 10 November," katanya, Ra- 
bu (8/10). 

Namun, dari pemantauan, 
hampir semua drainase di tepi- 
tepi jalan di Tangsel, mulai dari 
got hingga kali terlihat tak ter- 
urus. Selokan atau got dan sa- 


luran air limpasan dari situ ter- 
lihat tertimbun sampah, tanah, 
dan ditumbuhi rumput serta se- 
mak belukar, Salah satu selokan 
yang memprihatinkan bahkan 
tepat berada di depan Kantor 
Wali Kota dan DPRD Tangsel di 
kawasan Setu, 

Kondisi serupa terdapat ham- 
pirdi semua got dan saluran air di 
Tangsel, Hal itu, misalnya, terjadi 
di Jalan Sumatera yang menghu- 
bungkan BSD dengan Jombang: 
Jalan Aria Putra, Serua, Ciputat: 
Jalan WR Supratman, Ciputat: 
dan Jalan Merpati Raya. 


Dikeluhkan warga 


Warga Bukit Nusa Indah, Ke- 
lurahan Serua, Ciputat, juga me- 
ngeluhkan normalisasi kali, yang 
membelah kompleks mereka, ti- 
dak disertai dengan pengerukan. 
Normalisasi itu, menurut warga, 
hanya memoles bibir saluran air 
selebar sekitar 2,5 meter dengan 
pembuatan trotoar. Endapan 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


lumpur terlihat di dasar saluran, 
Sampah-sampah plastik, bahkan 
sofa, juga terlihat dibuang di sa- 
luran itu. 

”Tidak ada pengerukan. Se- 
benarnya, daripada dibuat tro- 
toar, lebih baik duitnya dipakai 
untuk pengerukan atau pembu- 
atan tanggul,” kata Ani, warga RT 
006 RW 015, Bukit Nusa Indah. 

Menurut Mawi, warga Cila- 
lung, saluran air di Bukit Nusa 
Indah merupakan saluran lim- 
pasan dari Situ Tujuh Muara, 
Pamulang, dan menyambung ke 
Situ Perigi, Pondok Aren. 

Banjir di Bukit Nusa Indah, 
menurut Ani, terjadi hampir se- 
tiap kali hujan. "Sudah tidak ter- 
hitung banjirnya sejak saya mulai 
tinggal di sini tujuh tahun lalu,” 
ujarnya. 


Sudah ada persiapan 


Sementara itu, Kepala Dinas 
Bina Marga dan Sumber Daya Air 
Tangsel Retno Prawati menga- 


takan, pihaknya telah melakukan 
sejumlah persiapan menghadapi 
musim hujan. Persiapan itu di 
antaranya pengerukan dan nor- 
malisasi beberapa ruas kali yang 
sedimentasinya tinggi, penyiapan 
rumah pompa, tandon, dan pe- 
nyiapan pompa portable/mobile. 

“Penurapan/peninggian turap, 
perbaikan drainase, penyiapan 
bahan banjiran (beronjong, ka- 
rung, dolken, pasir, batu). Pe- 
nyiapan dukungan perahu karet 
dan koordinasi dengan instansi 
terkait dan BPBD,” kata Retno, 

Tommy Patria, Ketua Tim Re- 
aksi Cepat Badan Penanggulang- 
an Bencana Daerah (BPBD) 
Tangsel, mengatakan, pihaknya 
juga telah memetakan sejumlah 
daerah yang rawan banjir di 
Tangsel. Daerah yang rawan di 
antaranya di Pamulang, Bintaro, 
Serpong, dan Pondok Aren, Un- 
tuk mengantisipasi hal itu, pi- 
haknya telah menyiapkan 750 
relawan. (RAY) 


Sebelum ini, APTB sudah di- 
operasikan juga di Tangerang dan 
Sejauh ini, kata Pristono, 
dampaknya sangat positif untuk 
kelancaran lalu lintas kendaraan 
dan penumpang, 

Berikutnya, Pemprov DKI juga 
akan merintis pengoperasian AP- 
TB dari Depok ke Jakarta dan 
sebaliknya. 


Kapal Kepulauan Seribu 


Dalam pertemuan yang dig: 
gas Dewan Transportasi Kota Ja- 
karta (DTKJ), Rabu, Pemerintah 
Kabupaten Kepulauan Seribu, 
Dinas Perhubungan DKI Jakarta, 
dan Kementerian Perhubungan 
sepakat meningkatkan k 
pelayanan 38 perahu tradi 
at agar memiliki 
pelayanan minimal. Pe- 
merintah juga akan menata jalur 
kapal tradisional. 

Bupati Kepulauan Seribu Ach- 
mad Ludfi mengatakan, kapal 
tradisional milik masyarakat ini 
mempunyai peran besar untuk 


mengangkut penumpang serta 
aneka kebutuhan harian bagi 
warga Kepulauan Seribu, Semen- 
tara bagi pemiliknya, pendapatan 
dari kapal ini sangat berharga. 
"Di in, pelayaran dengan 
kapal tradisional ini perlu ada 
standar pelayanan minimal agar 
kapal tradisional bisa el 

Transportasi laut yang tidak 
standar, menurut Achmad, me- 
mengaruhi rendahnya pendatang 
ke Kepulauan Seribu. "Banyak 
orang ingin datang ke Kepulauan 
Seribu, tetapi ada masalah pada 
angkutannya,” kata Achmad. 

Sejauh ini, kapal tradisional 
dimiliki perorangan dan belum 
berbadan hukum. Akibatnya, pe- 
merintah tidak bisa membuat 
kontrak untuk memberikan sub- 
perti yang dilakukan pada 
adan Layanan Umum (BLU) 
Transjakarta, Padahal, pemberi- 
an subsidi membuat transportasi 
umum jadi lebih baik. 

Kepala Unit Pengelola Ang- 
kutan Perairan dan Pelabuhan 
Dinas Perhubungan DKT Jakarta 
Drajad Adhyaksa mengatakan, 
idealnya kapal tradisional juga 
memba kapasitas penum- 
pang. "Perlu juga pemisahan ka- 
pal yang utamanya mengangkut 
penumpang dan kapal pengang- 
kut barang. Jadi tidak disatukan 


jaket pelampung. Nakhoda 


seperti saat ini,” katanya. 
Perangkat lain yang seharus- 

nya ada di kapal tra 

tara lain alat komunik: 


juga 
harus mengantongi surat keca 
kapan khusus. 

Sejak tahun 2004, selain kapal 
sional, ada juga delapan ka- 
pal perintis milik pemprov. Kapal 
dengan nama Lumba-lumba ber- 
kapasitas 50 penumpang dan Ke- 
rapu berkapasitas 25 orang. 

Namun, Drajad mengatakan, 
kapal perintis ini baru lancar 
beroperasi dua tahun terakhir. 
Pemprov Jakarta mengalo 
kan biaya operasional kapal seki 
tar Rp 20 miliar per tahun. De- 
ngan begitu, kapal tetap berope- 
rasi jadwal tanpa tergan- 
tung dari jumlah penumpang. 

Tahun ini, pemprov mengada- 
kan satu kapal lagi berkapasitas 
200 penumpang. Bila disetujui, 
tahun depan akan ada 
perintis lagi berkapa: 
orang. 

Anggota DTKJ, Iskandar Abu- 
bakar, mengusulkan ada pemba- 
gian peran. "Kapal perintis ber- 
peran sebagai angkutan komuter 
yang menghubungkan rute uta- 
ma. Kapal tradisional berperan 
sebagai angkutan pengumpan,” 
kata Iskandar. (NDY/ART) 


Anda siap jadi investor atau developer 


KAYA RAYA 


dari booming bisnis properti 2012? 
Temukan ilmunya di workshop ini, daftar sekarang, tempat terbatas! 
ikuti jejak mereka yang sudah sukses dan kaya raya! 


Indra 21 | Nerissa 24 


Imam 28 


Nathalia 31 


“Anda bisa meraih: Rp 18 Miliar, | 
hanya dgn modal Rp 120 Jt Saya| 
akan TON Da jalannya! 


Panangian Simanungkalit 


Sii 
pemilik properti. investor, kontraktor, 


(pensiunan. ibu rmh tangga, artis 


Lanny 58 , Wendy 34 | Hartini 42 


Johan 45 | Beta 52 


- Anda layak Ikut : pemilik tanah 1 


developer. wiraswasta. pedagang. 
pengusaha, profesional, karyawan. 


mahasiswa) 


Dr. Ir. Mathlus Jusuf, MBA 


Pakar Properti Indonesia 


Direatur Agung Podomoro Lang 


IKUTI WORKSHOPNYA ! SABTU 06 OKTOBER 2012, JAM 09.30 - 13.30 


Biaya pengganti makan siang, coffe break & guide book. sekarang Rp 150 rb/org. Rp 200 rb/20org 
atau besok Rp 200 rb/org, transfer ke Bank BCA: 273.170.718.1 a/n. Hadiman Simanungkalit. 


Bayu 0815 1316 5805 


Vivi 08211818 7838 


Lia 0877 8800 0500 


PANANGIAN 
Pe PESTA 


Niken 0858 8895 3299 
Jona 0812 8777 4000 


Lisa 0812 8807 5570 
Anjas 0813 1478 0222 
Sohid 0857 2412 5842 


Pusat Bisnis Thamrin City Lt. & 


Lot 635 - 638. Jl. Thamrin Boulevard, Jak Pus 
(BB Panangian School ot Property / wwwpanangianschool.com 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


METROPOLITAN 


27 


TRANSPORTASI 


PR 100 Hari Jokowi Atasi Kemacetan 


Kemacetan biasa menjadi pemandangan sehari-hari 
di Jakarta. Bakal menjadi luar biasa manakala 
persoalan kronis ini bisa dipecahkan pada lima tahun 
masa kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja 


Purnama. 


embicarakan kemacet- 
Ms ik bisa berhenti 


an yang "parkir" di tengah ala 
pada jam sibuk. Akan tetapi, ju- 
ga ada pertaruhan kualitas hi- 
dup jutaan manusia yang saban 
hari berjibaku di Tbu Kota, pusat 
pemerintahan, pendidikan, bis- 
nis, serta sentral ekonomi ini. 
Konsekuensi dari seluruh da- 
ya tarik ini, pertambahan per- 
jalanan, Beban ini tidak mudah 
diselesaikan karena Jakarta be- 
lum memiliki angkutan umum 
massal yang mumpuni. 
Transjakarta yang dikelola 
Pemerintah Provinsi Jak: 
lama kepemimpinan Fauzi Bo- 
wo-Prijanto, menurut Kepala 
Dinas Perhubungan DKI Jakar- 
ta Udar Pristono, ada beberapa 
pencapaian yang patut dicatat. 
Ada penambahan panjang 
asan dan jumlah armada bus 
jakarta pada Koridor VIII 
(Lebak Bulus-Harmoni), Kori- 
dor TX (Pinang Ranti-Pluit), 
Koridor X (Cililitan-Tanjung 
Priok), dan Koridor XI (Pulo 
Gebang-Kampung Melayu). 
Panjang lintasan pada empat 
koridor itu bertambah 86,3 ki- 
lometer menjadi NO km. Jum- 
lah halte juga bertambah dari 
90 unit menjadi 108 unit. Ar- 
mada bus bertambah dari 178 
unit jadi 280 unit. Perbaikan ini 
berdampak pada penambahan 
jumlah penumpang dari 58,3 ju- 
ta menjadi 68,5 juta per tahun. 
Namun, pengamatan Kompas, 
hal itu belum memberi kon- 
besar bagi penyel 
n transportasi di J: 


tribus 


perti waktu tunggu yang lam: 
perjalanan bus yang belum ter- 
gangguan arma- 
da. Di banyak titik, halte trans- 
jakarta belum terintegr 
ngan stasiun kereta komuter, 
Persoalan kian rumit karena 

infrastruktur lain belum mema- 
dai. Sebut saja trotoar yang bu- 
ruk, minimnya jalur sepeda, tata 


kota yang semrawut, perenca- 

naan kota yang kerap meleset, 
persoalan parkir, hingga belum 
terintegrasinya satu kebijakan 

dengan kebijakan lain. 


Pengaruhi kualitas hidup 

Kemacetan yang dirasakan 
hari ini merupakan ekses dari 
ebut. 
Kemacetan juga berujung pada 
merosotnya kualitas hidup, 
Waktu banyak tersita di jalan 
ketimbang berkumpul di ke- 
luarga atau be dengan 
kerabat dan teman, 

Kualitas udara juga kian bu- 
ruk akibat pencemar 
Belum lagi angka ke 
ita membuat 80 nya- 
setiap bulan, Ke- 

i jalur kereta juga 
masih terjadi, sebagai akibat ba- 
nyaknya pelintasan sebidang 
serta belum steril jalur kereta. 

Rasa waswas warga bertam- 
bah manakala berhadapan de- 
ngan aneka modus kejahatan ja- 
lanan, kriminalitas di angkutan 
umum, sampai ranjau paku. 


Tugas 100 hari pertama 


Pengamat perkot: 
no Joga serta ahli tr 
publik Darmaningtyas dan 
Ellen SW Tangkudung menga- 
takan, kepala daerah terpilih 
perlu mencermati kembali 17 
langkah mengatasi kemacetan 
ng diinisiasi Wakil Presiden 
Boediono. 

"Evaluasi mana yang sudah 

an, mana yang belur 
ndalanya dan realisasi: 
kan," kata Ellen. 

Nirwono meminta gubernur 
juga mempelajari megaproyek 
yang telah dicanangkan pemim- 
pin sebelumnya, antara lain pro- 
yek pembangunan enam ruas 
jalan tol, beberapa r lan la- 
yang, mass rapid transit (MRT), 
serta pengembangan koridor 
trangjakarta hingga 15 koridor. 

”Dalam 100 hari pertama, co- 
ba pelajari dengan membuka 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


Pengguna jalan antre melintas di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta Timur, Senin (13/8). Tingginya aktivitas perdagangan dan perpakiran 
di Pasar Jatinegara dan sekitarnya menjadi penyebab utama kemacetan parah itu. 


hati dan pikiran terhadap ma- 
sukan dan kritik dari para ahli 
transportasi terhadap megapro- 
yek DKI itu. Proyek enam jalan 
lak semua ahli 
si dan perkotaan, Jika 
pada masa depan tidak berdam- 
pak positif, untuk apa diterus- 
kan,” kata Nirwono. 
Enam ruas tol dan juga pro- 
ang ataupun tero- 
wongan dinilai bukan obat mu- 
jarab mengatasi kemacetan ka- 
rena justru memberi peluang 
'arakat untuk terus meng- 
gunakan kendaraan pribadi. Hal 
ini karena transportasi 
seperti jaringan bus 
dan kereta komu- 


Triliunan rupiah, baik untuk 
pembangunan proyek maupun 
penggunaan bahan bakar mi- 

n terbuang per- 
kemacetan tetap 


terjadi, 
Darmaningtyas menawarkan 
enam langkah mengatasi kema- 


cetan yang bisa digenjot pem- 


bangunannya dalam satu tahun 
pertama, 

"Yang pertama adalah 
lesaian satu koridor trari 
ta, yaitu Koridor XII Pluit-Tan- 
jung Priok), yang sekarang s 
dang dalam proses tender, Di- 
ikuti penyelesaian electronic 
eling transjakarta. Selanjut- 
mengesahkan standar pe- 
yanan minimum (SPM) trans- 
Draf tentang SPM su- 
mpaikan kepada Guber- 
auzi Bowo 2010 dan 
sudah ter- 
ang belum 


anye- 


“dah disa 


terbit juga,” ujarnya. 

Langkah keempat, meninjau 
g desain MRT Lebak Bu- 
s-FHotel Indonesia yang ada 
unsur layang dan mempertim- 
bangkan agar semua jalur MRT 
lewat bawah tanah. MRT bawah 
tanah lebih mahal, tetapi lebih 
berpotensi besar untuk dikem- 
bangkan dan lebih aman diban- 
dingkan dengan MRT layang. 
satu-dua tahun la- 
alah asalkan sekali 


TRANSJAKARTA 2004-2012” 


Tahun — Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah 
koridor — km halte bus penumpang 
2004 1 129 20 90 M15,9 juta TG 
2007 7 M3 115 389 MMI 61,4 juta 
2008 8 1233 139 420 MMI 74,6juta 
2010 9dan10 1723 190 523 MM 6,9 juta 
2011 11 1836 205 567 MMI 114,7 juta 
2012” 12 2073 218 669 MMMMMKNNNNN 129,9 juta 


) Target rencana 
Sumber: Dishub Pemprov Jakarta 


membangun tidak menyesal ke- 

mudian,” kata Darmaningtya: 
Langkah kelima, penyelesaian 

beberapa ran- 

: n daerah, antara 
lain raperda tentang lalu lintas 
angkutan jalan, sungai, kereta 
api, dan laut, yang perlu disin- 
kronkan dengan raperda parkir, 
raperda pembentukan BUMD 
untuk transjakarta disinkronkan 
dengan raperda pengelolaan 
karta, dan raperda ren- 
cana detail tata ruang. 


GUNAWAN 


Yang terakhir, kata Darma- 
ningtyas, adalah mempercepat 
pembentukan Otoritas Trans 
portasi Jabodebatek. Meskipun 
bukan semata kerja Pemprov 
DKI Jakarta, Gubernur DKI Ja- 
karta memiliki kepentingan be- 
sar mendorong pemerintah pu- 
sat dan daerah sekitar Ja 
untuk bersama-sama mewujud- 
kan hal ini. 

(AGNI 


'AWATY/ 
NELI TRIANA/ 
ANDY RIZA HIDAYAT) 


KILAS 
METRO 


6 Peterjun ”Nyangkut” 
di Atap Rumah Warga 


Setidaknya enam dari sekitar 
800 peterjun yang mengikuti la- 
tihan terjun payung untuk pera- 
yaan HUT TNI pada 5 Oktober, 
Rabu (3/10), mendarat dan ter- 
sangkut di atap rumah warga 
dan mushala di kawasan per- 
mukiman RW 007, Kelurahan 
Makasar, Kecamatan Makas 
Jakarta Timur. Kepala Pene- 
rangan Pangkalan TNI AU Ha- 
lim Perdanakusuma, Mayor 
(Sus) Gerardus Maliti, menga- 
takan, peristiwa itu terjadi ka- 
rena angin berubah arah sehing- 
ga keenam peterjun itu terdam- 
par keluar dari lokasi pendarat- 
semestinya. Namun, dia me- 
mastikan tak ada korban jiwa 


Masa Transisi, Awas 
Hujan Lebat Berangin 


Kepala Pusat Meteorol 
lik Badan Meteorologi, 
logi, dan Geofisika Mulyono Ra- 
hadi Prabowo, Rabu (3/10), me- 
ngatakan, hingga akhir Oktober 
atau awal November, kawasan 
Jabodetabek masih musim tran- 
arau ke 
musim hujan. Di masa transisi 
turun hujan, 


setempat/lokal, lebat dan diser- 
tai angin kencang, (NEL) 


Bekasi Siapkan 
Dana Perbaikan Rumah 


Kerusakan 66 rumah di K 
matan Jatiasih, Kota Bekasi, aki- 
bat hujan deras dan angin ken- 
cang, Selasa (2/10) pukul 17.00, 
dinilai sebagai kejadian luar bi: 
sa. Menurut Wali Kota Bel 
Rahmat Effendi, Pemkot Bekasi 
akan mengeluarkan dana untuk 
membantu perbaikan rumah ru- 
. Bantuan akan diambil dari 
dana tanggap darurat pada 
APBD Kota Bekasi 2012. Me- 
nurut anggota DPRD Kota Be- 
kasi, Ariyanto Hendrata, dana 
tanggap darurat yang tersedia 
Rp 500 juta-Rp 1 miliar. Pen- 
cairan dan penyaluran dana 
akan dipros 
lah ada penga 
eksekutif kepada legislatif. FAR) 


HP merekomendasikan Windows. 


Saat terbaik. 
Kesempatan terbaik. 
Penawaran terbaik. 


Sekarang waktunya mendapatkan komputer baru yang 
kamu butuhkan. Kamu dan keluargamu pasti suka! 


HP Pavilion 94 series 


HP-431 w323 


Rp4.399.000 
Rp4599-00U 


HP 430/431 series 


HP Pavilion g4-13357x 


Rp4.848.000 
Rp5-508:00U 


HP Mini 200 


Rp2.459.000 
Rp2-59900U 


« Intel? Corem 13-2310M 

- 14" HD BrightView LED Display 

« AMD Radeon 7450m 1GB 

- 2GB DDR3 RAM / 640GB Storage 
- Free DOS 

Juga tersedia 

MP-431 w5243 

Intel? Core 15-2430M 

USD 590 us9ces 


www.hp.com/id 
1) mmu.taceboo.comhpindonesia 


« Intel? Core i3 2350M 

« 14" HD BrightView LED Display 

» AMD Radeon 7450m 168 

» 2GB DDR3 RAM / 640GB Storage 
» Free DOS 

Juga tersedia 

MP Pavilion gA-131atu/131e7x 
Intel Core i5-2450M 

Harga baru mulai USD 629 
Tersedia warna red, charcoal grey 


tanyaMPuntukku 


» Intel? Atom N2600 

« 10.1" WSVGA HP Anti-glare 
LED Display 

- 2GB DDR3 Memory 

“ 320GB Storage 

- Free DOS 

“ Tersedia warna blue, red, black. 


Jakarta (021): Electronic Solution 42876611, Electronic City 5151177, Infonet 62302128/6129435, CPU 75921175/5713220/6123469/ 
16125748, Columbia 62303995/6393106/6337511/6397241/7508927, Phoenixindo 6120760, IT Connect 30005516, Sinar Mutia 5763131/ 
75921355, Laser Comp 7251411/6330333/6127784, Bhinneka 62301383/57933712/29292028/7203032/6126687/87756770, 
IT Galeri 75921230/75921231/5760702, Octopus 62301301/62301302, Prioritas 6123175, Sentral Komputer 4804285/8854249, 
Millenia Multivisi 30006190/75921310, Teguh Komputama -6122092, Jena 6120613, Simple PC 6259336/6129435 Bekasi (021): 


Phoenixindo 62301281, Bekasi 88962477, Sentral Komp 8854249 Dapak (02' 


(0251): IT Galer 


103608, Mill 


AFTER SALES & TECHNICAL SUPPORI 


2012 Hewlett-Packard Development Company. Allothertrademarksare the propertyoftheir respective 
'owners, Not al features are available in all editions of Windows 7. This system may reguire ungraded 
and/or separately purchased hardware to Install the Windows 7 software and take full advantage of 
Windows 7 functionality. See http//www.microsoft.com/windows/windows-7/ for details. Ultrabook, 
Celeron, Celeran Inside, Core Inside, Intel, Intel Lago, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, 
Intel Inside Logo, Intel Pro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon,and Xeon 


8001112111 (TOLLFREE) 


Insidearetrademarks of Intel Corporationin the U.S. and/or other countries. 


mrioperkoran @ & 


stro Computer (87701654) Simura (78870215) 
Multivisi 8345867 Karawang (0267): Aldo Print 8254618 


EGAPOLITAN 


Ti 


un 


CINERE ONE COMMERCIAE Pari” 


EVENT : 


Sewa 


XSBNI 


06 Oct :D 
07 Oct 
130ct 


rt Platting Competition and Bento 
Family Cake Decorating Competition and Kids n Mom Fashion Show 
Demo Masak by NOVA 


SEPT 21 - OCT 16, 2012 


@ MAL CINERE 


gambar yang tercantum hanya merupakan Mustrasi 


14 Oct : Band Performance 


st Decoration 


- 
Cing 
Riverside 


CINERE (021) 754 8454 | 754 5068 
BOGOR (0251) 866 2037 | (0251) 865 9747 


KARAWACI (021) 591 5800 | 4623 7800 


Bank@ BTi N 


EGAPOLITAN DEVELOPMENTS 


Bringing Dreams to Life 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


VARIA OLAHRAGA 


Yunani yang Krisis Danai Sirkuit F1 


Yunani, salah satu negara yang paling parah berkubang dalam 
krisis ekonomi Eropa, mengeluarkan satu jurus yang diyakini 
menjadi sebuah upaya keluar dari keterpurukan ekonomi: 
membangun sirkuit balap mobil Formula Satu. Rabu (8/10), 
kementerian pembangunan negeri itu mengumumkan komit- 
men penggelontoran dana sebesar 28,9 juta euro (sekitar Rp 
354,35 miliar) untuk proyek lintasan sirkuit tersebut. Jumlah 
itu sekitar sepertiga dari nilai proyek sebesar 94 juta curo (Rp 
L triliun lebih). Pemerintah Yunani menilai proyek pemba- 
ngunan sirkuit itu merupakan prioritas utama karena akan 
mendongkrak arus turisme dan menciptakan banyak lapangan 
kerja. Yunani yang resesi ekonominya sudah memasuki tahun 
kelima memang terus mencari cara mengatasi tingkat peng- 
angguran yang sudah 20 persen dari total angkatan kerja. 
(AFP/YNS) 


Gamba Penuhi Permintaan Presiden Putin 


Ezio Gamba asal Italia menyetujui permintaan Presiden Vla- 
dimir Putin untuk memperpanjang kontraknya sebagai pelatih 
tim nasional judo Rusia. Gamba yang mampu menghadirkan 
kembali prestasi judoka putra Rusia di tingkat internasional 
menyetujui perpanjangan kontrak hingga Olimpiade Rio de 
Janeiro 2016. "Hanya memang saat ini saya juga dipercaya 
untuk tidak hanya memegang tim putra, tetapi juga menangani 
tim putri,” tutur Gamba yang berusia 53 tahun 'itu kepada 
wartawan saat Kejuaraan Nasional Judo Rusia di Kemerovo, 
salah satu kota industri di Rusia, Selasa (2/10). Putin, yang juga 
penyandang sabuk hitam judo dan hadir langsung saat Olim- 
piade London 2012 belum lama ini, sangat terkesan atas hasil 
kerja Gamba, Sebab, di bawah asuhan Gamba, judoka putra 
Rusia langsung meraih tiga medali emas. Sebelumnya, di Bei- 
jing 2008, Rusia tidak memperoleh satu medali pun. 
(REUTERS/NIC) 


Jerman Menangi Renang Estafet Campuran 


Jerman dan perenang putrinya, Britta Steffen, mengukir ha- 
laman pertama sejarah dunia renang. Jerman adalah pe- 
menang nomor yang pertama kali dilombakan dan baru tahun 
ini diperkenalkan, estafet campuran putra dan putri. Dalam 
lomba yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, pekan ini, 
Steffen menjadi perenang pamungkas Jerman dalam 4x 50 
meter gaya ganti campuran, Dia finis pertama, mengungguli 
dua perenang putra, Krisztian Takacs (Hongaria) dan Sergii 
Frolov dari Ukraina, Keduanya memang terus memperpendek 
jak mencebur lebih belakangan, tetapi tetap saja tak 
s mencegah Steffen finis pertama. Dalam lomba yang akan 
selalu menjadi bagian seri piala dunia itu, satu tim terdiri dari 
2 putra dan 2 putri, dengan susunan sesuka hati tim. Rabu 
(3/10), lomba dilanjutkan pada estafet gaya bebas campuran. 
(AP/YNS) 


“APP/MARWAN NAAMANI 


Perenang putri Swedia, Therese Alshamar (kanan), 
menyelamati putri Jerman, Britta Steffen, setelah Steffen 
memenangi nomor 50 meter gaya bebas putri piala dunia 
renang di Dubai, Selasa (2/10). 


OLAHRAGA 


ANGGAR 


Target Medali Kadet Meleset 


NUSA DUA, KOMPAS — Tar- 
get perolehan medali Indonesia 
di Kejuaraan Anggar Kadet dan 
Yunior Asia-Oceania 2012 di Nu- 
sa Dua, Bali, untuk kelompok 
kadet (13-17 tahun) beregu me- 
leset. Tak satu pun medali di- 
rebut, padahal target Indonesia 
adalah mencuri medali dari ke- 
lompok kadet beregu setelah ga- 
gal total di perseorangan. 
Pertandingan hari ketiga yang 
merupakan hari terakhir untuk 
kelompok kadet, Rabu (3/10), 
mementaskan nomor floret putri 
beregu, sabel putra beregu, dan 
degen putra beregu. Tim degen 
putra Indonesia (Fatracova Ferry, 
Wahyu A, Pegy Ramadhan, Di- 
mas Akbar) langsung tumbang 
menghadapi tim degen putra 
Korea Selatan dengan skor telak, 
29-45, Sebelumnya, tim floret 
putri Indonesia (Mery Ananda, 
Oktavira Rachma, Ririn 
Nasya Rosend) dilibas Fi 
juga dengan skor telak, 25-48, 
Sementara tim sabel putra 
beregu Indonesia takluk oleh tim 
sabel putra India dengan skor 
45-30. Pada laga nomor sabel 
putra, Indonesia yang diperkuat 
Ricky Dhisulimah, Handy G 
tinanda, Andri Satria, dan Abri- 
ansyah mampu mengimbangi In- 
dia. Pada awal laga, Indonesia 
menyamakan kedudukan menja- 
di 10-10 meski sempat tertinggal, 
Tetapi, India kembali memimpin 
skor dan terus menekan Indo- 
nesia sampai laga berakhir. 
Manajer tim Indonesia, Mus- 
limin, mengungkapkan, meleset- 
nya target medali karena atlet 
tidak dipersiapkan khusus. "Atlet 
kadet kita kalah jam terbang, 
Lawan-lawan yang dihadapi su- 
sering mengikuti kejuaraan 
internasional, sementara atlet 


KOMPAS/WTSNU AJI DEWABRATA 


Atlet anggar Ririn Safitri (kanan) melancarkan serangan ke tubuh atlet anggar Filipina, J Tinio, pada pertandingan kelompok kadet 
nomor floret putri beregu, Rabu (8/10), di Kejuaraan Anggar Kadet dan Yunior Asia-Oceania 2012 di Nusa Dua, Bali. Tim floret putri 
Indonesia takluk oleh tim Filipina, 25-48. 


kadet kita baru sekali ikut ke- 
juaraan internasional,” ujar dia. 
Menurut Muslimin, kurang 
jam terbang membuat atlet kadet 
Indonesia canggung. Mereka be- 
lum berani menyerang dan masih 
kebingungan ketika terdesak. 
Pelatih anggar Sumsel, Luk- 
man Ahmady, menambahkan, 
tim kadet Indonesia yang turun 
di beregu belum solid karena 
belum pernah berlatih bersama. 
Para atlet diseleksi dari hasil ke- 


jurnas anggar kemudian diga- 
bung. 

"Pelatih yang menangani tim 
kadet tidak mengenal secara spe- 
fik karakter setiap atlet karena 
tidak ada pemusatan latihan. K: 
lau ada pemusatan, pelatih bis 
mengenalnya," kata Lukman. 


Perolehan medali merata 
Perolehan medali emas di ke- 


lompok kadet beregu terbagi me- 
rata, Hongkong merebut emas di 


degen beregu putra setelah berta- 
rung sengit melawan China di 
final dengan skor 45-36, Pertan- 
dingan berlangsung dalam emosi 
tinggi. Atlet China, Yu Zhang, 
mendapat kartu kuning karena 
mendorong Tsi Ho Wong (Hong- 
kong) sampai keluar dari arena 
pertandingan, 

Namun, China mengganas di 
final Moret beregu putri dengan 
mencukur gundul tim foret putri 
Hongkong, 44-24, 


Peluang China menambah 
emas dihapus Korsel di nomor 
sabel beregu putra. Tim China 
yang hanya terdiri atas tiga atlet 
tanpa cadangan kalah secara me- 
nyakitkan oleh Korsel yang di- 
perkuat empat atlet dengan skor 
44-45, China yang memimpin 
perolehan nilai justru keteteran 
di tengah pertandingan. Kele- 
ngahan tim China dimanfaatkan 
Korsel untuk membalikkan ke- 
adaan. (WAD) 


Adu Gengsi Delapan Klub 


PBSI Tak Perlu Bikin Pelatnas Usia Dini 


JAKARTA, KOMPAS — Delapan klub bulu tangkis 
papan atas Indonesia akan bertaruh gengsi dalam 
turnamen bulu tangkis beregu campuran yunior 
Pembangunan Jaya Cup 2012 yang digelar di 
Jakarta, 4-6 Oktober 2012. Laga dengan total hadiah 
Rp 400 juta itu memakai sistem Piala Sudirman. 


Delapan klub tersebut adalah 
Djarum Kudus, Jaya Raya Ja- 
karta, Tangkas Specs Jakarta, 
Mutiara Bandung, SGS PLN Ban- 
dung, Pelita Bakrie Jakarta, Jaya 
Raya Suryanaga, dan Surya Baja 
Sur 

Dari hasil undian, delapan klub 
itu akan dibagi dalam dua grup. 
Grup 1 diisi Djarum Kudus, Mu- 


BULU TANGKIS 


tiara, SGS, dan Pelita Jaya, se- 
mentara Grup 2 ditempati juara 
bertahan Jaya Raya Jakarta ber- 
sama Tangkas, Suryanaga, dan 
Surya Baja. 

Penyisihan grup memak: 
tem setengah kompetisi, di mana 
setiap tim di setiap grup berha- 
dapan. Dua tim terbaik per grup 
berhak ke babak semifinal. Se- 


perti penyelenggaraan tahun se- 
beda turnamen ini mem 
stem Piala Sudirman, yakni 
memainkan sektor tunggal putra 
dan putri, ganda putra dan putri, 
serta ganda campuran. 
”Becermin dari penyelengg: 
raan tahun lalu, turnamen 
cukup menarik. Buat pemain-pe- 
main yunior, mereka ditantang 
menghadapi tekanan yang cukup 
besar, Mereka belajar mengem- 
ban tanggung jawab tidak hanya. 
untuk dirinya, tetapi juga buat 
tim,” kata ketua panitia turna- 
men Bambang Bahagio. 
Maestro bulu tangkis nasional 
yang merupakan Ketua Umum 
PB Jaya Raya, Rudy Hartono, 
menambahkan, adanya turna- 


men yunior seperti itu ikut me- 
macu klub-klub untuk membina 
pemain di semua sektor. 

"Piala Sudirman adalah con- 
toh. Tidak heran China mampu 
begitu mendominasi. Mereka 
menguasai semua sektor, baik di 
tunggal putra dan putri maupun 
di ganda putra dan putri hingga 
ganda campuran," kata Rudy. 

Menurut Rudy, peran klub un- 
tuk pembinaan atlet muda sudah 
berjalan dengan baik. Karena itu, 
dia menilai, PBSI tidak perlu lagi 
membikin program pelatnas usia 
dini. "Urusan pembinaan pemain 
muda biar saja diserahkan ke- 
pada klub. PBSI harus memi- 
kirkan program yang lebih strate- 
gis,” ujarnya. 


Rudy mencontohkan, PBSI se- 
harusnya bekerja sama dengan 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan untuk menyosiali- 
kan bulu tangkis di sekolah 


da: 


Kalau perlu, bulu tangkis di- 
buat menjadi kurikulum di se- 
kolah. Jika ini bisa dijalankan, 
bisa dibayangkan berapa banyak 
potensi pemain muda yang bisa 
digal 


"kata Rudy, 
ka mengenal baik bulu tang- 
s, sang anak bisa mengembang- 
kan bakat di klub-klub di daerah 
masing: masing. "Di sini PBSI ha- 
s berperan menyiapkan kom- 
petisi yang layak untuk anak 
dini yang bernaung di klub," 
Rudy. (OTW) 


Orang Lain Berjuang, PBSI Jangan Cuma Tolak Pinggang 


erangkat dari keprihatin- 
Bs: terhadap prestasi bulu 

tangkis Indonesia yang ki- 
an menurun, pendiri, pemegang 
saham, dan Komisaris PT Pem- 
bangunan Jaya, sekaligus Ketua 
Pembina Yayasan Jaya Raya, Ci- 
putra tergugah untuk membuat 


ga 
3 
kal 
2 
- 
13 
z 


Mining Conference Indonesia 2012. 


| “Pre-register and stand a chance to win @ Blackberry ever 2 
and a trip to Australia in the Grand Lucky Draw' dala 


Asia Pacific Mining Conference Indonesia 2012 


APMC!2012 


g Industi 


INDONESIA 


10— 12 October 2012 
Jakarta Convention Centre 


Exhibition Opening Hours: 10am - 6pm 
www.miningandengineeringindo.com 


« NETWORK and meet over 1,000 industry professionals from the entire supply-chain. 

» SOURCE for innovative solutions In the exploration, mining and minerals processing sectors. 

« ESTABLISH CONTACTS with international suppliers from Australia, China, India, Singapore and Taiwan. 
» LEARN and be updated on Indonesia's mining industry developments with the premier Asia Pacific 


turnamen, 

Harapannya sederhana, yakni 
melahirkan atlet bulu tangkis 
kelas dunia. Sebagai pengusaha 
sukses, Ciputra paham betul, 
untuk membangun bisnis yang 
kuat, dibutuhkan fondasi yang 
kokoh. Filosofi bisnis ini bagi 
Ciputra juga bisa diterapkan di 
dunia olahraga. Oleh karena itu, 


yunior sebagai prioritas. 

Faktanya, bibit pemain muda 
berbakat memang tak turun da- 
ri langit. Mereka lahir dari hasil 
pembinaan yang berjenjang ser- 
ta kompetisi yang menantang. 

Semangat itulah yang di- 
transformasikan Yayasan Jaya 
Raya. Selain terus memupuk pe- 
main muda lewat klub Jaya Ra- 
ya, mereka juga membuat tur- 
namen bulu tangkis beregu 
campuran yunior Pembangunan 
Jaya Cup. 

Tahun lalu, turnamen ini ber- 
jalan sukses. Turnamen dengan 
format Piala Sudirman menjadi 
pengalaman baru yang menan- 
tang kemampuan pemain yuni- 


5, 


Faktanya, bibit 
pemain muda 
berbakat memang tak 
turun dari langit. 


or. Lebih dari itu, turnamen ini 
ikut memacu klub-klub mem- 
bina pemain di semua sektor. 

Tahun ini, turnamen ini kem- 
bali digelar dengan format yang 
sama. Delapan klub sudah ter- 
daftar sebagai peserta. 

Selain Jaya Raya, klub seperti 
Tangkas juga sudah berjuang 
menggelar kompetisi untuk 
memberi pengalaman kepada 
pemain-pemain yunior, Cakup- 
an turnamen yang digelar Tang- 
kas "Junior Challenge Open 
Badminton Championship” bah- 
kan lebih besar karena melibat- 


kan 17 negara. 

Melihat animonya, tentu ini 
sebuah potensi yang harus 
terus-menerus didukung dan di- 
kembangkan, Apalagi, juga su- 
dah ada pihak swasta yang ter- 
libat dalam pembinaan anak se- 
kolah, seperti yang dilakukan 
PT Nestle Indonesia dengan 
turnamen Milo School Compe- 
tition (MSC). 

Hasilnya cukup lumayan se- 
jak dimulai tahun 2002, turna- 
men MSC sudah memunculkan 
beberapa pemain berbakat, se- 
perti Tommy Sugiarto dan Feb- 
by Angguni. Tommy, yang tam- 
pil sebagai juara tahun 2008, 
mencicip pelatnas di Cipayung 
sebelum memutuskan keluar ta- 
hun 2010. 

Sementara Febby, selepas ju- 
ara MSC tahun 2004, per- 
mainannya mulai matang dan 
direkrut PB Djarum Kudus. Ta- 
hun 2010, dia menjuarai bebe- 
rapa seri sirkuit nasional dan 
sejumlah turnamen di Asia 
Tenggara. 

Selain mereka, juga ada Jo- 


nathan Cristie. Juara MSC 2010 
ini tampil gemilang dengan 
menjuarai The ANA Badminton 
Asia Youth U-15 Championship 
di Jepang. 

Tahun ini, panitia MSC 
membuat terobosan dengan 
mendatangkan khusus bintang 
Denmark, Peter Gade, untuk 
bermain dengan para juara. Bu- 
at pemain yunior, tentu ii 
menjadi pengalaman baru yang 
memotivasi semangat mereka, 

Terobosan juga dibuat 
Candra Wijaya. Juara Olimpiade 
Sydney ini secara konsisten 
menggelar turnamen ganda 
putra. 

Apa yang dilakukan klub, per- 
usahaan swasta, ataupun perse- 
orangan dalam pembinaan bulu 
tangkis selayaknya diberi apre- 
siasi dan lebih difasilitasi, Bicara 
potensi, cukup banyak perusa- 
haan swasta yang bisa digan- 
deng untuk bekerja sama. Se- 
karang tergantung bagaimana 
PBSI menyikapi. Jangan sampai 
orang di luar sana berjuang, PB- 
SI cuma tolak pinggang, (OTW) 


10 - 11 OCTOBER 2012 . indonesian mining blueprint: Where the Industry Is heading — by Ministry of 


Jakarta Convention Center — Fnergyand Mineral Resources 


Ministry for Economic Affairs 


Energy and Mineral Resources 


and ICMA... and othersi 
Contact Andina at 021 7179 2480 


» The role of resource Industries for sustainable economic development — by 
Update on current regulatory framework and its implementation - by Ministry of 
Indonesian mining business outlook in the midst of changing paradigm — by IMA 


weengrorssvonon $ nmowmsesan ANYUNDAI vetoungseonons peeamuar BAM Hao Water epiteton Cownrsponr HS) 


Ongnisedbr. mEcDmmNOEveNTSs CP ReeaPanorama supported aw (ME 


O$6w 


cntsnscotwwee PENBAAR Conermeteva Tn) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TINJU PRO 


Roger: Floyd Bisa Raih 200 Juta Dollar AS 


LOS ANGELES, SELASA — 
Roger Mayweather, paman seka- 
ligus pelatih Floyd Mayweather 
Jr, yakin keponakannya cukup 
bertarung dua kali saja agar bisa 
mengantongi pendapatan 200 ju- 
ta dollar AS atau berkisar Rp 1,9 
triliun. 

Apabila si juara dunia kelas 
welter WBC dan menengah ring- 
an WBA itu ingin menggantung 
sarung tinjunya, menurut Roger, 
Floyd cukup bertarung melawan 
Manny Pacguiao (33) dan Ti- 
mothy Bradley (29). 


”Sebab, dengan begitu, dia bisa 
memperoleh bayaran yang sa- 
ngat besar. Dia bisa memperoleh 
bayaran hampir mencapai 200 
juta dollar,” ujarnya. 

Roger yakin, setelah meraih 
uang sebanyak itu, Floyd May- 
weather Jr (36) yang tidak per- 
nah terkalahkan selama berta- 
rung 48 kali tidak perlu lagi ragu 
jika ingin menggantung sarung 
tinjunya. 

Namun, lanjut Roger, jika 
Floyd masih belum ingin pensiun 
dari ring tinju pun, tidak menjadi 


persoalan. "Yang kami tidak ingin 
itu, melihat dia tetap bertinju 
ketika usianya sudah mencapai 
kepala empat,” katanya. 

Untuk itulah, ujar Roger lebih 
lanjut, "Saya pikir harus segera 
diwujudkan pertarungan antara 
Floyd dan Pacguiao. Sekalipun, 
itu masih bergantung hasil ta- 
rung Pacgulao lawan Juan Ma- 
nuel Marguez, 8 Desember men- 
datang.” 

Roger juga menilai, tidak ba- 
nyak pengaruhnya bagi Pacguiao 
apabila harus bertarung hingga 


empat kali melawan Marguez. 
Jauh lebih baik kalau berhadapan 
dengan keponakannya. Itu ka- 
rena partai tersebut merupakan 
laga yang ditunggu oleh semua 
orang. 

Sementara pertarungan mela- 
wan Bradley, yang kini merupa- 
kan juara dunia kelas welter versi 
WBO—setelah menang angka 
atas Pacguiao, di MGM Grand 
Garden Arena, Las Vegas, Ne- 
vada, 9 Juni lalu—menurut Ro- 
ger, sangat bergantung pada ke- 
siapan Bradley saja. (AP/NTC) 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


OLAHRAGA 


29 


'APP/BD JONES 


Putri Swiss, Romina Oprandi, meluapkan kegembiraan begitu menumbangkan peringkat ke-12 dunia dari Serbia, Ana Ivanovie, dalam turnamen tenis China Terbuka yang 
berlangsung di Beijing, Rabu (8/10). Oprandi menang 6-4, 6-3. 


Oprandi Si Pengancam 


Djokovic ke Delapan Besar 


BEIJING, RABU — Petenis Swiss, Romina Oprandi, 
kian menunjukkan potensinya sebagai ancaman 
serius bagi para petenis tunggal putri papan atas. 
Oprandi melaju ke delapan besar China Terbuka, 
Rabu (3/10), setelah menyingkirkan mantan petenis 


nomor satu dunia, Ana Ivanovic, 6-4, 6-3. 


Kemenangan Oprandi atas pe- 
tenis Serbia yang berperingkat 
ke-12 dunia itu merupakan ke- 
menangan besar ketiga sepan- 
jang kariernya. Dia pernah me- 
ngalahkan Kim Clijsters dalam 
turnamen di Hertogenbosch, ta- 
hun lalu, dan kemudian mende- 
pak petenis putri kawakan Italia, 
Francesca Schiavone, di Australia 
Terbul 

”Romina adalah lawan yang 
sulit. Dia memiliki tangan-tangan 


201: 


yang bagus dan sangat berbakat. 
Saya benar-benar kesulitan me- 
nemukan ritme p: $ 
khususnya pada forehand, Bo 
tak datang dengan cepat dan tak 
isien bagi saya untuk maju. 
selalu merasa terus keting- 
n langkah,” ungkap Ivanovi 
Ivanovic mengaku — sudah 
memperkirakan — pertandingan 
akan berjalan sulit, tetapi yang 
membuatnya kalah adalah begitu 
banyak kesalahan sendiri (unfor- 


ga 


ced error) yang dia buat. 

Oprandi yang memiliki pering- 
kat ke-69 dunia memang ber- 
main cerdik dengan terus meng- 
ajak Ivanovic bermain reli, yang 
akhirnya sering kali ditutup de- 
ngan kegagalan Ivanovic me- 
ngembalikan bola, 


"Saya ingin membuat dia me- 
mukul bola sebanyak mungkin, 
'apan setelah beberapa 
gagal mengem- 
pada 


dengan hi 
lama dia ak: 
balikan bola, Untungr 
akhirnya semua berjalan b 
tutur Oprandi. 

Pada babak delapan besar, Op- 
randi akan menghadapi peme- 
nang antara Victoria Azarenka 
dan Elena Vesnina, 

Selain Ivanovic, rekan sene- 
garanya, Jelena Jankovic, pun ga- 
gal melaju ke delapan besar se- 
telah dikalahkan Carla Suarez 


avarro (Spanyol), 5-7, 4-6. 
Di jajaran petenis unggulan, 


ke delapan besar setel: 
mengalahkan Lourdes 
ex Lino (Spanyo), 

Unggulan kesembilan IV 


telah menghentikan Julia 
ges (Jerman), 6-3, 7-6 (2. 
petenis a mengandal- 
kan serv dan tajam me- 
reka, tetapi Goerges bermain le- 
bih kotor” dengan banyak mem- 
buat kesalahan sendiri. 

Bartoli akan berhadapan de- 
ngan Navarro di delapan bes 


Djokovic berjaya 
Di tunggal putra, unggulan 


pertama Novak Djokovic tidak 
kesulitan untuk melaju ke de- 


lapan bi China Terbuka. Pe- 
tenis Serbia yang kini berpering- 
kat kedua dunia itu tanpa kt 
sulitan menyingkirkan Carlos 
Berlocg (Argentina), 6-1, 6-3. 

Di delapan k Djokovic 
akan coba dihentikan Jurgen 
Melzer (Au: ), yang melang- 
kah ke delapan besar setelah 
mengalahkan Alexandr Dolgopo- 
lov (Ukraina) dalam pertanding- 
an tiga set yang sangat ketat, 7-6 
(D, 3-6, 7-6 (3). 

Petenis Jerman, Florian Ma- 
iga melenggang ke delapan 
setelah menghentikan per- 
lawanan M: 
nia), 2. Sementara 
Jo- AWilfried Tsonga (Perancis) 
melangkah ke delapan besar tan- 
pa bertanding setelah Nikolay 
Davydenko (Rusia) mundur ka- 
rena cedera, (AP/AFP/OKI) 


TENIS 


Wow... Hadiah 
“Grand Slam” Naik 


adiah uang kompetisi naik? Tentu berita yang meng- 
H gembirakan bagi para atlet. Tenis, olahraga yang se- 

betulnya sudah memberikan hadiah aduhai, kini me- 
ningkatkan gengsinya dengan menambah jumlah hadiah dollar, 
khususnya dalam turnamen Grand Slam Australia Terbuka 
2013. Hadiah total dinaikkan sekitar 4 juta dollar AS (sekitar 
Rp 38 miliar) menjadi 3LI juta dollar AS (sekitar Rp 295,5 
miliar). 

Petenis Serbia, Novak Djokovic, menyambut gembira ke- 
naikan hadiah ini. "Tni kabar gembira bagi setiap petenis. 
Mereka telah menunjukkan pengertian akan kebutuhan para 
petenis,” kata Djokovic, juara Australia Terbuka tiga kali, 

Kendati demikian, peringkat kedua dunia ini masih belum 
puas betul selama kenaikan hadiah tidak diikuti oleh tiga 
turnamen grand slam lainnya, yakni Wimbledon, Perancis Ter- 
buka, dan AS Terbuka. Perjuangan para petenis untuk me- 
nyerukan peningkatan pendapatan belum usai, begitu ka 
ketika dimintai pangapa. di sela-sela Game Ternak di Beij 


Kan Pesksia, Kami ea dalan negosiasi dan tetap akan 
melakukannya secara tertutup,” ujarnya. Djokovic termasuk 
satu dari beberapa petenis yang turut aktif dalam perbincangan 
n atlet ini dengan penyelenggara Turnamen 


Penyelenggara Au 


alia Terbuka mengumumkan kenaikan 


ri Selasa 


(2/10). Langkah ini adalah 
reaksi atas pemberitaan yang 
muncul pada Agustus 2012. 
Hadiah total dinaikkan 
sekitar 4 juta dollar AS 
(sekitar Rp 38 miliar). 


Beberapa petenis putra 
berencana memboikot turna- 
men agar mendapatkan per- 
sentase hadiah yang lebih 
tinggi di grand slam. 
Direktur Australia Terbu- 
ka Craig Tiley mengatakan, 
penyelenggara menyepakati 
kenaikan hadiah 4 juta dollar AS untuk menangkal mundurnya 
para petenis berkaliber top dari turnamen utama awal tahun 
ini. "Australia Terbuka kembali meningkatkan diri. Kami mem- 
beri mereka angka yang lebih tinggi dan signifikan dari yang 
mungkin mereka harapkan," katanya di Melbourne Pai 
Kurangnya imbalan ini terutama mengemuka dari para pe- 
tenis berperingkat rendah. Bayangkan, mereka datang dari kota 
ke kota, negara ke negat alah pada putaran pertam: 
Biaya perjalanan yang besar rasanya timpang dengan ganjaran 
yang didapat. Tanpa catatan pre ng meyakinkan, sponsor 
juga sulit mereka gaet. Tahun ini, petenis yang terlempar par 
putaran pertama Australia Terbuka mengantongi 21.600 dollar 
AS (sekitar Rp 205 juta). CEO Australia Terbuka Steve Wood 
berujar, mereka masih menerima masukan dari perwakilan 
petenis, termasuk Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, dan 
Andy Murray, soal pembagian hadiah uang setelah meningkat 4 
juta dolla 
Tenis ni: 
nonton ter 


'a sudah menjadi industri olahraga. Orang me- 


aat ini agen per- 
an paket-paket menonton 
alia Terbuka 2013. Untuk menonton laga final putra dan 
putri, misalnya, laman sportsnet menawarkan harga mulai 
1.592 dollar Australia per orang, Jumlah ini termasuk tiga 
malam akomodasi dan menginap di hotel pilihan. Coba, ba- 
gaimana tidak wow? (AFP/IVV) 


Tommy Oar Dipanggil Masuk Tim Nasional 


GEITTY IMAGES/DEAN MOUHTAROPOULOS 


Penyerang klub FC Utrecht asal Australia, Tommy Oar (kanan, nomor 10), beraksi dalam sebuah laga 


Liga Belanda, Maret 2012, 


ma Oar m: 


suk daftar pemi 


n tim nasional Australia, yang akan berlaga 


melawan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2014, di Doha, @atar, 16 Oktober mendatang. 


BOLING INDONESIA TERBUKA 
Ajang Menuju Kejuaraan Dunia 


JAKARTA, KOMPAS — In- 
donesia kembali menggelar Ke- 
juaraan Boling Internasional In- 
donesia Terbuka yang ke-10 pada 
29 September hingga 7 Oktober 
2012. Kejuaraan yang diikuti 130 
peserta dari 12 negara ini menjadi 
ajangpet apan para peboling In- 
donesia menuju Kejuaraan Du- 
nia Boling Tn di Las Vegas, 


aa lolos kualifi- 
i menuju kejuaraan dunia ini 
setelah meraih peringkat kesepu- 
luh se-Asia, baik putra maupun 
putri. Kualifikasi digelar di Hong- 
kong, 2-11 September 2012, dan 
Indonesia hanya memberangkat- 
kan atlet yunior karena para pe- 
boling senior berlaga di PON Ri- 
au. Akan tetapi, performa tim 
Indonesia tidak mengecewakan. 
Bahkan, Hardy Rachmadian me- 
raih medali perunggu untuk ka- 
tegori master. 

"Dalam rangka persiapan me- 
nuju kejuaraan dunia itu, para 
atlet bisa menggunakan kompe- 
tisi Indonesia Terbuka untuk 
berlatih. Peboling-peboling kita 
bisa melihat kemampuan lawan 
di sini, apalagi peboling profesio- 
nal dari Inggris juga ikut serta,” 
kata Wakil Ketua Persatuan Bo- 
Iing Indonesia Aswin Limansan- 
toso dalam jumpa pers di Jaya 


Ancol Bowling Centre, Jakarta, 
Rabu (3/10). 

Menurut Aswin, peboling-pe- 
boling yunior Indonesia makin 
bisadi ggakan. Dengan arahan 
pelatih asal Kanada, Syd Allen, 
para peboling muda juga makin 
percaya diri. "Sepanjang tahun 
makin banyak kejuaraan yang 
mereka ikuti,” katanya. 


Andalan 

Seperti biasa dalam kejuaraan 
boling terbuka, ada babak kuali- 
fikasi dan babak master sehingga 
kompetisi berlangsung lebih dari 
sepekan. Kedua babak ini mem- 
pertandingkan beberapa kate- 
gori, meliputi kompetisi yunior 
U-18 dan U-21 serta Graded A 
dan Graded B. Adapun kompetisi 
master terbuka yang diikuti pe- 
boling profesional akan berlang- 
sung pada 6-7 Oktober. 

Dalam kejuaraan berhadiah 
total Rp 1,2 miliar ini, Indonesia 
masih mengandalkan peboling 
Ryan Lalisang di urutan pertama. 
Ryan saat ini berada di peringkat 
kesembilan Asia/Oceania. Untuk 
putri, peboling andalan juga ma- 
sih Putty Armein, yang kini pe- 
ringkat ke-10 Asia/Oceania. 

Selain Ryan, peboling putra 
yang mengikuti kejuaraan ini an- 
tara lain Hardy Rachmadian, 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Billy M Islam, Rangga Yudhira, 
Diwan Rezaldy, Adhiguna Wi- 
diantoro, dan Yeri Ramadona, 
Adapun peboling putri selain 
Pat ara Sharon Mana 


Haa “Nuraha da. Dua pe- 
boling putri, Tannya Roumimper 
dan Shalima, masih kuliah di 
Amerika Serikat. 

Ryan berujar, dalam kompetisi 
ini ia bertekad meraih titel untuk 
pertama kali di Indonesia Ter- 
buka meski harus melawan Do- 
minic Barrett, peboling dari Ing- 
gris, peringkat ke-14 dunia tahun 
2011-2012. Ada pula musuh be- 
buyutan Ryan dari Singapura, 
Romy Ong, peraih tiga emas Asi- 
an Games Busan 2002 dan dua 
perak Asian Games Doha 2006, 

Barrett justru memuji Ryan 
sebagai lawan terberat yang sulit 
ditaklukkan karena pengalaman- 
nya. "Saya melihat peboling In- 
donesia mampu bersaing di level 
internasional,” katanya. 

Peboling putri Malaysia, Shali 
N Zulkifli (34), juga mengingin- 
kan gelar. "Saya pernah peringkat 
kedua di sini. Siapa tahu kini 
giliran saya yang juara tahun ini,” 
kata peboling yang mengikuti le- 
bih dari 20 turnamen setiap ta- 
hun itu. (IVV) 


FRIENDLY 
MATCH 


All StarVS Star VS 
Tim Gothia Cup 


KOMPAS SKP Allianz @ 


Meet & Greet 
Diego 
Michiels 


y 


CHEERLEADER | 
COMPETITION 


Gading Marten 
Vicky Nitinegoro 
Ibnu Jamil 

SLANK 
Ricky Jo 


specs TriPleO KOMPAS.com PKKOMPAS 


mramarora KI wanmkom Wit, 


Us 
U12 


OLAHRAGA 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


ATLETIK 


Kala Para Legenda 
Dihadirkan Kembali. 


nduk organisasi atletik dunia, IAAF, baru 17 Juli lalu me- 
Jan ulang tahun seabad keberadaan mereka. Sebagai 

induk dari semua cabang olahraga yang masih kalah pamor 
dari beberapa cabang yang sudah mengindustri, TAAF di bawah 
pimpinan Lamine Diack, presiden kelima TAAF, tetap berusaha 
agar atletik dapat terus eksis, 

Untuk itulah, dengan kesadaran penuh, TAAF telah mem- 
prakarsai penyelenggaraan pameran khusus guna memberikan 
penghargaan kepada mantan atlet mereka yang pernah menjadi 
bintang dunia. Mulai dari atlet yang bersinar di trek, di la- 
pangan, di jalan raya, hingga di nomor lintas alam selama satu 
abad berlalu. Tepatnya, sejak 1912, 

Pameran bertajuk "Pekan Raya Sejarah Satu Abad IAAF" itu 
digelar di Museum Olimpiade "II de YEsport” Juan-Antonio 
Samaranch di Barcelona, Spanyol. Tidak tanggung-tanggung, 
pameran tersebut digelar mulai 13 Oktober hingga 25 No- 
vember mendatang. Lebih dari sebulan. 

Dalam pameran seabad sejarah atletik tersebut, IAAF me- 
nampilkan bintang-bintang mereka yang sekaligus mewakili 
enam wilayah kerjanya. Seperti Vivian Cheruiyot (49), pelari 
jarak menengah asal Kenya. Selain dua medali emas dari 
nomor 5.000 meter dan 10.000 meter dalam Kejuaraan Dunia 
Atletik 201 di Daegu, Korea Selatan, juga dipamerkan kaus ”Selama tiga tahun ini, kami tidak 
yang digunakan Cheruiyot sebagai wakil Afrika saat ia meng- menyediakan mobil yang mampu me- 
ikuti kejuaraan tersebut. menangi sebagian besar perlombaan, 

Sebagai wakil dari Amerika Latin, ditampilkan Adhemar bagi kedua pebalap (Schumacher dan 
Ferreira da Silva (85), atlet lompat jangkit asal Brasil. Da Silva rekan setimnya, Nico Rosberg),” kata 
yang pernah mengukir empat rekor dunia lompat jangkit pada Zetsche, seperti dikutip harian Jerman, 
eranya itu meraih medali emas di Olimpiade Helsinki 1952 dan Bild, Rabu (8/10) di Berlin. 

Olimpiade Melbourne 1956. Pada Jumat (28/9) lalu, tim Mercedes 

Steve Hooker (30), raja loncat galah Olimpiade Beijing 2008 FI mengumumkan, pebalap tim McLa- 
dan pemegang medali emas Kejuaraan Dunia Atletik Berlin ren akan pindah ke tim Mercedes di 
2009 asal Australia, menjadi wakil wilayah Oceania. musim 2013. Sementara kontrak Schu- 

Untuk wakil Eropa, pilihan jatuh pada Marie-Jose Perec macher sebagai pebalap tim Mercedes 
(44), sprinter putri Perancis yang mampu meraih tiga medali akan berakhir di pengujung musim ini. 
emas di Olimpiade Barcelona 1992 (400 meter) serta Olimpiade Banyak pihak menuding buruknya 
Atlanta 1996 (200 meter dan 400 meter). penampilan Schumacher sejak kembali 

Frederick Carlton "Carl” Lewis (51) yang merupakan salah ke lintasan pada tahun 2010 menjadi 
satu legenda atletik dunia juga dimunculkan sebagai wakil penyebab tim Mercedes melepasnya. 
wilayah Amerika Utara, Lewis melegenda karena mampu me- Namun, Zetsche bersikeras membela 
ngumpulkan 10 medali emas dari nomor 100 meter, 200 meter, pebalap asal Jerman itu, 
lompat jauh, dan nomor estafet 4 x 100 meter. Medali-medali ”Kami kompetitif dengan mesin yang 
itu fa raih mulai di Olimpiade Los Angeles 1984, Seoul 1988, , tetapi tidak mobilnya. Sang: 
Barcelona 1992, hingga Olimpiade Atlanta 1996, mencela Nico Rosberg dan 

Pelontar martil asal Jepang berdarah Romania, Koji Mu- macher karena itu,” kata Zetsche. 
rofushi (87), menjadi wakil dari wilayah kerja IAAF di Asia. Dengan pernyataan itu, Zetsche me- 
Selain mengoleksi medali emas di Olimpiade Athena 2004, nyalahkan tim Mercedes F1 yang tidak 
Murofushi yang ayahnya mantan pemegang rekor lontar martil mampu menjadi konstruktor mobil yang 
Jepang selama 28 tahun itu juga juara dunia Daegu 2011. unggul di ajang F1. Padahal, tim McLa- 

Upaya TAAF untuk kembali memberikan pentas bagi atlet ren yang juga menggunakan mesin pro- 
terbaik dan memberikan penghargaan kepada mereka tidak duksi Mercedes mampu menempati po- 
berjalan mulus. Sebagai salah satu contoh ketika TAAF akan sisi kedua klasemen sementara di ka- 
menampilkan Paavo Johannes Nurmi, salah satu legenda lari tegori konstruktor mobil. 
jarak menengah dunia asal Finlandia yang meninggal pada usia Zetsche juga tidak menyalahkan usia 
76 tahun, 2 Oktober 197: Schumacher yang sudah mencapai 45 

Untuk dapat menampilk penyebab penampilan bu- 


TIM MERCEDES F1 


Geger Schumacher 


Keputusan tim Mercedes untuk 
tidak memperpanjang kontrak 
Michael Schumacher dan 
merekrut Lewis Hamilton sebagai 
gantinya ternyata menimbulkan 
polemik internal. Ada pihak yang 
menyesalkan didepaknya 
Schumacher. Ada juga yang 
mendukung perekrutan Hamilton. 


menyesalkan tidak diperpanjang- 

nya kontrak juara dunia tujuh kali 
itu di tim Mercedes. Menurut Zetsche, 
tak optimalnya penampilan Schumacher 
disebabkan oleh kinerja mobil yang ku- 
rang baik, bukan buruknya kualitas pe- 
balap, 


B” Mercedes Benz, Dieter Zetsche, 


IVE MASON 


Michael Schumacher 


Mercedes Motorsport Norbert 
Haug mengatakan, mobil tim 
Mercedes FI jauh lebih baik dibanding- 
kan dua musim lalu. Hal itu terlihat saat Brawn, Ketua Tim Mercedes FI, 
Rosberg merebut posisi start terdepan kan, timnya merekrut Hamilton 
dan mampu memenangi Seri China dan ia adalah pebalap yang mau 
menjadi juara kedua di Seri Monako, terlibat dalam peningkatan kualitas mo- 
Pencapaian itu tak dapat dilakukan Ros- bil balap yang dikendarainya. 
berg dan Schumacher di musim 2010 Di tim McLaren, Hamilton selah 
dan 201, tif memberi masukan bagi para is 
”Kami harus menstabilkan pencapai- untuk menyempurnakan mobil ses 
an itu dan melangkah ke depan karakternya. Hamilton juga mengerti 
tim Mercedes menempati posisi keem- untuk agar dapat menembus po pola pengembangan mobil McLaren 
pat di kategori konstruktor. besar di kategori konstruktor,” agar lebih kompetitif dibandingkan 
Pada musim ini, Sehumacher terpu- ug. tim Mercedes meskipun mesinnya 


Semua yang dicapainya bersama tim 
McLaren di FI diraih dengan mesin 
Mercedes, 


untuk menjadi juara dunia pada akhir 
musim 2004. Schumacher kemudian 
kembali menjadi juara dunia pada 
musim 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 
dan 2004. 

Schumacher memutuskan untuk pen- 
siun pada akhir musim 2006, Namun, 
Schumacher akhirnya kembali ke lin- 
tasan pada musim 2010. 

Pada musim 2010 dan 2011, Schu- 
macher menempati urutan kesembilan 
dan kedelapan. Pada periode yang sama, 


sembilan medali em 


s yang di- 


peroleh Nurmi, mulai Olimpiade Antwerp 1920, Paris 1924, ruknya. Zetsche mengatakan, Juan-Ma- — ruk di urutan ke-12 karena tujuh kali Kehadiran pebalap baru yanglebih sama. 
hingga Amsterdam 1928, berikut ke-42 medali emas koleksinya nuel Fangio dari Argentina pernah men- gagal finis, dari 14 seri yang dijalani, berpotensi dinilai juga penting untuk ”Kami berterima kasih kepada Schu- 


dari 55 kejuaraan, perjuangan TAAF sungguh berliku, Mereka jadi juara dunia pada usia 46 tahun, baik karena kecelakaan maupun keru- mendukung kinerja tim. Menanggapi macher atas kontribusinya bagi tim, 


barus lebih dahulu menelusuri sedemikian lama untuk ke- 
mudian menghubungi Matti Nurmi, putra Paavo Nurmi, 
Demikian sebagian kecil dari kerja besar IAAF agar dapat 


mengindustrikan atletik. (AP/NIC) 


pada periode 1950-an. 


Schumacher mengawali kariernya di 
ajang FI pada seri Belgia, musim 1991. 
Dia hanya membutuhkan tiga musim 


sakan mesin. 


Polemik 


Berbeda dengan Zetsche, Ketua Divisi 


kehadiran Hamilton untuk mengganti - 
kan Schumacher, Haug mengatakan, pe- 
balap Inggris itu sudah terbiasa me- 
ngendalikan mobil bermesin Mercedes. 


bahkan saat hasilnya tak sesuai dengan 
harapan. Kami berharap kami mendapat 
hasil yang lebih baik bersama Hamil- 
ton,” kata Brawn. (CAESAR ALEXEY) 


BERKUDA 


EFI Siapkan Atlet Ikuti Kejuaraan Dunia 


JAKARTA, KOMPAS Fe- 
derasi Berkuda Indonesia atau 
Eguestrian Federation of Indo- 
nesia, EFT, menyiapkan tiga atlet 
untuk mengikuti tiga seri pe- 
an kejuaraan berkuda di 
iland, November mendatang. 
Indonesia berpeluang mengirim- 
kan atlet ke babak utama ke- 
juaraan dunia lompat rintangan 
karena ada satu penunggang yang 
menempati posisi puncak kla- 
semen sementara, 

"Ferry Sutoyo dengan kuda 
Zandor untuk sementara me- 
nempati peringkat pertama di 
Asia Tenggara. Atlet Thailand 
i kedua dan Ma- 
di posisi ketiga. Dua atlet 
sia lainnya menempati 


posisi keempat dan kelima,” kata 


Kedua penunggang di posisi 


keempat dan kelima itu adalah 
Brayen Brata-Coolen dengan ku- 
da Chris de Rose dan Ardi Hap- 
soro Hamidjojo dengan kuda La 
Belle. 

Di Thailand diperkirakan ba- 
kal terjadi persaingan ketat ka- 
ang dari In- 
ia, Singapura, 
dan Thailand akan bertemu. Me- 
reka akan bersaing untuk meraih 
total skor kesalahan terendah 
agar dapat lolos ke putaran uta- 
ma kejuaraan dunia. 

Untuk menghadapi persaingan 
itu, ketiga penunggang Indones 
t ng-mi: 
sing. Ketiganya berlatih empat 
sampai enam jam sehari agar siap 
Sementara ketiga kuda 
mereka juga terus dilatih untuk 
menjaga kondisi. 

Namun, EFI masih kesulitan 
dana untuk memberangkatkan 


3 


Ferry Sutoyo dengan 
kuda Zandor untuk 
sementara menempati 
peringkat pertama di 
Asia Tenggara. 


ketiga penunggang itu beserta 
kuda mereka ke Thailand, Ong- 
kos transportasi dan akomodasi 
selama satu bulan perlombaan 
diperkirakan mencapai Rp 1 mi- 
liar dan EFT belum memiliki da- 
na sebesar itu. 

Pengeluaran terbesar adalah 


untuk pengiriman kuda, yang 
mencapai Rp 80 juta per ekor 
untuk pergi dan pulang, serta 
biaya karantina kuda yang men- 
capai Rp 100 juta per ekor. Biaya 
itu belum termasuk biaya ako- 
kuda dan penunggangnya 
satu bulan. 
sedang berusaha men- 
ari dana supaya dapat mengi- 
rimkan ketiganya ke Thailand 
agar lolos ke putaran utama ke- 
juaraan dunia. Pengalaman ber- 
lomba dan koleksi poin dari ke- 
n dunia sangat penting ba- 
gi atlet Indonesia agi p ber- 
laga di aj: 
olimpiade,” k: 
Selain di plin lompat rin- 
tangan, EFT berencana mengi- 
rimkan para atletnya dari disiplin 
lintas alam dan tunggang serasi 
untuk berlomba di berbagai ke- 
juaraan internasional. (ECA) 


LIGA CHAMPIONS ASIA 


Wakil Arab Saudi Memastikan ke Final 


JEDDAH, RABU — Keme- 
nangan Al Ahli, 4-1, atas Foolad 
Sepahan pada putaran kedua ba- 
bak perempat final Liga Cham- 
pions Asia, Selasa (2/10), me- 
mastikan satu klub asal Arab Sau- 
di akan melaju ke final. Al Ahli 
akan bertemu dengan sesama 
klub asal Arab Saudi, Al Ittihad, di 
semifinal pada 23 Oktober. 

Arab Saudi masih memiliki sa- 
tu klub lagi, Al Hilal, yang ber- 
potensi lolos ke semifinal jika 
menangatas wakil Korea Sel 
Ulsan Hyundai, pada Kamis dini 
hari. 

Al Ahli memanfaatkan pertan- 
dingan kandang di Stadion 
Prince Abdullah al-Faisal untuk 
menekuk wakil Iran, Foolad 
Sepahan. Al Ahli tampil agresif di 
hadapan pendukung mereka dan 
menuai hadiah penalti pada 
menit ke-30 menyusul pelang- 
garan yang dilakukan penjaga ga- 
wang Sepahan, Reza Mohamma- 
di, terhadap Taisir al-Jassim. Pe- 
nalti sukses dilakukan Victor Si- 
moes, 

Penalti itu menjadi awal pe- 
taka bagi Sepahan karena Reza 
Mohammadi juga dikartu merah 
oleh wasit asal Australia, Peter 
Green. Pelatih Sepahan Zlatko 
Kranjcar harus menarik pemain 
depan Mohammad Reza Kha- 
latbari dan memasukkan kiper 
cadangan, Mohammad Bagher 


mrioperkoran @ & 


ye 


PA 
RAS 
APAMER HILADI 


Pemain Al Ahli, Abdulrahim Jezawi (depan), berebut bola dengan 
pemain Foolad Sepahan, Farshid Talebi, pada laga perempat final 
Liga Champions Asia di Jeddah, Selasa (2/10) malam. 


Sadeghi. 
Sadeghi gagal di ujian pertama 
saat menghadapi penalti Victor 


Simoes. Pada babak pertama, 
Sadeghi kebobolan tiga kali. Dua 
gol lain diborong oleh Amad 


al-Hosani pada menit ke-35 dan 
ke-45. Sepahan sempat memba- 
las satu gol pada menit ke-37 
melalui pemain bertahan Farshid 
Talebi. 

Pelatih Al Ahli Karel Jarolim 
menilai gol kedua Al-Hosani me- 
rupakan kunci kemenangan tim- 
nya. Gol menjelang turun minum 
itu merusak motivasi para pe- 
main Sepahan yang sempat bang- 
kit setelah gol Talebi. 

“Kami mengawali pertanding- 
an dengan baik dan unggul dua 
gol sebelum Sepahan membalas 
satu gol. Namun, sebelum babak 
pertama berakhir, kami mence- 
tak gol ketiga dan itu sangat 
membantu,” ujar Jarolim. 

“Gol itu merupakan dorongan 
besar bagi kami sebelum masuk 
ke ruang ganti dan kami me- 
masuki babak kedua dengan ke- 
percayaan diri tinggi. Kami me- 
ngendalikan pertandingan dan 
menciptakan banyak peluang,” 
ujar pelatih asal Ceko itu. 

Pada babak kedua, Sepahan 
yang bermain dengan 10 orang 
semakin terjepit. Al Ahli me- 
ngunci kemenangan 4-1 melalui 
gol Abdulrahim Jezawi pada me- 
nit ke-70. 

Jarolim menegaskan, para pe- 
main harus segera bersiap untuk 
menghadapi semifinal ”derbi 
Jeddah” melawan Al Tttihad. 

(AFC.COM/AFP/ANG) 


a. Login deng: 
b: Masuk ke App 
C. Ketik 
d, Download 

an untuk 


a kunci nner” 


ah satu app yang tersedia/ditemukan 


1 OR Code 


alam pencarian, 


d. Download salah satu app yang tersedia/ditemukan dalam pencarian, 
gunakan untuk scan OR Code 


ANDROID 


a. Login dengar 
b. Masuk ke Android Market/Play Store 


count gmail Anda 


&: Ketik kata kunci pencarian "AR Code Scanner" / 
d. Download salah satu app yang tersedia/ditemukan dalam pencarian 
kan untuk scan OR Code 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


OLAHRAGA 


| LIGA CHAMPIONS Klasemen Grup H (Rum) 6-2, 6-2 7. Sara Errani (Ita) 
D A TP A D A A G E 5 D A BATE Borisov 220 0 b2 6 Cluj- Manchester United 1-2 Polona Hercog (Slo)-Ekaterina Makarova — 8. Li Na (Chn) 
ii Selasa (2/10) Valencia CF 2101 32 3 Galatasaray - Braga 0-2 (Rus) 7-6 (7/5), 3-6, 7-6 (7/3) 9. Samantha Stosur (Aus) 
SEPAK BOLA ai Ba Grup E Bayer Muencren 2 1 C1 34 3 Putaran-3 10. Marion Bartoli (Pra) 
. La Juventus - Shakhtar Donetsk I-1 LOSC Lille 2002150 Klasemen Romina Oprandi (Swi)-Ana Ivanovic 

Peringkat FIFA 12. Rusia (#1) Nordsjaelland - Chelsea)” 04 ManchesterUntted 2 2 00 31 6 (Srb) 6-4, 6-3 Peringkat ATP 
1, Spanyol 18. Perancis (12) TG 1907 Cuj 2101 323 Carla Suarez Navarro (Spa)-Jelena T. Roger Faderer (Swi) 
2, Jerman 14, Brasil (-2) Klasemen Benfica Barcelona 12 Braga 2101 223 Jankovic (Srb) 7-5, 6-4 2. Novak Djokovic (Srb) 
3. Portugal (#1) 15. Swiss (45) Chelsea Spartak Moskwa-COTE23 oo Galatasara) 2002030 3. Andy Murray (Ing) 
4, Argentina (3) 189. Thailand (-8) Shakhtar Donetsk apantak Mosema Cole £3 oo” Peringkat TA : (ala In 

Ty 7 7 Juventus 1, Victoria Azarenka (BI 5, David Ferrer (Spa) 
& maa 3 1. ae St Noresjaelland Klasemen TENIS 2, Maria Sharapova (Rus) 6. Tomas Berdych (Cek) 
g Ba Dn Barcelona 220 0 526 WTATHINA TERBUKA 3, Agnieszka Radwanska (Pol) 7. Jo-Wifried Tsonga (Pra) 
1. Uruguay (2) 162. Malaysia (6) GrpF Celtic 2110324 4, Serena Williams (AS) 8. Juan Martin del Potro (Arg) 
8, Italia (-2) 162. Singapura (-1) Valencia - Lille 20 Benfica 2011 021 Rabu (3/10), Putaran-2 5. Petra Kvitova (Cek) 9. Janko Tipsaravic (Srb) 
9, Kolombia (#13) 170. Indonesia (-2) BATE Borisov - Bayern Muenchan 3-1 Spartak Moskwa — 2 0 0 2 46 0 Maria Sharapova (Rus)-Sorana Cirstaa 6. Angeligue Kerber (Jer) 10. Juan Monaco (Arg) 


GRUP A 

1. Liverpool 1 0 
2, Udinese 0 1 
2. Anzhi 0 1 
4. Noung Boys 0 ) 


(20/9/2012) Young Boys vs Liverpool 
(20/9/2012) Udinese vs Anzhi 


Sumberi UEFA.com 


Ujian 


MENANG SERI KALAH NILAI 


PENYISIHAN GRUP 'A 


Stadion: Anfield, Liverpool 


31 Raheem 
Sterling 


Ong, 


27 Pablo 
tag Armero 


5 Danilo 


AA Maurizlo 
ban 


Falcao Diragukan Tampil Membela Atletico Madrid di Liga Europa 


LIVERPOOL, RABU — Skuad muda Liverpool, 
yang tampil mengesankan pada laga pembuka Liga 
Europa dengan kemenangan 5-3 atas Young Boys, 
akan diuji Udinese di Stadion Anfield, Jumat (5/10) 
dini hari WIB. Udinese akan menjadi lawan tangguh 


meskipun tidak diperkuat oleh Antonio Di N: 


Pelatih Liverpool Brendan 
Rodgers akan mengistirahatkan 
sejumlah pemain senior seperti 
Luis Suarez dan kapten Steven 


ntan Pelatih Swansea itu 
akan kembali menurunkan para 
pemain muda seperti pengatur 
permainan Jesus Fernandez 


ale, 


alias Suso, bek kanan Andre Wis- 
dom, dan sayap serang Raheem 
Sterling. Ketiga pemain tersebut 
berada dalam skema permainan 
Rodgers dan sering diturunkan di 
a Primer yang kompetitif. Me- 
reka terus diuji oleh Rodgers 
yang merevolusi permainan Li- 
verpool, 


"Mereka bermain tanpa rasa 
takut, tetapi saya selalu menga- 
takan bahwa para pemain muda 
akan selalu berlari menembus 
pagar berduri untuk Anda. Anda 
sudah menyaksikan itu dalam 
pertandingan,” ujar Rodgers 
Rodgers menegaskan filosofi- 
nya yang percaya penuh kepada 
para pemain yang berkualitas. Ia 
tidak melihat pemain dari status 
senior dan yunior. "Saya akan 
memainkan pemain berusia 17 
tahun jika dia berjuang dan me- 
miliki kualitas" tegas Rodgers. 
Liverpool akan kembali meng- 
andalkan Sterling yang tampil 
mengesankan di Liga Primer dan 
Liga Europa. Ta selalu dimainkan 


oleh Rodgers dan mulai dilirik 
oleh pelatih tim nasional Inggris, 
Roy Hodgson. 

Laga melawan Udinese juga 
akan menjadi ujian lanjutan bagi 
Suso dan Wisdom. Kedua pemain 
itu telah mulai masuk tim senior 
berkat kemampuan — mereka 
menjalankan rencana permainan 
Rodgers yang menekankan pe- 
nguasaan bola. 


Tekankan disiplin 


Udinese, yang mengawali Liga 
Europa dengan hasil 1-1 melawan 
Anzhi Makhachkala, tidak akan 
diperkuat penyerang utama An- 
tonio Di Natale, Pelatih Udinese 
Francesco Guidolin tidak mem- 


25 Daniels 
Pada 


NOYAN 


Skuad Muda ”The Reds” 


bawa Di Natale ke Liverpool ka- 
ren: alah kedisiplinan. 

"Tidak ada masalah antara sa- 

ya dan Toto. Namun, saya adalah 
orang yang harus selalu menjaga 
kapal stabil dan ada aturan-atu 
an yang harus dihormati,” tegas 
Guidolin, 

Juara bertahan Liga Europa, 
Atletico Madrid, kemungkinan ti- 
dak akan diperkuat oleh bomber 
andalan Radamel Falcao yang 
masih cedera saat menjamu Vik- 
toria Plzen. Atletico yang belum 
terkalahkan di La Liga akan ber- 
usaha mengulang kemenangan 
3-0 atas Hapoel Tel Aviv pada 
laga pembuka dua pekan lalu. 

(AP/AFP/UEFA/ANG) 


LIGA EUROPA 


Dilema Inter Milan 
Ladeni Neftchi 


di Baku 


BAKU, RABU — Pertandingan 
Grup H Liga Europa antara Inter 
Milan (Italia) dan klub Azerk: 
jan, Neftchi, di ibu kota Azerh 
jan, Baku, Kamis (4/10), akan 
menjadi ujian rumit bagi klub 
elite Italia itu. 

Neftehi tak lain juara liga 
Azerbaijan tujuh kali dan klub 
paling terkenal sekaligus tersuk- 
ses di negara bekas anggota Uni 
Soviet itu. Tim asuhan Boyu- 
kagha Hajiyev itu juga sudah me- 
nunjukkan ketangguhan dengan 
menahan imbang tanpa gol Par- 
tizan Beograd pada laga pertama 
Grup H Liga Europa, 20 Sep- 
tember lalu. 

Bermain di kandang sendiri, 
Stadion Tofig Bahramov, Baku, 
tentu menguntungkan Neftchi, 
Terlebih lagi mereka bisa menu- 
runkan tim berkekuatan penuh 
dengan tiga pemain asal Brasil di 

lalamnya, yaitu Rodriguinho dan 
Flavio sebagai gelandang sc 
dan Bruno Bertucci di baris 


Cile, Nicolas Canales, 

Selain pemain-pemain asal 
Amerika Latin itu, Neftchi juga 
memiliki pemain-pemain do- 


mestik dan kawa 


Elshan Abdullayev di barisan pe- 
nyerang, juga Razhad Sadygov 
dan Kamil Nurahmadov di ba- 
risan tengah, 

Neftehi juga memiliki patalan 
sangat bagus dalam kejua 
Eropa dengan sulit dil akan 
lawan jika bermain di kandang 
sendiri, 

Kekuatan klub jawara Azer- 
baijan itu pun belum begitu ba- 
nyak diketahui Inter, Karena itu, 
pada laga di Baku ini, tim tamu 
kemungkinan akan lebih banyak 
mempelajari terlebih dahulu per- 
mainan dan kekuatan tim tuan 
rumah. 


Pelajari lawan 


Akan tetap 
sa, dengan ba 


bagai tim raksa- 
san pemain yang 


kaya pengalaman, proses mem- 
pelajari kekuatan lawan itu tidak 
akan membutuhkan waktu lama 
sehingga sangat layak bila Inter 
sangat diunggulkan. 

Pelatih Inter Andrea Stramac- 
cioni telah menunjukkan ke- 
mampuannya sebagai ahli strate- 
gi yang bisa cepat membaca per- 
mainan lawan. 

Meski demikian, Presiden In- 
ter Massimo Moratti tetap meng- 
ingatkan para pemainnya untuk 
waspada karena laga melawan 
Neftchi itu harus dilakoni bukan 
pada it bagus. 

Pasalnya, gelandang andalan 
mereka, Wesley Sneijder, masih 
mengalami cedera paha, Selain 
itu, Inter pun dihadapkan dengan 
pertarungan ”lebih bergengsi 
tinggi" melawan rival sekota, AC 
Milan, 7 Oktober. Dengan demi- 
kian, Inter harus bermain sangat 
hati: lawan Nefte hi se- 
hingga pemain-pemain inti me- 
reka masih bisa dimainkan me- 
lawan Milan, 

Pada laga sebelumnya di Liga 
Europa, Inter bermain imbang 
2-2 melawan Rubin Kazan (Ru- 
sia) dan dua hari kemudian harus 
mengakui keunggulan AC Siena, 
0-2, di Liga Italia. 

Baik Moratti maupun Si 
maccioni tentu tidak ingin hal 
serupa terjadi lagi karena akan 
merusak peluang mereka untuk 
menjadi kampiun Serie A musim 
2012-2013 ini, 

Meski demikian, Inter punya 
kepercayaan diri yang tinggi se- 
telah mampu memenangi laga 
melawan Fiorentina, 2-1, akhir 
pekan lalu, yang dinilai Moratti 
sebagai "pertandingan terbaik 
pada musim ini 

Stramaccioni sangat boleh jadi 
akan lebih memilih "aman” de- 
ngan menyimpan para pemain 
andalannya untuk melawan Mi- 
lan, tetapi juga tidak mengor- 


bankan pertarungan melawan 
Neftehi itu, 
i Neftchi, kondisi Inter 


yang dilematis itu jelas sangat 
menguntungkan. (AP/OKD 


LIGA CHAMPIONS 


Bayern Korban Keganasan Kuda Hitam dari Belarus 


MINSK, RABU — Juara empat 
kali Liga Champions, Bayern 
Muenchen, menjadi korban ke- 
ganasan kuda hitam dari Belarus, 
BATE Borisov, Bayern, yang 
menjadi finalis Liga Champions 
musim lalu, terpuruk 1-3 di Sta- 
dion Dinamo, Mi Belaru: 
meskipun mendominasi pengua- 
saan bola hingga 62 persen. 

Ini kemenangan kedua BATE 
pada penyisihan Grup F Liga 
Champions setelah menunduk- 
kan tuan rumah Lille dengan 
skor 3-1. BATE kini memimpin 
Grup F dengan enam poin, di- 
ikuti Valencia yang mengantongi 
tiga poin setelah memukul Lille, 
2-0. Bayern kini berada di pe- 
ringkat ketiga dengan tiga poin. 
ayern, yang menundukkan 
Valencia pada pertandingan per- 
tama, kehilangan kreativitas di 
kandang BATE. Serangan me- 
reka dapat diredam oleh lini per- 
tahanan juara liga Belarus yang 
tampil disiplin. 

Kekalahan Bayern ini sangat 
mengejutkan karena musim ini 
tim Bavarian itu menggelontor- 
kan 70 juta euro untuk belanja 
pemain. Suntikan dana yang se- 
tara dengan Rp 865 miliar itu 
dilakukan setelah musim lalu Ba- 
yern dikalahkan Chelsea di final 
Liga Champions. 

Tim asuhan Pelatih Jupp 
Heynckes ini tidak diperkuat ge- 
landang Bastian Schweinsteiger 
dan sayap serang Arjen Robben. 
Dua pemain rekrutan baru, Javi 
Martinez dan Mario Mandzukic, 
tidak mampu mengangkat per- 
mainan Bayern, terutama setelah 
tertinggal 0-2 pada menit ke-78. 

BATE memanfaatkan kele- 
ngahan sisi kanan pertahanan 
Bayern untuk mencetak gol pem- 
buka pada menit ke-23. Gol Alek- 
sandr Pavlov itu lahir melalui 
kerja sama yang rapi dalam em- 
pat umpan. Gol kedua yang di- 
cetak oleh Vitali Rodionov pada 
menit ke-78 juga lahir melalui 
kombinasi umpan empat sen- 
tuhan. 


Gol ketiga kembali lahir dz 
kelengahan sisi kanan pertahan- 
an Bayern yang dikawal Holger 
Badstuber. Pemain pengganti Re- 
nan Bressan menundukkan kiper 
Bayern, Manuel Neuer, setelah 
diawali umpan kombinasi tiga 
sentuhan. Gol pada menit 9014 
itu menghilangkan makna gol 
Franck 'Ribery pada menit 
ke-9011. 

BATE tampil efisien dalam 
skema serangan balik yang di- 
rancang oleh Pelatih Viktor Gon- 
charenko. Mereka mampu meng- 
eksploitasi titik lemah Bayern di 
sisi kanan pertahanan. 

”Kami selalu yakin bahwa ka- 
mi bisa memenangi pertanding- 
an ini,” ujar pemain BATE, Alek- 
sandr Hleb. 

Hleb yang pernah membela 
Arsenal pada 2005-2008 meng- 
akui kemenangan ini sangat sen- 
onal. Para pemain BATE la- 
ak merayakan kemenangan 
g lahir dari kerja sama tim 
yang solid dan kepercayaan diri 
pada permainan mereka. Hleb 
juga menyarankan para pemain 
BATE harus tetap mawas diri 
karena masih ada laga lain yang 
bisa membalikkan keadaan. 

”Bayern tetap favorit dalam 
grup ini. Ini Kemenangan sen- 
sasional bagi kami, Kami 
sedikit merayakan ini, tetapi 
mi perlu terus bekerja keras,” 
ujar Hleb, yang juga pernah 
memperkuat Barcelona. 


Pelajaran penting 


Heynckes menilai, kekalahan 
ini seharusnya menjadi pelajaran 
penting bagi para pemainnya. Ba- 
yern harus selalu tampil prima 
dalam setiap pertandingan sisa 
untuk menuai poin penuh. 

"Mungkin situasi ini akan 
membuat kami tampil menye- 
rang dalam setiap laga dengan 
100 persen kekuatan dan de- 
mikian juga dengan konsentrasi 
dan motivasi,” ujar Heynckes. 

Neuer, yang melakukan sejum- 
lah penyelamatan penting meng- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


akui kekecewaannya atas keka- 
lahan ir 


Namun, ia menegaskan 
ara pemain untuk menuai 
poin tidak bisa diragukan. 

"Kami harus memenangi dua 
pertandingan berikutnya mela- 
wan Lille dan dengan sembilan 
poin, peluang akan terbuka kem- 
bali,” ujar Neuer. 


Chelsea menang mudah 
Juara bertahan Chelsea meng- 
geser Shakhtar Donetsk dari 
puncak klasemen Grup E setelah 
menang mudah 4-0 atas tim de- 
butan asal Denmark, Nordsjael- 
land. Gelandang serang Juan Ma- 
ta mencetak dua gol dan pemain 
bertahan David Luiz serta Rami- 
res masing-masing satu gol. 
Nordsjaelland memiliki dua 
peluang mencetak gol melalui 
Joshua John yang dua kali meng- 


ancam gawang Chelsea. Namun, 
satu tendangannya membentur 
tiang gawang. 

Chelsea kini memimpin Grup 
E dengan empat poin, sama de- 
ngan peringkat kedua Shakhtar 
Donetsk yang menahan Juven- 
tus, II, di Turin, Italia. 

Barcelona juga menuai tiga po- 
in setelah menundukkan Benfica, 
2-0. Lionel Messi menjadi in- 
spirator dua gol yang dicetak oleh 
Alexis Sanchez dan Cesc Fab- 
regas. Messi tidak banyak me- 
nerima bola karena dikawal ketat 
oleh para pemain Benfica yang 
menerapkan permainan agresif 
dan menekan. 

Namun, kemenangan ini harus 
dibayar mahal oleh Barcelona ka- 
rena bek tengah Carles Puyol 
cedera, Tangan kiri bek tengah 
berusia 34 tahun itu lepas dari 


Kiper BATE 
Borisov, 
Andrei Gor- 
bunov 
(putih), 
meninju bola 
dalam 


Grup F Liga 
Champions 
antara BATE 
dan Bayern 
Muenchen di 
di kota 


dini hari 
WIB. BATE 
menang 3-1. 


AP PHOTO/SENGEI GRITS 


sendinya dan harus menjalani 
pemulihan selama sekitar dela- 
pan pekan. 

"Kami menunggu informasi le- 
bih lanjut, tetapi dia 
tikan absen dalam el clasico (Liga 
Spanyol melawan Real Madrid), 
ujar Pelatih Barcelona Tito Vila- 
nova, 

Di Grup H, Manchester United 
(MU) menyusul dari belakang 
setelah sempat tertinggal 0-1 di 
kandang klub Romania, CFR 
Cluj. Bomber andalan Robin yan 
Persie menjadi penyelamat MU 
melalui dua gol balasan. 

MU kini memuncaki Grup H 
dengan enam poin, diikuti oleh 
Cluj dan Braga yang sama-sama 
mengoleksi nilai tiga. Galatasaray 
yang kalah dua kali menghuni 
dasar klasemen. 

(REUTERS/AFP/AP/UEFA/ANG) 


GOL PERTANDINGAN 
BATE BORISOV 


BAYERN MUENCHEN 


Sumber: UEFA.com 


Aleksandr Pavlov (23') 


Vitali Rodionov (78') 


Franck Ribery (90”) 


Renan Bressan (90't4”) 


& Sal) 
Spa 


Novan 


MAKE MONEY IS EASY! $5:25onom 


Hasilkan 5-154 per bulan secara 
KONSISTEN, MUDAH -ioding cukup 1530 mami / hari 


& MENYENANGKAN! : 
DATANG DAN SELIDIKI SENDIRI! 


FREE SEMINAR 38 (RAHASIA MILIARAN RUPIAH UNTUK ANDA SECARA GRATIS DALAM 2 JAM) 
Sabtu, 6 Oktober 2012 
TANGERANG 
KT: Pk 1400 


JAKARTA 


KJt: Pk 10,30 
KJ2: Pk 14.00 
Plara Gajah Mada 
34 No. 00 
(sebelah lift capsul 
Ml. Gajah Mada 19-26 


REGISTER NOW! SMS ke 0815 8666 8333 


skapisparijEmall 


Farmut : Kode-Seminur(sposi)Ner 
Contoh : KIZ Leo Suryanto leos333 gmail.com 


Hotel Aston Paramount 


is dan resesi 
sms dengan BEP percepat 
tt: 3 bulan) 


“ Tidok 
“Bisa 


h dakoog tren 


SURABAYA 


KSt: Pk 10.00 
KS2: Pk 14,00 
Grohe SA 
(Gedung First Media! 
41. 3 No. 209 

Gubeng 19-21 


pasrfi 


Jaktv d 


KOMPAS, KAMIS, 4 OKTOBER 2012 


NAMA & PERISTIWA 


LOLA AMARIA 


KOMPAS/RADITYA HELABUMI 


SYAHARAN! 
Bola di Twitter 


enonton pertandingan bol. 
| /I bil Twitter-an. Itulah yang biasa 
dilakukan Syaharani (41) mengisi 
akhir pekannya yang sendiri di rumahnya. 
eru!” katanya. Ia merasa, jika malam 
Minggu, rumahnya ramai oleh kehadiran 
belasan teman dari bermacam daerah. 
"Waktu gawang Liverpool kemasukan 
bola, komentar ramai bermunculan di 
Twitter, baik yang mendukung Liverpool 
maupun yang mendukung lawannya, 
ton Villa” kata penyanyi jazz kelahiran 
Malang itu. 
Syaharani mendukung kesebelasan ma- 
na? "Ha-ha-ha.... Saya enggak dukung 


ilm Bu- 
ruh 
Bukan 
Migran 
bakal 


jadi film terbaru 
garapan Lola Ama- 
ria (35). Namun, 
kali ini Lola yang 
pemain sinetron, 


bintang film, 
dan sutradara 
Indonesia itu 
menjadi 
produser 
film ter- 
sebut. 


Buruh Bukan Migran 


"Soalnya aku pernah bikin film tentang 
buruh migran, Bias nanti kalau aku me- 
nyutradarai film terbaruku. Penyutradaraan 
aku serahkan kepada Boby Prabowo. Film ini 
bakal jadi film pertamanya,” ucap pemain 
film Ca Bau Kan dan sutradara film Betina 
itu, beberapa waktu lalu. 

Seperti pada film-film Lola lainnya, Buruh 
Bukan Migran didahului riset-riset tentang 


mi: 11 kehidupan buruh di 


Tanah Air dan pe- 
tar 


ngumpulan rekam- 
an tentang berbagai 
kegiatan unjuk rasa 
buruh. 

"Tapi, film ini 
bukan film ideologis 
OP . tentang kaum bu- 
ruh Io. Ini film dra- 
ma percintaan dengan latar belakang kaum 
buruh. Ada banyak kontroversi yang melekat 
di sejumlah tokoh di film ini,” kata Lola. 

Rencananya, shooting film ini mulai di- 
lakukan awal Oktober 2012, dan bakal tayang 
pada Hari Buruh Sedunia, Mei tahun depan. 

Di tengah percakapan, Lola tiba-tiba bi- 
cara tentang kerinduannya kembali ke dasar 
laut—menyelam—berada di tengah terumbu 
karang dan ikan-ikan hias. "Kadang saya bete 
terus berada di tengah kesibukan yang kayak 
enggak ada habisnya. Pengin buru-buru ba- 
sah lagi,” ucap Lola diikuti derai tawanya, 
(WIN) 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


apa-siapa, Tkut meramaikan jalannya px 
tandingan saja, sambil belajar dan menam- 
bah pengetahuan tentang bola,” ujarnya. 

Putri pasangan Hasan Ali Ibrahim dan 
Elly Zapantis ini mengaku banyak men- 
dapat informasi berharga tentang pertan- 
dingan bola dari nge-fwitt bersama te- 
man-temannya di media sosial itu. "Bukan 
cuma soal bola aku | mendapat in- 
formasi dan pengetahuan lebih banyak 
serta lebih cepat, tetapi juga dalam hal lain. 
Misalnya tentang gempa di Banyuwangi 
tempo hari,” tutur Syaharani, 

Kini, i ng menyiapkan album ke- 
tiga grupnya, @ucen Firework, Album se- Persaingan di kategori master In- 
belumnya berjudul, Buat Kamu (2006) dan donesia Terbuka Ke-10 yang 
Anytime (2010). "Album ketiga belum aku — 
beri judul. Baru selesai tujuh lagu. 
Mudah-mudahan bisa pat sel 
Khawatirnya kalau kelamaan, aku dan 
teman-teman bisa kehilangan mood,” 
ujar pemilik album musik solo, Love (1999), 
itu, beberap waktu lalu. (WIN) 


RYAN LALISANG 
Geregetan 


P 


nasional Indonesi 
a belum pernah me 
ling mentok ju 
nya, meringis, 


Terbuka digelar, 
ih titel. ”P 


kedua," ujar- tahun 


ikuti 12 negai 


medali em 
2005 


berlangsung 1-7 Oktober 2012 dan di 
makin ketat. "Bermain 
di negara sendiri itu tekanannya justru 


M Udah mudahan. 


meng: 


ini bis 


Pada PON Riau 


lima em: 


gori tunggal, 
trio, all events, 


peraih 
Manila 
dan Asian Games Doha 
2006 ini. 
2012, 
4 Ryan yang mewakili DKI 
Jakarta menyapu bersih 
yang dipere- 
butkan, meliputi kate- 
dobel, 


master, Raihan ini 


mengulangi pencapaian empat tahun 
lalu di PON Kaltim. Pada PON Sumsel 
2004, ia meraih tiga emas. 

Ryan menyikapi secara profesional 
semua kompetisi yang ia ikuti, baik 
level internasional maupun nasional. 
Tak masalah baginya bertanding di ke- 
juaraan Asia lantas " merosot” ke PON. 
”Peboling-peboling yang dilawan di 
PON kan juga atlet nasional. Kalau saya 
u karena lebih berpengalam- 
oling muda juga bagus-bagus. 
Hardy (Rachmadian), misalnya, sedang 
panas-panasnya tuh,” tuturnya, 

PON kan ada bonusnya, ya? "Pasti- 
nya, bonusnya bagus,” kata Ryan ter- 
kekeh. (IV) 


dan 


KOMPAS/SUSI IVVATY 


NY HERAWATI BOEDIONO 
Belajar Menyulam 


eperti kebanyakan anak pe- 
Sumunpata masya Ny 

Herawati Boediono (68) ju- 
ga memiliki pengalaman menyu- 
lam. Dalam ramah-tamah de- 
ngan para istri duta besar dan 
media massa di Istana Wakil 
Presiden, Jakarta, Rabu (3/10) 
pagi, Ny Herawati menutur- 
kan, dia belajar menyulam se- 
jak masih kanak-kanak. 

”Saya belajar menyulam se- 
jak ih di sekolah dasar 
hingga SMP,” tutur istri Wakil 
Presiden Boediono terse- 
but, 


nyulam yang diajarkan sang ibu 
tak berlanjut saat usianya ber- 
anjak remaja. Meski begitu, Ny 
Herawati mengaku mengagumi 
keberagaman seni sulam dan 
bordir Indonesi 
Pagi itu, dia mengenakan se- 
telan kebaya kurung bi- 
rumuda dengan hiasan 
bordir di sekitar leher. 
"Kalau ini, buatan pen- 
jahit saya di Jakarta,” 
tutur Ny Herawati yang 
berencana pergi berhaji 
bersama Boediono ta- 
hun ini, 


Perbincangan ten- MY Dia berharap fes- 
tang bordir muncul se- tival sulam ini akan 
telah sebagai Ketua kembali memopuler- 


Umum Dewan Kera- kan seni kriya Indo- 


jinan Nasional, Ny t nesia tersebut, De- 
Herawati menjelas: #8 Pp ngan begitu, bukan ha- 
kan festival interna- / nya seni sulam Indo- 
sional sulam dan bor- NG nesia yang dipengaruhi 
dirdi Balai SidangJa- /M "| berbagai kebudayaan 


besar dunia itu akan 
berkembang, para pe- 
rajin di daerah-daerah 
juga semakin bergairah 
berproduksi. 
(NMP/WHY) 


karta, Ny Ani Yudho- 
yono menurut ren- 
cana membuka fi 
tival itu, Kamis pagi 
ini. 
Kebi 


n me- 


KOMPAS/ALIF ICHWAN 


1 ' 
Datang & Saksikan! 
Pameran Sulam & Bo! 
Terbesar di Indonesia 


» embroidery 
festival aa 


Embroidery in 
Global Friendship 


Hall B Jakarta Convention Center 
4-7 Oktober 2012 


diikuti oleh Lebih dari 400 Pelaku Sulam 


Peragaan Busana oleh YSI 

Menampilkan : 
“ Didi Budiardjo, Samuel Wattimena, Tuty Cholid 
tampil bersama Ramli 


Tarian Kontemporer 
Seminar dan Workshop 
Demo Sulam 

Jajanan Tradisional 


www,internationalembroideryfestival.com 


H “ Y 


O mad 
$ mipena "NOIKA (MBCA £S mw mandiri 
wekejan0 AN Ni PESONA d femina ASIABIPO 


Grokakiasan 1 6 Born YO lab JO @ainirwan yan 


JAKARTA (021 
“Tendean 7171 


Sunter 651 23 
0415 - Kalimatan 


Ma 


mrioperkoran @ & 


lah “2 


Atilink 


Cik . 


titik 


"KLASIFIKASI IKLAN 


IM FITUR KLASIKA | Kesehatan Mental 


KLASIKA 
HARI INI 


Waspada Pertukaran 


RISET Nielsen tahun 2010 memaparkan, 
sebanyak 70 persen remaja Indonesia usia 15- 
19 tahun telah menggunakan ponsel. Sementara 
pada remaja usia 10-14 tahun, pengguna ponsel 
meningkat lima kali lipat sejak 2005 hingga 
mencapai sekitar 35 persen. Angka ini diduga 
akan semakin bertambah. Bahkan, semakin 
memperlihatkan fenomena bahwa ponsel dan 
remaja memiliki ikatan yang kuat 

Menjadi media yang paling mudah diakses, 
bukan berarti ponsel terus menawarkan hal baik 
pada remaja, Pada Juli 2012 yang lalu, sebuah 
studi memaparkan 1 dari 3 remaja mengirimkan 
foto mereka tanpa busana kepada orang lain. 
Sementara itu, lebih dari setengah responden 
melakukannya atas dasar permintaan orang 
lain. Studi yang meneliti 1.000 remaja di 
Texas, Amerika, ini dipublikasikan dalam jurnal 
Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. 

Penelitian yang melibatkan remaja usia 
1419 tahun tersebut juga mengaitkan 
fenomena sext dengan perilaku seksual remaja 
Sext dapat dimaknai sebagai jenis seks virtual 
yang mengacu pada percakapan seksual secara 
eksplisit antara satu atau lebih orang melalui 
teks. Umumnya, fitur yang dimanfaatkan adalah 
SMS atau aplikasi chatting yang ada di dalam 
ponsel 


JAKAKTA - DEPOK - BATAM 


GOLDEN TRULY 


department store 


UNTUK PEMASANGAN IKLA 


Teks pada Remaja 


Di Indonesia sendiri, penelitian mengenai 
perilaku seksual remaja lebih terpusat pada 
pornografi. Padahal, hanya dengan 
memanfaatkan ponsel, remaja bisa saja 
memproduksi dan menyebarluaskan konten yang 
tidak layak untuk dikonsumsi pada umurnya. 
Lepas dari perkara hukum, fenomena ini dapat 
memengaruhi psikis remaja di kemudian hari 
Jika lepas dari pengawasan dan arahan orangtua. 

Gambar atau percakapan yang telah 
dilakukan bisa jadi akan kembali disebarluaskan 
secara sepihak dan menjadi obyek pembicaraan 
dalam lingkungan pergaulan. Sementara pihak 
yang lain, tentu akan mengalami rasa malu yang 
bisa berujung pada tekanan mental. Lembaga 
Education Development Centerstudy, Amerika 
Serikat, pun menemukan adanya risiko akibat 
perilaku sext pada remaja, yaitu tindakan bunuh 
diri dan depresi. 

Untuk menimalisasi hal tersebut, orangtua 
sebaiknya memberikan pemahaman bahwa 
bertukar foto dan pesan mengenai seksual 
secara eksplisit dapat berisiko pada pornografi. 
Bahkan, dapat menyebar kepada pihak yang 
tidak diinginkan dan. menimbulkan tekanan 
psikis. Berikanlah arahan yang bijak tanpa harus 
membatasi penggunaan ponsel secara ekstrem. 
IGPW) 


situs 


is,.4 Oktober 2012 | JABODI 


6076| FAX 021 548 1717| SMS 0812 843 8888 
.. 5 


ri pada halaman Klasika 


persiapkan oleh Tim Iklan Kompas. 


FINGER PRINT 

Holpa you log-ln sec 
uthortoad users, A 
ad La ereata mult 


AMD” @Guad-Care AB-3400M APU (1.4GHz with Turbo Core 

Technology up to 2.3Ghz, 4MB L2 Cache) « DOS «2GB DDR3« MEkEKLLI 

500GB HOD « AMD” Radeon" HD 65206 Graphics 14" WXGA Ipr 3.899.000 
LED « DVD-RW Multiburnar « 1 Year Warranty 


ThinkPad' Edge E125 


AMD? Dual-Care Processor E-450 (1.85GHz, 
1MB L2, 1.0GHz FSB) « DOS « 2GB DORI « 
S0DGB HOD « AMD" Radeon HD 6320 Graphico 
116" HD Glossy e 1 Yaar Warranty 


30353BA (minta? Bias) / 
303537A (ontwave Red) 


1or 3.690.000 
00 
| asesma D Da21- 30021087/30021005 @og9.oo-1700 OlidembMlenovo.com 


(THINK EXCLUSIVE STORE - SEMARANG (024): Matris 7091-9138: SURABAYA (031): Surya Wincom S48-7403 


1420-4150: Libunty. 7002-3809: 

JOL YOOYAKARTA (0274): SG Computur 

200 Computa 585-938: Kano 520-331 BURAHAYA (031): ACK 5992-1237) Surya Satwiks 

591-3548| Wiranat 504-0008: Logidata 532-9754, Elmi 567-1229, PJM 534-0095 MALANG (0341): Maxima 984-1482 

DENPASAR (OIGL): Wahyu Utama 282-048 MAKASSAR (Odi1): Elertra 4307078: Hn 3-8000 
MEDAN (OB): Dayamoga Pratama 415-0308: Inti Sanho 733-0800 MANADD (0431): RC Com 837-777 


Lenovo, bit Lanovo logo, TrlnkPad and Thinktentro ar tradamari Or eglatnred tradomarta of Lenovo, O2012 
Lanova AI plahts renarvad. Evary affort has bean masa to check tor aecuray Lanovo WI! ht ba Nabla for 
amy Inedvortent ercor Whtoh may Occur In ditara Ox Iypograpy In he advertisement. AI Imogos re for 
Muntrative purpona an Cartan fenturen ara not munadle On AT Coigurationa. Iman check dutalnd modi 
Netings or Suriher Belas 


# HP BlackBerry 8 


@2200.24.00WIB 
STB) ada 


. pai 


EPIRISE: ETIK hp 


Ng, FREE 
2 MERI 
ang ee FREE VOUCHER 


FREE VOUCHER 


Spectaltsi Furniture 
& Matiress Store 


Only at Electronic Solutioi 


EVERYDAY panennya, 


ALL ITEMS" 


(sma Co avete meses PRIA (3) Faie-I Bagan, ES ag atu 
macau A (SSI OP moel-mice 


— mah 1 pa Jronf 2 5 
Ken ERA BA ie, AI et II Du 


ae 


$SAFE Juwno” |ap eesuscenwu ana MELih 


2 
# Voucher Restaurant! 


Optik 
only @ Golden Truly Batam 
MALNBOTEL pierre Cardin 


| 


£ am 
Apr 


Mo ghomnia 
Wacos! 


FREE 233 
fi 


4 Days Special! 
4-1 October 2012 


AN Pali SPAING 100 


(1.19 200 


SET 180K200CM 


COMPLETE 
SEREG PAMA 
. 


Rp TA H2S00, 


ILTON, 
SA ilir 180 


PERLENGK. OTOMOTIF 


50 unit flatbed 40 Ft 3 AXLE 


karoseri kumbong thn 2008 
HUB :0811720641, 
085384404518 


BENGKEL - SERVICE 


Spesialist Transmisi Matic vw, 
honda,bmw,harlerisan,alpard, 
pajero,merey,volvo,jeep,audi 
Hub:087777782163 


MOBIL DICARI 


A1 0.1 Apa pun jenis mbl anda, 
bayar cash dgn cpt,kami sgr dtg. 
Ian ph 68840777, 0818-776088 


A1 0.1 Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dan harga tinggi Andri 
68629818/0818-901-687 


A1, 1.0 Bayar Cash Mbl anda !! 
Aman & Cepat B.Up/Eropa/Jpg 
021-70617199/08128107799 


AL01 Byr smua Merk Mobil 
aman & cepat hub:Ahong, 7041 
5551, 93606825, 085782088888 


Automotif berani beli mblsegala 


merk&thn dgnhrg pantas/tinggi 
ssuaikond Prsept:081219688990 


BI an oi 


Rp 17 000.250-| 6 19g.200- 
” 


KysupentanD 


Beli Sgl Jns Mbl Hrg Tai Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR 


Berani Beli Mobil Harga Tinggi, 
Aman6Cepat.Hub:H).Zaktah,021 
-70075700/ SMS:081385851881 


Dicari Segala Merk Mobil Bekas 
Beli Dengan Harga Tinggi. Hub : 
081.7750787/Michael 


Pemakai Berani Beli Tinggi, Byr 
Cash/Over Kredit Semua Mobil, 
Hub:6885.7502 / 0856 1000 338 


MOBIL DIJU, 


taman 


AUTO ONE PONDOK INDAH 

Mini S Coupe P.White Lounge 
“#WLeather, JCW Body Kit 
021-7203011 / 081389109131 


AUTO ONE PONDOK INDAH 

Panamera Turbo 10 Slvr on Blck 
“4New Panamera 3.6 V6" 
“White on Marsala Red Bose" 

New Carrera S 991 Wht on Blck 
Porsche 911 Turbo Yellow 2008 
Auto One Premium Cars Bta- 
021-7203011 / 085730000068 


AUTO ONE SLIPI 

tixB ant Lay 
Continental GT Coupa 6, 0 W.12 

“White on Black, NAIM Audio 

##Arnage,Silver On Black '03# 
"slow Km, VR.22 DPEs### 
#Auto One Premium Cars Btas 
1021-2930 8685 / 081806898787 


Aoa MN GE sono GD Tes KU MAAN 


One Price for 3 Sizes 
100/380/20001m 


BY 
SM Ditrrav yee 


Rp 1205: 


UXe 


| 
BLOSSOMVILLE, 


.| 4499 200. 


SET 2IN1 1201200CM 


Rp towesaa.| | 649" '000- 


AUTO ONE SLIPI 
“htterLamborghini?“stori 
"#Gallardo LP 560-4 Green" 
Gallardo LP 570-4 Super Trofao 
Stradale White Ltd.No:007/150 
-Auto One Premium Cars Btas 

021-2930 8685 / 08170707122 


AUTO ROYAL PDK INDAH 
Evogue Dynamic Luxury 5 & 3 Dr 
ready : black, white, silver, gray 
ph 021-72895258 /59, 70316789 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Mini Cooper White,Red, Orange 
Pluit 66601313 "sii 


AUTOHAUSEIMPORTSGPIM2 
Evogue 4D Blck,Whte TV3/TV1 
saka Pluit 68601313 “oa 


AUTOHAUSEIMPORTSGPIM2 

Naw Boxster Yellow,Red,White 
Cayenna V6 ATPM Black " 

911carera s new mdl wht kmBrb 
“ssi Pluit 66601313 t 


CN 203 - 6525088 | 
che Boxster red colour 
2 2654p, Ring 20”,PDK, Bose 


2. BOS - 6525888 
« Evogue Si -ADoors 


k.White,R 4 


Int. Black 


Daimler/Jaguar V8 th 97 Hitam, 
antik Kiko Auto Gallery Jl.Radio 
Dalam Raya no.34 ph 7254200 


Evogue 2.0 3DR/5DR 
1TV/3TV 5Cam Ready All Colour 
Sunter Auto 6527999/44202276 


5 Cam 


Evogue 2.0 5Door / 3Dooi 
Dynmc Lux Pack/Pwr Back Door 

"143 TV / 5 Camera "ate 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


Evogue 2.0 Dynamic lux Sdr, 
1,195M OTR Black on rad racaro 
seat, Scam. nego: 021-97911LLL 
Pin BB: 323dc6ff 


'GLAMOUR GARAGE SALE 
Evogue 3 & 5 DR OTR 1.350M 
Grs ATPM 3 th,hanya isi Bensii 
“# Glamour Auto Boutigue 
0856 9223 7746 / 021- 724 8750 


Hummer H3 th'10 putih velg 
22” Wanda Auto-PMK U2- 
65867436/081283800898 


sg 
murung 


Test drive 


ot obi 
dikantor-kantor 
cabang kami 


@ CITRA ASRI BUANA 


071 anns5200 
021 55757942 
Ciputat z1 74709050 


Bekasi 
Tangerang 


Nanggewer 02167902050 


uuni 
O251 #3n0450 


Sota 2 seater Hot Price! 


1.999.000,- 


P5 


CHICAGO LAURA KATE 
| Rp 4000-000- | 
Novena. Af 


Clearance Display 


50-70 


sing Set Dining 


N Pit ti 


“Syarat & kalantuah berlaku. Gambw adalah rstrati 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


U 021-4287-6622 


Visit our web 


Hot Line Servi 
sms :0818-1000-19 


la to sae our Stares location: www.electronicsolution.co.id & www.www.homesolutian.co.id 


Find us on: 
Electronic Solution 


#emait: solution@electraniesolution.co.id 


@elect solution 


34 


KOMPAS / KLASIKA / 


Kamis, 4 Oktober 2012 


OTOMOTIF 


OLEH: 


N 


1 


Senayan City, 1 
ng, 


Authorized Mercedes-Benz Dealer ( Sal 


BEBIN DJUANA 


Ikuti Klinik Otomotif 
Radio Sonora di 92.00 FM 
setiap Sabtu pukul 08.00 WIB 


Kunjungi pameran kami. 
-7 Oktober 2012. 
Dapatkan paket bunga 09 dan penawaran khusus selama pameran 


Penggantian Oli Gardan 


t: 


Saya ingin bertanya, apakah benar apa- 
bila penggantian oli gardan terlalu 


dekat, nantinya akan berpengaruh pada 
bunyi decit di gardan? Tiap berapa kilometer 
standar penggantian oli gardan tersebut? Apa 
pengaruhnya apabila radiator diisi air biasa 
dicampur dengan radiator coolant karena di 
kemasan radiator coolant tersebut tertulis, 


don't add water. 


Mohon penjelasan, terima kasih. 


j: 


Wegi M. Naryo 
Cianjur 


Tindakan yang berlebihan seperti terlalu 
sering mengganti oli gardan tidak akan 
menyebabkan gardan berdecit selama 


penggantiannya menggunakan oli gardan yang 
sesuai dengan ketentuan pabrik. 


en Mercedes-Benz 


(PT Hartono Raya Motor 


ervice & Spare parts ) 


Jl. Daan Mogot KM 1 No.99 Jakarta Barat, Phone : (021) 5605200, 5637882 


MOBIL DIJUAL 
taman 


Jaguar XF Th 2010 Coklat Muda 
Met Interior Beige, KM 23rb,Tgn 
1, Istimewa Hub:0816.199.6970 


MATAHARI MOBIL 
Hummer H-3 #11 silv,3tv,chrom 
Evogue 2.0 dinamic,white,3door 
T: 45846730,4525102,45858711 


Mini Cooper 2012 Countryman S 
Turbo ATPM,Marah km 5rb Kiko 
Auto Radio Dlm ph7254200 


Mini Cooper S April2011, 184HP, 
tani dr baru,user,good condition 
“081280001158 -- NO SMS —- 


Mini Cooper S AT Turbot oupe& 
Hatchbadk), Pepper White, JCW 
B.Kit, Recaro seat, Sport/media 
/ vision/ chili pack, Emirror, 
keyless leather dashboard, etc. 
cal021-979LLLAL Pin: 323dc6ff 


Mini Cooper S Turbo Cabriolet 
S,Top AT 10 putih km13rb,VR17 
Jok klt,Xenon Perempatan Ra 
dio Dim(PN15)No59 Ph7211118 


PAKUBUWONO CARS 
R.Rover Sport 5:0 Supercharga 
0 Dynamic, 
oxter 2,7 PDK 


2333 / 7251893 


Call (021) 725. 


Panamera 4.8 S'10 Black Low 
Km Garansi ATPM Spt Baru Se 
lamet Motor Ph 021-29450837 


PORSCHE - EXOTIC AUTO 
«ii Boxster 5. 3.4 L $ 
oxster Spyder 3,4 L 
Panamera V6 3.6L “ 
Panamera GTS “ 
“me Cayenne S Hybrid "it 
is 911 GT2RS Limitad "xx 
Pondok Indah: 021-7200099 


Porsche Cayenne 3.6, Hitam'11 
Km.10rb,Garansi ATPM,istw skl 
Pakubuwono VI/7.... 727.90162 


R. Rover Evogue 2.0 AT 2012 
Putih Km900, Lgs nama Pembeli 
Pakubuwono7252333/72790162 


RANGE ROVER EVOOUE 
Dynamic Lux,White 3/5 Doors 
7263777ChristianAuto70774701 


Range Rover vogue silver sdh fa 
celift ke 2010 (2 unit”05 Marat 
supercharge, km 19rb 4 '02 km 
33rb, pajak 08. Hub 99991717 


Range Rover Vougue 4.5 Engine 
Jaguar Og,green on beige mdi 
asli Spr charge,auto biography 
bas skL TT/K Hub: ph 4210789 
0811.970214 -08.7878.555.255 


RJM 
R.Rover Evogue 2.0 4Dr/20r 
Terima Jual/Beli Mobil Bekas 


Call : 3521358 


SANNY AUTO GALLERY 
Discovery 4 Black Rotary Gear 
S#RR Evogue,Vogue, Sport 
Str 021-6525678/Kgd 45853188 


SPECIAL PRICE 
RR Evogue 2.0, 3DR/S5DR, Ready 


Dynamic Luxury,, All Colour 
erminal Move - 
PI7225222,0520000,KG/S11 


VICO AUTO 
Porsche Boxster 2.7 White On 
Red Full Opt hub:02126218887 


VIP - YEAR END SALE 
Range Revar Evogue Sdr 
Dynamic Lux Pack V, 5 Cam 
Black & White, @ VIP MOTORS 

021-4524118, 021-1505666: 
GMOI 45866765 open ll night 


VIP MOTORS - PORSCHE 
New Boxster Yellow & Whi 
New Design,£.Seat,VR20 BOS 
@MOI 15866766 opan II night 
1521418, 021 4505666 


Porsche Panamera 3.6 Air 
Suspension, Bose, vlg19”,Grnsi 
ATPM, Black on Mastala Red 


ji 


A6 3.0 Guattro 2012/2011 putih 
Km Srb Kiko Auto Gallery Jl. 
Radio Dalam Ry34 ph 7254200 


RS 3 SPORT BACK 1.225 OTR 
12 25 Turbo, 7 Speed 5 Tronic 
Ouattro, 380HP (0-100Km in 4,5 
sady White, The Most 
st Hatchback” Evar! The 
2 & Only In Town! Blinkz 
Blink Motors, 4585 3111 


SPECIAL PRICE 
RB 42 FSI, Guattro, 420 hp 
A7 30 TFSI, sport back, 300hp: 
erminal Motor 
1520000, KG4514 


3201 Lci Exe'10, 325111 M.Edt 
2 D'I1 "5231 '06 "“ 5231 "09 
5231 10, 523 Exc '10,5231 Exc'11 
528i Exc'1l ““5301/09 “530110 
BestindoMobilPrima.74868000 


3201/09 Abu Tua Lht Msh Bus 
Skl Msh Grsi BMW 1Unit saja 
Krdt Macet 308Jt.33808458 


520104 Hitam,Full.Opt,Bodykit, 
M.Tech,Velg20” Forjed,5.Systm 
AutoMax 4585,7731-9999.7688 


5231 F10Thl1white onBlack C/K 
Wijaya Auto Car's Jln Alternatif 
Cibubur No8 :082136131636 


5231 Hitam th.2006, dijual cpt 
hrg Nego, tan 1 “ Mitra Sunter 
hub:0813 1618 8485 


Sa TN silver, 1 il, k dis) 


hak “a7o0ae5 / A21 b05067” 


5281 Executive 2012 silver km 
600, blm BBN 995jt.kiko Auto 
Radio Dalam Ry 34 ph 7254200 


530 Th '05 pakai 07 Hitam tan 1 
Ex Pejabat 298jt/Dp20W Radio 
dim raya/14 T.0812 82020 212 


730 Li Th 012 / 011 Hitam, 3TV 
Blm BBN, Service s/d 2016 Kiko 
Auto Radio Dlm 34 Ph 7254200 


735iL, 02, biru, km 51 rb, tan 1, 
mulus, simpanan, 
hub.081288585855 


ASLI siverGray/'03 km59rb asli 
Tanl nopil,TV,telp c,box,vacum 
Ti/krd :9808.7755 / 9990.9000 


AUTOHAUSEIMPORTS@PIM2 
“ X6 Facelift Black,Whito " 

&w 640 M Packaged Whita “4 

Karta Pluit 66601313 “isi 


BEST PRICE @ CHOSEN CARS 
“ AII New 640i Coupe M Sport - 
» G Pluit 66694555 -98007337- 


X-1 2011 pakai 2012 hitam km 
low mis spt baru bisa Isg pakai 
over K 168jt ngo:082122206868 


XL Paket Istimewa, Tdp 79Jt 
Angsuran Ringan. Free Servis 
SThn.Ready Stock.08176363106 


X1-1.8712 """ X3-2.0D Bsns'11 
X3-2.5104 “isa X3-2.51/05 
X3-2.5107,, ag -3.51/11,X6-3.0D/1L 

X5-5.01/11 730 Li'10 
BestindoMobilPrima.74868000 


X110 Bin4 Coklat 18 Bensin 
Bisnis Km29Rb C/K 480Jt Net 
"OueenMtr"Jl.Kramat Ry9C.JP 


XYI1 Akh Exec P'Elect Grsi 
BMWSTh Bgs2UnitKrdtMctHtm 
/PthMrh469Jt.081308646473 


X5 '09 Putih Tgnl Nopil SptBaru 
FullOrs Mulus Terawat (TT/Krd) 
CS Auto 0812 108 1828 


X5 3.0 Executive 07/05 Facelift 
(2unit) Panrmc Hitam 4240789, 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


X5 3.5 012/O11 7seat, blm BBN 
Km 6rb,free serv 1,250M Kiko 
Auto Radio Dlm 34 ph 7254200 


If cevrouet 


Captiva,Colorado,Orlando,ready 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.8648515 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Sekarang,Oktober Dapat 
Hub.Sun Motor Jl.Panjang No.1 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


Sedan Kmerb 
seperti baru. Kiko Auto Gallery 
JI.Radio Dlm Ry 34 ph 7254200 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


APM SAHARA Of: INTEREST!! 
Wranglor Sahara&Arctic limited 
61 0 Interest (TRC Apply), 
Years APM Full Warranty' 
Chuyslar KelapaGadingA5853111 


CHRYSLER 300C & SRT 8 
AII New Chrysler 300C & SRT 8 
12, Ready Black & White 
cmium & Comfort Sedar 
3Vears APM Full Warrani 
ChrvslerKelapaGading/56 


CHRYSLER SLIPI 

“sisi Naw Chrysler 300 Cie 
Wrangler Sport Platinum,Moun- 
tain/SaharaArtic/Rubicon COD 
Grand Cherokee 3.6 & 5.7 R-Stok 
Jeep Compas, Patriot 2.4 Ltd "12 
“eksinik Dodge Journey ri 

:3 Years ATPM Warranty" 
021-29308685 / 081287577717 


G.CHEROKEE SRT 81! 
Grand Cherokee SRT 8 6.1 "12 
Black Ready, Limited Unit 
A70HP) Tha st Premlum 
SUV,3Vears APM Full Wartanty 
ChrvslerKelapaGadin9058531LL 


GLAMOUR OBRAL DISC 80JT 
6.Charokee Ltd 3.6 OTR 1,2M 
» G.Chorokee 5.71 OTR 1,5M 

. 3 Years Warranty ATPM 
“48 Glamour Auto Boutigue “" 
08777 4561 738 / 021- 7218750 


Grand Cherokee Z/(4000)-Che 
rokee Lmtd'97,Abu2Met, Stndrt, 
ban BF goodrich.085717339155 


Jeep Wrangler Sahara Dsi AT 11 
Putih, Km1lrb,VR18,JKIt,Tp Dbl 
Din Perempatan Radio Dalam 
(PN1S) No 59 Ph 7211118 Lb bk 


Jeep Wrangler Sahara- Artic 12 
putih,km3rb,BBN Stnk a/n pem- 
beli 99,9!ibaru cash/kradit nego: 
021-97911111 Pin BB: 323dc6ff 


Jeep Wrangler Unlimited 3.8 AT 
2008 w Hijau tua(4pnt) km 24rb 
VR17 Tp dbl din Full ors Tanah 
Abang II no.66 Ph 34933131 


Dodge Journey 2.1 / White 
a Jual/Beli Mobil Bekas 
8 


Wrangler Unlimited Sport 3.8 
A/T Bensin 2010 Kuning,4 
Pintu,KM 13rb Hub: Best Car 
PMK bik 5/55 Ph:65860561/70. 


JH oamarsu 


All New Xenia Ang Mulai 2.2jtn 
Granmax MB Angs Mulai 2jtan" 
Luxio Angs Mulai 2.3Jt-an? 
1948303-7900651. 


Tanjung Priok... 


All New Kana 2» 17j,Sirion 3 
Mt, Pick dp Gitar 
Hub06151333 7 087822252333" 


AlINew xenia ang100rb/hari,teri 
os, luxio,G.max,serion,ayla r.stk 
krd1-5th. 55781717, 95458738 


ID roro 


Fiesta 16 S AT Th 2011... 
Biru Met, Kml6rb:istimowa Skli 
Pakubuwono725.2333/725.1893 


IE nonoa 


Accord 2.4 VTIL '2010 putih S. 
record terawat istimewa C/K 
Axel Cars Hub:2625.6586 


Accord 2008 VTI-L Silver Mulus 
CRV 2010 2.0cc AT Hitam 280it 
Auto High MG2“081319580015 


Accord VTil 08 Silver,Tgnl, Full 
Orsinili,Servce Record AutoMax 
45857731-4584.6849-6506888 


Accord VTIL AT 2010 w Hitam, 
km 16rb VR17,Jok kulit, E seat 
Xenon Krey full ors TT/K Tanah 
Abang II no.66 Ph 34833131 


“Accord VTIL/08 Silver KM:ORb 
Servis Resmi Honda, Pemakai 
Langsung Cat Body Orisinil Hub: 
Bpk-Kresna 0812 8415 5379. 


Accordt City #Jazz#CRV#Mobil? 
Lainnya(£ 150 Unit)Mobil Bagus. 
Harga Menarik Lihat Mobil 4-7 
Oktober 2012 Whole TC Mangga 
DuaParkiran Lantai 100tomas 
Hub: 021-6082-8817, 08-2122- 
2122-33 « Banyak Hadiah 


Sebaliknya jika kita terlambat mengganti 


oli gardan, dikhawatirkan 
nya sudah tidak mumpuni 


gigi-gigi gardan. Inilah awal percepatan proses 


ausnya gigi gerigi gardan. 


kita terlalu sering mengganti oli gardan ber- 

akibat ke pengeluaran yang berlebihan. 
Soal coolant yang tidak diperkenankan 

dicampur dengan air, ini terasa aneh. Di 


pasaran masih banyak pil! 
yang penting saat penggai 


dilakukan langkah-langkah seperti menguras 


radiator. 


Saya katakan aneh jika coolant tidak 


boleh ditambahkan air kai 


emergensi tentu radiator akan ditambahkan 
air, bukannya tiap kali ditambah coolant. 


Miliki All New Sportage 
The Most Stylish & Award Winning CUV 


Harga Mulai 


ALLNEW 


SPORTAGE 


Deaters 
Jakarta Barat : (021) 5322634, Bes 
(021) 7as8034, 7458035, jakarta 
(021) 8301800703, 


Parts Hotline (021) 26708080, KIA Guard 24 jam (021) 65302010 Id 


AI New Brio R.Stock New CRV 
Krdt 3 Thn Bunga Oh Atau 
cicilan 4,Sit hanya di Honda Per 
mata Hijau Showroomt bengkal 
sd 19.00 Ph.5332566 


Brlo, Jaz2,Freed,Civic,CRV,Rdy 
"cool.B901/Ang2jtn/TDP32jtn 
HondaAristaMangga2” 6129999 


City Simpanan 2003 akhir,coklat 
met,km70rb,kond bgs, TP.58243- 
17, 5116606-07, 087886908675 


Civic 1.8 AT,2008,Silver,Km35rb 
Pik Pjg,Sarvics racord,Mulus 
Asuransi,Trwt'081808351768 


CRV '05 Hitam 2.4 A/T Bagus 
sekali,Nopil,Harga  158Jt.Hub, 
0852.17171671 bs bantu credit 


CRV 24 A/T'10 Hitam,KM 16rb 
Sgt Istimewa, Hub:NIC'S Motor 
Hp.08177.86789 / 92885898 


CRV2.0 AT 2010 Hitam,Km.30rb, 
Tgn-1,Kaca Vkool,Sensor Parkir, 
H.280 Jt, Hp:0813 8598 6323 


Ellyson 2005 Gold Tgn Pertama 
Trwt, Kond Mulus. @Auto Lotus 
29450828,93001129,70312368 


Elyssion 3.0 htm 05 dbl sroof j 
kit tvecam e.seat int rapi Tdp83 
ag.8it Auto Speed:08161615536 


Freed psd putih at okt'09, 
mulus, pjk pig, 1th, sensorscam 
parking, 1931t- 089636709436: 


Freed PSD'2009 Abu-abu Met 
Rp. 186,5it (Nego) C/K Kedoya 
ph: 58356865 / 5801261 / 66 


Freed, PSD.AT th.2010,Abu-Abu 
Mtalik,Tgn.1,Srvice Rcord,STNK. 
Pjg, 210Jt.Hub: 0816 1950 622 


Freed,prm dp mrh ang rndhyfree 
acc,leas sd Sth,rdy,trm trade in, 
dt dbnt96770033,085811711705 


Freed'2010 PSD AT abu'kmlerb 
(Asli)Serv Rec Honda,Simpanan 
199jt. H:08161889941/16315353 


Jazz S A/T 2012 NewMdl Merah 
Km10Rb JokKlt Asli Nopil Tani 
SptBaru 08121081828 CS Auto 


New BRIO White Ready type E 
A/T Cash/Kredit Axel Cars Hub: 
081361186858 


New City E At'08 Abu-abuMet 
185,5jt # IDSI At'08, 135,9jt 
Nego 58356865/5804264/66 


New Civic ATO8 Htm Tgnl Stnk 
Juli 13 Trm Tkr Tmbh&kKrdt 
Mobil 88 KlpGading 4526756-59 


New CRV 2.4 At'2011 Abu2 Met. 
Istw 300,5jt (Nego) C/K Kedoya 
ph:58356865/5804264/66 


Odyssey'08 A/T,Silver,KM 26rb 
Kond Sat Istimewa, NIC'S Motor 
Hub.0817.786.789 / 92888898 


Pevuwai 


Santafe '02-MT American Style 
full sound sys,STNK pjg Km 63 
Rb,Tan 1 Istmwa/08128265445 


Tucson Tdp 69jt/Ags7it H-75jt 
(Tit SantaFe151jt/7itbsT Tready 
087777130732/41719032 


MW suzu 


AII New ELF 4/6 Ban Gratis Bak 
/Box,DP & Bunga Ringan,Proses. 
Cpt & Data Dibantu/Mucrobus 
Dix ELFC42/16 Seat).Hub:Auto 
Cipta Isuzu (021)PCN:3458000/ 
MGD:612800D/ BSD:5388000| 


II New GIGA FRR, FTR, FVR 
(4x2))FVZ Dump 6x4 Rdy,M.Bus 
16/12 Seat, Panther, DP Ringan 
(Bunga Of “Hub : Karabha 
Perkasa 021-6299318 / 6399500 


Dump Truck FVZ 614,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck 
EIF6/A ban,Microbus 16/12 seat 
,D-Max single/double cabin Disc 
/Ibunga mori Hub:PT.Rahardja 
Ekalancar 6266370-56941588 


Panther LS M/T'2011 Silver Hrg 
47,8Jt Bs Bw Mbi 100 Mis Spt 
Br S.Pakai :30013988-33143179 


Panther th.2001,warna biru 


tua(BU). Hubungi :  Djaya 
1021-6833 6858/0812-8347080 


Jaa 
All New: Rio, Picanto, Sportage, 


Pregio : Travelo: Ambulance: 
Hadiah Isg GPS.Hub: 790.2858 


kualitas oli gardan- 
i untuk melumasi 


Kesimpulannya jika 


ihan coolant lain, 
ntiannya perlu 


rena pada kondisi 


Mendeteksi Kerusakan Alternator 


MEMERIKSA kondisi alternator wajib 
dilakukan pemilik mobil, Apalagi meli- 
hat fungsinya untuk menghasilkan 
energi listrik dari putaran mesin yang 
digunakan untuk “mengisi” aki dan 
untuk menjalankan perangkat listrik 
lain dalam mobil. 


sering kali putus. 


Cara paling mudah untuk mende- 


teksi gangguan pada alternator adalah 
dengan melihat lampu indikator di 
dashboard (bergambar aki). Kalau 
lampu ini menyala, berarti mobil 
kekurangan atau bahkan kehilangan 
asupan listrik. 

Gejala lainnya adalah suara alterna- 
tor yang berisik karena mungkin tali 
kipasnya sudah kendur atau mengalami 
keausan, Namun kalau ternyata tali 
kipas tersebut masih dalam kondisi 
yang baik, sangat dianjurkan untuk 
segera menyervis komponen ini, 

Cara berikutnya, lepas kabel positif 
aki saat mesin mobil dalam kondisi me- 
nyala, Kalau kondisi alternator masih 


Tanggapan 


baik, mesin mobil akan tetap hidup. 
Gejala lain yang mungkin timbul 

saat alternator mengalami gangguan 

adalah lampu atau sekring mobil yang 


Tips ini sangat bermanfaat bagi 
pembaca, Yang perlu diingat ketika uji 
coba melepaskan kabel positif dari aki, 
jangan menaikkan RPM (menginjak 
pedal gas) dan jangan ada lampu, audio 
sistem, dan perangkat listrik lain yang 
hidup, Hal ini disebabkan pada saat 
kabel dilepaskan, setiap saat bisa saja 
tegangan naik seiring dengan kenaikan 
RPM. Jika ini terjadi lampu bisa putus 
(iika tegangan terlalu tinggi). Lagipula 
pembuktian ini tidak perlu lama-lama 
cukup sesaat saja. 


hh 


Anton 
Jakarta 


In Aetomate dan Prabu 


Sugoru tutung Showocm KIA lerdeaut, Al Now Sportago 
sanga 


(021) 88964212. Civubur :(D 
Utara :(021) 6511717, Jakarta Ps 


Picanto dp 30jtan ang 2jtan,Rio 
10jtan/3itan,sportage60jtan/Sit 
an, Ready.83831029-91736672 


Il vazon 


2 15HB R A/T 2010 Warna 
Hitam,Mulus,STNK Pjg Best Car 
PMK Blok 5/55 Ph:65860561/70 


2 A/T Tipe R Silver 2010 dr br 
bagus sekali 1001 Ors,Km 17rb, 
Hrg 169jt. Hub.0852.16061168 


CX-9 "10, Black, KM Low, Power 
Back Door,Barang bagus sekali, 
No,Pol B1. Hub:0818.832.952 


RX 8 '05 silver, km 21rb, pik pi, 
body kit full mazda spdrV.BBSt 
@udiosFL 2010ewing. 99991717 


AUTOHAUSEIMPORTSGPIM2 

" CLS 350 AMG White, Black " 
SLK2508E250 Special Price " 

# Pluit 66601313 


Benz C200/250,E250/300 Brand 
New ATPM,Serie lain Ikp bng 0's 
Bs trade In : 0817886999 Adji 


C 230 Elg'2008 Hitam Kondisi 
Bagus Skl,KM 39rb Asli,NIC'S 
Motor. 0817.786.789/92888698 


C 250 CGi "10 Pth OrsCat Antik/ 
NpI B 3.Eka, km3drbThamrin 
City.P6 (N-15)081210176363 


€ 250'10,Silver AVG,Brg Full Ori 
KM Low, Jok Kulit, Electric Seat 
STNK Pjg. Hub: 0818.832.952 


180 Hitam 02 Tgnl Dr Baru 
Mulus Lowkm Lihat Pasti Suka 
Hub 0816 1979597 


(200 Classic Hitam'2012 New 
ex Hadiah Jual Cepat Bisa Tukar 
tambah/krd hub'“"9808,7755"“ 


200,C250 Avg,E250 AVG,CLS 
350 Avg Ready Stock Dealer 
Resmi, bisa TT 08176565906 


(230 Elegance 7G Tronic Th 
2007 Hitam Intr Beige Kondisi 
Terawat Hub:0858.8090.9099 


(300 Avantgarde Th 2010 Hitam 
Intarior Beige, KM 11rb, Tgn 1, 
Spt Baru:0816.199.6970 


CHOSEN AUTOCARS 
(CLS350 amg/CLS63 PrfrmnPack 
Black/White, Sunroof, TV Tuner 
Armtesuspn,lankpng, blindspot 
mass.seat,F.Optn,Ready Stod!! 
K.Gading 2938 5555 / 33522239 


CNN BOS - 6525888 
CLS350 AMG Whi 
6250 AMG Coupe Blac 
SLK250AMG MagicSky Bl 


DSPEC MOTOR: 
SLK250hitam,new,AMG,f.option 
£ 280 7G putih,new,AMG,Vol919 
SLK 300/10 putih,istw,F.Option 
€350 AMG/09putih Istw option 
BMSGgSerpong0812.9991117 


E200 Black'08,km18rb,Sdh Rubh 
Soporti E280. Trm Jual/Beli Mbl 
Bakas, "“ Cali:021-3521358 


E230 7G Tronic '2009,Hitam, 
KM.4IRb, int Beige, Tgn 1, 
Istimewa, Hub: 08121006660 


E230 Edisi 9 Th 2009 Silver 
Interior Abu-abu,KM 183rb,Tgn 
1,Spt Baru Hub:0816.199.6970 


E250 AMG Cabrio White DVD 
Camera Ful Option Ready Stock 
“Selamet Motor”021-29450837 


E260 '04 Silver tgn 1 km.60rb 
asli bengkel resmi 298jt/Dp.20h 
Radio dlm ry/14 T.0816 777 105 


E260 Elgc Th 2003 NIK 2002 
Hitam IntrBeige, KmS4rb, Tgn, 
Kond Istimewa 0816.199.6970 


E260 Tiptronik Th 2001 Hitam 
Interior Abu-abu, Tan 1,Kondisi 
Terawat Hub:0858. 2090! 9099 


E280Avg'075.E240 Avg'05 Silver 
Pnormic 2Tv Tlp AirSus Pbd 
Keyles Snsor 0817 000 2517 


MATAHARI MOBIL 
C 280 Elgance'09 black,km 21rb 
£ 280 Avangard'09 silver in grey 
5 280 2001 silver in groy, istw S 
280L'2004 black in beige, trwt T: 
45816730,4525102,45858711 


ML 350 Th'10/11 Black Grand 
Edition Kml0rb Hub Ph 
021-29450837 


1122199000 182 
1: (021) 42, 


99002. Bintaro 
Karta Selatan 


Tanda 29297060 Serpong (02115370009, Secang (Dasa) 227475 


ia Motcrs waanesia (5) #ximoturyiD 


Wp E 22185 htampikbin Abas 


full 
Oblangogeny/oR5/ rasa” 


New E 350 Coupe 1001Br AMG/ 
Avg,Bpkb2011/DisplayHarmanK. 
881351818 


Cabriolet/Putih 
250 Co AMG 
E250 AMG Estate (Full Opt) 
2350 AM (Full Opt) 
SLK250 AMG 
350 AMG Package 
Terima Jual/Beli Mobil Bekas 
Call : 3521358 


S 600 ex ktt,kaca double, sun 
roof, th 94, biru,km 80rb, mulus, 
smpn, hub. 0812.885.85.855 


S Class 300 th 08/09 hitam 
mulus seperti baru hrg 890jt 
nego Hub:089601339225 


S300L 2008 black on beige 3tv 
km Adrb record service ATPM 
perfect cond 408119910800 


5350 CGI TW1I,ATPM, Hitam 
Km1300. Spt Baru, Kiko Auto 
Radio Dalam Ry 34 Ph. 7254200 


5350 Th.04 w.Hitam Km.36rb 
Full Option Jl.Radio Dalam Raya 
No.9 Hb:081511270589 


5350 AT th.09 Des,tgn 1,Abu2 
mtIkmulusdijual cpt,hrg Nego 
0878 7898 2198.JI.Mitra Sunter 


SLS00 AT 05 Hitam,Km 15rb, 
Cabriolat, VR20,Jkit,body. Kit, 
Tanah Abang 11/66 ph34835051 


SLS5 AMG 2004 km 20rb,silver 
antik khs penggemar Kiko Auto 
Radio Dlm Ry 31 ph 7254200 


SLK 200 Warna Hitam, Th 2012 
New, Carbiolet. @ Auto Lotus 
29450828,93001139,70312368 


SLK 250 AMG AT th 2012 w 
Paladium silver 100 baru bisa 
Isg nama, VR 18 AMG, Cabrio 
let, Magic Skey,Ambiun Light 
audio H Kardon,E seat, Jl.Tanah 
Abang II no.66 Ph 39833131 


Smart Pasion 2012 Bln3 Putih 
Panoramic Tani Nopil Ors SptBr 
(TT/K)CS Auto 08121081828 


Viano 2.3 Th'97 Biru DblSunroof 
Kond St Istw Km35rban KhsPe 
makai 087887738065/51324098 


VIP - YEAR END SALE 
New SLK250 Sport AMG 
Tronik, Panoramic, Vrac18 
t, Harman Kardon, Nappa 
Red, Black, White 

021-1521148, 021-1505666 
OI 145866766 open till night 


Poursusisai 


MMI New 2.5 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Linda HP : 
08121999452 / 021-70688620 


AIINewPajeroSportfreeLcd#GPS 
#R.camevkool,bng05,R.stok All 
Ir081398954363-081542811787 


Colt Diesel 4Ban 4 6Ban #Kudas 
Mobil Lainnya(t 150 Unit)Mobil 
Bagus Hrg Menarik Lihat Mobil 
Tal 4-7 Oktober 2012 Whole TC 
Mangga Dua Parkiran Lantai 10 
Otomas Hub: 021.6082-8817, 
08-2122-2122-334Banyk Hadiah 


Pajero 3.0 Hitam Tahun 2008: 
Terima Jual Beli Mobil Bekasi 
Roy Jaya Motor Call : 3521358 


Pajero Sport 4x2 A/T 2.5 Exocd 
"2011 hitam mica, km TOrb asli, 
Tn I, istw. Cash/TT/Krd. Bursa 
Otomotif Sunter blok B-2 n0'5-7 
Abba Car ph 021-36732100 


Pajero Sport Exceed 4x2, A/T 
Silver 2010, Pajak November, 
km.40rb Hub:0813 9895 4363 


Pajero Th 2010 Abu-Abu Kondisi 
Terawat, Mulus ““ Anton Carz 
Hub : 0818.977.600 


Triton 2011 GLS putih manual 
262jt Istimewa Jaksel hub. 
0817465665 


H nissan 


Elgrand 07 HW Star Hitam Met 
Km 30rb mulus antik seperti 
baru. Hp.0813.19049377 


Elgrand 2.5 07 Hitam.Kiko Auto 
Gallery JA Radio Dalam Raya 34 
Jaksel “5 ph 7254200 


Elgrand 2.5BL'09/08 Silver 1004. 
Ori 4Cam 2Tv 2Sroof Km30Rb 
460jt Sunter 0817 000 2517 


Elgrand BL 2.5 htm 08 otoman 
JK Acam 2tv int rapi tdp140it ag 
12,7jt Auto Speed:08161615536 


Elgrand BL2.5/08 otoman e.seat 
Ikit Acam42tv,kroy,srooffint lux 
low km serv rec DP.118it ag.11 
itan Bryan Cars:081385498555 


Elgrand Htm BL2.5 '09 intr ori 
heaterseat,2cam/4tv OTR 469jt 
DP.117jt a9.12jt:089601339225 


Gran Livina, SV, 2010 istimewa, 
MOjt, hub 08787872 2282, bend. 
jatiluhur 54 benhil 


LIVINA X-GEAR 1.5 MANUAL 
Th2010, Plat F,Hitam mtik,kond, 
terawat,Tebet,Hub.021-8308226. 


MATAHARI MOBIL 
" GTR 3.8 AT'2011 “ 
abu abu tua, km 2rb, seprt baru 
'“021-45858711, 4525102 


New Elgrand 2.5 Nov 2014,fitur 
kamera,tv & front A, engine 
2500cc,AT,interior black, mulus, 
terawat,KM 21rb,lgs pemakai. 
750jt nego CP 0818141999 


PAKUBUWONO CARS 
New Nissan GTR 3.8 Facelift 
Th'2012, White, 550Hp, Full Opt 
R.Stock.!!!, 725.1893/727.90162 


Serena Ct Dec Thn 2004,Km 58, 
A/N:Sendiri.Hubuni 
28910103 / 0812 910 1020 


Serena HWS At'08 Silver Met, 
Rp.173,Sjt (Nego) C/K Kedoya 
ph:58356805/5804264/66 


Serena HWS thi'2005 black, jok 
kulit, 3TV, roof rack, hubunai : 
08161803634 


Serena Silver CT'09 dr br,3 TV 
Mulus sekali, seperti baru, 
Harga 183jt. Hub.99866303 


SIRAJAKREDIT 
GL Xtrail Srn March Ev Dp Kecil 
Klik Aplikasi Online 3 Jam OK 


SPECIAL PRICE 
All new serena 2.0 HWS-- 


white 
minal Motor 
2,1520000,KGAS: 


X Trail 2.5 ST,A/T'08 Hitam,KM 
35rb Asli Leather,229Jt Kredit 
Bng 64, 33835789 PMK blok P/2 


tali 23 3 AT'06 Hitam, 
Nego. Telp, 


Xtrail-ST 2.5 .Aute/RT-2010/ 
DarkSlvr/ 18rbkm/ Tan 1/Pik 
pnjgn/ 08128265445 


Puma 
SIRAJAKREDIT 


APV Ertiga Splash Swift Estilo, 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat 


APV TDp 20jtn/angs 2jtn,Ready 
Stock tinggal pilih wrn Drs cot 
pasti ok.Dealer Resmi 4207757 


Ji zovora 


AJI BIL 
Alph & Vell All Type Blck/White 
FT 86 GT Lmtd White/Blck/Red 
LCU.K 4,5 Diesel Black / White 
Call: 9190 7337 / 5422 0555 


AII New Alph Wellcab SC,6,S,X 
Vellfre ZG,V,Z,X/Harrier/RX270 
Facalift/LC ZX,UK.G Auto Lotus 
93001139-70312366-29450828 


AII New Alphard 2.4 All Type “ 
Vellfire V/ZG PS & AdLess/x " 
Lexus RX 270 HK Facelift 
Toyota FT 86 GT Limited PS “ 
Sunter Auto 6527999/44201265 


AII New Alphard X, SC, G HoD” 
Vellfire X, Z6, V HDD New: 
Alphard & Vellfire Wel Chair 
Lexus "Facelift" RX 270 HK: 
Harriar 2.4 White / Black” 
Land Cruiser 4.5 Dsl UK Facelift 
"8 Prado 2.7 TXL/ TX New "x 
4 FT 86 CBU White / Black 
Wa receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


AI New Avanza,FrtnrInv,Rush, 
Yaris Disc Bsr.DP101/Bng 3,58 
1-5th. 99222979/085695573735 


Alphard 2.4 07 htm jklt 2cam TV 
7seat low km intr rapi Tdp-9gjt 
angs.13,ljt B&G Auto:93737468 


Mphard 24X Welcabe Black 
2TV Camera GPS Ready Stock 
Selamet Motor ph021.29450837 


Alphard AXL'O5 Fclift 335,5jt 4 
MZG 05/06, 375,5jt (Nego) C/K 
ph:58356865/5804264/66 


Alphard G 2009 Hitam Km.20Rb 
Harrier 2.4 G 2008 Abu-abu Met 
29450828,93001139,70312368 


Alphard G Putih'10 Kondisi Bgs, 
KM 28rb.Trm Jual/Beli Mb| Bks 
Roy Jaya Motor Call : 352 


Alphard X/09, asg 07406, mzg 


06(4unt) Hitam full optn tdp 
10Ojtan Radio dlm 0811117474 


ALPHARD/VELLFIRE "GREY" 
New Alphrd SC/Vellfire ZG Grey 
R.Stock Tdp250jtan,angsrnSjtan 
Hii Jaya Auto - 3830202 #““ 
08176333146 / 087882970274 


Nphard2.4'09 hitam built up ful 
option,3camera,18 spk,Permata 
Hijau Hub: 081398670368 


Altis 186 AT,Silver”2004, 
Khusus Pemakai Hub:32625363 


AUTO ROYAL PDK INDAH 
“ Alphard & Vellfire “ 

« Alphard Wallcab 

| Lexus RX 270 & RX 350“ 
LC UK facelift 1TV & 3TV "“ 
'AII type, All colour Ready stock 
ph 021-/2895258 /59, 70316789 


AUTOHAUSE IMPORTS 
RX270 facelift wht,gry,slvr,bick 
#esdr Pluit 66601313 “ws 


Avanza Veloz,Innova Diesel R' 
Stock Csh/Krdt, Bng Mrh 3,141 
Pasti Oke:21-7490725/ 7490726 


Camry (24) A/T'0S Hitam Met 
Luar Dim Full Ors,Tgnl dr Br,Hrg 
Nego, 08111,93764-0816806056 


Camry 24 type V 108 Hitam,Km. 
Mtb,Record Service,Tan 1.Hub: 
08 111 69 555 / 021-65861585 


Camry 2.4 V'2011/2010 Slvr Km 
7000 Byr Saja 94,LJt Bs Bw Mbl 
Kond Istw :30013988-33143179 


Camry 24G'08 beige on black, 
bgs,KM rendah ex-Dir, 275jt. 
HP:0818837979/085921301047 


Carry 24V '09 akhir,Htm,Km49 
rb,S.Rec New Mdl Bnr? Mis ski 
msh Grs Astra.:0813 8688 0000 


Camry 24V'07 Pakai 08 Black 
Mulus Km70Rb,Service Auto 
2000, Hub: 085781700035 


Camry 24V'08 silver met,tgn 1 
Stnk ping,km 39rb seru rec 
toyota sgt trwt hub:92679828 


Camry 3.50 08/07,naw model, 
10055 Orsini,Km 26rb. Hrg 275jt 
pake dr baru Hub:082164555569 


Camry 3.50 2008/2009,STNK 
Panjang, Hitam Met, Mulus, 
jarang , Pakai,Km  Rendah,BU. 
021.5168716,0815.9068352 


CHOSEN AUTOCARS 
New LC ZX Fclift, Bensin, Black, 
LexusRX27Ofclft ultm,blck&wht 
Mphard 2.4 G, Black & White" 
FT 86 GT Lmtd SE,blck/rad/wht 
K.Gading 2938 5555 / 70078198 


CHRISTIAN AUTO 
» 44 Alphard G3,5 V6 
ol Mlphard 6G 185pkr 2.4“ 
setir Alphard X 24 “titi 
pai ola V 18Spkr 2.4 " 


Hi RX 270 Facelift v 
#eadek FT 86 GT Limited 
« 7263777 - Ready 109931800 


Crown Royal Sin 3.0 '05 Silver 
Msh SptBr, Antik,TT/K 4240789 
0811970214 - 087878555255 


CNN BOS - 6525888 
Alphard & Vellfire All Type 
FT 86 GT 21 White 

New RX 270 Facelift 
CUK Diesel V8 


Corolla Altis 2,0 V AT 10 Hitam 
Km 685Rb STNK Agustl3 Trm 
Terima Tukar  Tambah&Kredit 
Mobil88 Klp Gading 4526756-59 


Crown RS 3.0 011 Akhir 2 Unit 
Hitam Km3rb full opt “4240789, 
0811970214 - 08,7878.555.255 


(ygnus th.2000,Hitam Ors trwt, 
Km.57rb asli 450jt,Permata Bua 
na Puri Indah Hub:0817 78 1150 


Fortuner 2,7 V AT 09 Km 30Rb 
Trm Tukar Tambah& Kredit 
Mobil 88Klp Gading 4526756-59 


Fortuner G A/T, putih, TRD 
Diesel, istimewa th'IL, km. 
6000, tan 1, tanpa cacat. Hub, 
082119887777/0878775789 


Fortuner G Lux At'10 Hitam Met 
311,5IG Lux At'09: 290,Sjt 
Nego ph:58356865/5801264/66 


Fortuner G Lux Ikp Beli 2011 Jan 
Hitam, bas skl « Ass,Km 30rb, 
Harga 323jt. Mub.0811.196811 


Fortuner th.2008 warna silver, 
face lift, Cash/Kredit. Gading 
Mulia Motor telp 021-27474769 


Fortuner'2009 Diesel A/T Hitam 
Byr 80,4Jt Bs Bw Mbl Mis Skli 
SptBr Ph.30013988-33143179 


FortunerDsITRDatPth'12 km.5rb. 
Fort ds! Turbo rt pth disc.spsl & 
TRD mt black 1001 br.70788977 


Harrier ”06,Pnmic,Pwr Bdoor, 
grill/emblim  Lexus,istimewa, 
087888178685 


Harrier 2.4 F.Option 07, Hitam, 
PDB,TV, 3Cmr, DTS, Hdd, J.Kulit 
021-99687193 / 0815.9988.1386 


Harrier 2.4 L Prem'2008 Hitam 
Heator PBD km40rb Istw TT/krd 
“GPM"7009-8111/0811.882172 


Harrier 2.4 L,Prem 03805 Hitam. 
Kiko Auto Gallery,JI.Radio Da 
lam Raya No.34 Ph 7254200 


Harrier 24 PLP'11 Silver Non 
Heater KmJ0rb Bagus Sekali 
Hub Ph 021-29450837 


Harrier 2.41 PremtHeater He 
2011 Km17rb bisa tukar tambah 
(Kredit Hub:”“9808.77551 


Harrier 3,0 Airs Th 2003 Biru 
Tua Metalik, Power Back Door, 
3Camera Hub:0858.8090.9099 


Hilux dbl cabin 2011/10 tipe G 
hitam manual 260jt fulvar 
istimewa hub.0817465665 


Innova 2.0 AT Th 2010, Hitam 
Cap seat,Jk kit, Kordyn, km 21rb 
Pakubuwono 725.2333/7251893 


Innova 2.06 MT MC'11slvr/Grey 
Km500 KondBaru On The Road 
2081t:5860.555/0813.8955.2078 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
kecil (sel) yang disebut area, 

Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 
«Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris, 

» Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom. 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area. 


bp ajojon njamo 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 4 Oktober 2012 


35 


3 “INTERMESO 


AA Licensing Programme of RM 
Wwww.rmlicensing.com 


THE AMAZING SPIDER-MAN 


VINCES YOUR LEG IS 
MEALEDI 
RIGHT!S0 


TOMORROW 


(1735) 


BAH! THE BROADWA TAGE 
IS TOO SMALL FOR 
A HOLLYWOOP STAR 


LIKE ME! 
YANKEE 
STADIUM 
WOULD BE 
TOO SMALL 
FOR AN EGO 
LIKE YOURS! 


PERHAPS WE'LL DINEAFTER 
TOMORROW 'S PERFORMANCE 


AFRAIP NOT, 
MR. BRAND. 


AKSESORI VERSUS ARLOJI 


DEWASA ini, sulit rasanya membuat pemilahan secara 
jelas antara aksesori dan arloji, Keduanya kian melebur 
berkat desain arloji yang makin beragam. Bahkan 
kadang arloji lebih tampak seperti perhiasan gelang yang 
melingkar di pergelangan tangan ketimbang sebagai 
penunjuk waktu, 

Kini, kebebasan dan kreativitas desain menjadikan 
arloji salah satu yang mengalami metamorfosis fungsi. 
Para desainer pun tak segan-segan mendesain arloji 
dengan bebatuan berharga sehingga mendongkrak nilai 
investasi dan prestise sang pemakai, 

Kehadiran batu berharga ini dengan segera 
memberi kesan elegan sekaligus mewah pada arloji saat 
dikenakan. Tengok saja salah satu koleksi dari Bonia, 
BN 147-13575. Meski tampilan desainnya tampak 
sederhana dengan warna cenderung monoton lewat 
paduan warna silver dan putih, taburan batu Swarovski 
pada bagian casing jam memulasnya menjadi sebuah 
aksesori berharga dengan cita rasa tersendiri. 

Kualitasnya didukung material stainless stee/ 


# Mungkin kita bisa makan bersama setelah pertunjukan 
besok, 
? Kurasa tidak bisa, Tuan Brand. 


Vince! Kakimu sudah sembuh! 
Ya! Jadi besok aku akan menjadi lawan 
mainmu lagi! 


Bah! Panggung Broaciway terlalu kecil untuk 
bintang Hollywood sepertiku! 

- Yankee Stadium juga akan terlalu kecil untuk 
egomu! 


AT Negara Adopsi Kalender ea 


TANGGAL 4 Oktober 1582 yang jatuh pada hari 
Kamis adalah hari terakhir penggunaan Kalender 
Julian di Italia, Spanyol, Portugal, dan Polandia. 
Hari berikutnya, Jumat, tidak dilanjutkan dengan 5 


11 menit lebih singkat dari yang diperkirakan 
sehingga dalam waktu 400 tahun terjadi 
perbedaan hingga tiga hari. 

Ketika keputusan perubahan ditetapkan, 


Oktober 1582, melainkan langsung loncat ke perbedaan yang terjadi sudah mencapai 10 hari pada seluruh bagian, sapphire crystal glass yang — 
tanggal 15 Oktober 1582, sesuai dengan penang- — sehingga titik balik musim semi yang mestinya menutup dial berwarna putih, dan tahan air hingga 
galan baru yang mengikuti Kalender Gregorian. jatuh pada 11 Maret menurut Kalender Julian S ATM, Didesain derigan dlameter ukuran 3,5.cm, Abay 


Kalender Gregorian diperkenalkan Paus 
Gregorius XIII sebagai koreksi terhadap Kalender 
Julian. Kalender Julian dibuat dengan asumsi 
bahwa bumi mengitari matahari selama 365,25 
hari, Kenyataannya, waktu yang dibutuhkan bumi 


ndikudidibadik ditedebada GET 


jatuh pada 21 Maret. Mengingat titik balik musim 
semi berhubungan dengan perayaan Paskah, 
Gereja berpendapat pergeseran tanggal ini harus 


dihindari sehingga dilakukan koreksi terhadap , 
sistem, penanggalan. (“/ACAI BONIA Timepieces Boutigue, Central Park, Upper Ground #127A - Ph. 021 5698 5440 
TAR 1 


Na ai ondok Indah Mall 1, GF: Gandaria G 
.. Ka “ & Na Pondok Indah Mall 1, GF: G: v 
sa N 


Emporium Pluit, 2nd FI.: Puri Indah Mall, GF #IU-01 


arloji dari Bonia ini juga telah disertai dengan jaminan 


internasional selama dua tahun, (ADTJ . L 
www.adtime.co.id 


PREMIER LEAGU WONDERKID 


SENIN, 8 OKTOBER 2012 
00:50 WIB 


BARCELONA 
REAL MADRID 


SERIEA 
SENIN, 8 OKTOBER 2012 
01.45 WIB 


ad an 


Iamnasata 


PEMAIN JANGKUNG 
TAPI JAGOAN 


@ardiyan1604: 
Si jangkung Edwin van der Sar. 
Kepiawaiannya dalam menjaga gawang 


MARTINA COLOMBARI 

Martina adalah Miss Italy 

1 tahun 1991 yang digilai banyak 
pria, Kariernya berlanjut di 
| 
) "58 "dunia televisi dan model untuk. 


4 perancang terkemuka dunia. 
“Pada 2004, ia menikah dengan 


GERARD DEULOFEU 


Bocah asli Catalan ini 

bergabung dengan akademi 

Barcelona sejak 9 tahun dan 

disebut-sebut sebagai "The M577/ 517077 717F3 


Noxt Messi". Di FM 2012, loreeuna M3 
Kemampuan dribble bolanya Kebkatktlak BEAN 
mencapai angka 20 jika — Metal 20 


dilatih dengan tepat. AACCELERATION NM 


4 SERIEA 


Cassano atau Pazzini? Derby kal! ini jadi pertemuan 
pertama mereka selepas bertukar seragam, Riceardo 
Monttolivo juga akan jalani derty perdana. tangan 
lupa AC Milan juga punya bocah ajaib. Staphan El 
Shaarawy yang lagi rajin-rajinnya cetak gol 


( 
LEGEND 


1 
Lupakan persaingan Messi vs Ronaldo. Lupakan juga — 1 | 
“iki heroik David Villa kala melawan Sevilla pekan lalu, / mengantar MU meraih titol juara 

(9 iassico kal in akan itentukan par jenderal dari bok AC Milan, Mlessandro #TriviaBola 
Vo tengah. Siapa yang paling digdaya? Ozil-Kaka- Costacurta. 2 


Modric atau Xavi-Fabregas-Iniesta? SatyaMnsz: 


Jan Koller. Dia pemain yang jangkung, 
punya fisik kuat, penempatan yang. 


JUNIOR bagus. Striker yang berbahaya, 


LEGEND Lho 


Ronaldo Nazario adalah salah satu 
mesin gol terbaik Brasil. Tanun 19997 
di Barcelona, dia jadi topskoe 
dengan 34 gol. Tahun 2003, 
bersama Real Madevc 
Ronaldo kembali jari: 


CHRISTIAN MALDINI 


Christian tampaknya memang. 

“- diplot sebagai penerus nama 
Maldini di Milan. Bahkan, 

kostum nomor 3 milik sang 

'ayah, Paolo Maldini, yang 

seat ini diistirahatkan, 

kabarnya sudah disiapkan 


AC MILAN 
(Home, 1989-1990) 


Seragam ini banyak diburu 

kolektor sampai sekarang karena 
faktor historis. Jersey ini dikenakan 
pemain seperti Marco Van Bastan, 
Franco Baresi, dan Ruud Gullit di 
masa keemasan Milan yang dijuluki 


Ronaldo akrab dengan 
Gi Italia. Tahun 2000, dia 
cedera saat lawan Lamo hingga 
absen semusim, Tahun 2007, 
ama Milan, Ronaldo hanya H 
bermain 300 


1987 - 2002 Cas MIE) 


@ : 
Peter Crouch 201 cm! Kalau badan 


Lega, 


opini singkatmu via Twitter @ KompasKlasika 
gan hashtag #Trivlabola. Opini paling mena 


P£ KOMPAS 
Hayam Dilerasi 

05.00 Riwayat Ayat 

05.30 Kompas Sport Pagi 

06,00 Kompas Pagi 

08.00 Griya Gaya 

09.00 Showcase 

10.00 Paris van Java 

11.00 180 Derajat 

12.00 Kompas Siang 

13.00 Big Bear Diary 

13.30 Word World 

14.00 Jalan Sesama 

14,30 Science Is Fun 

15,00 Urban 

15.30 Penjuru Kota 

16.00 Megapolitan Sore 

16.30 Suka-suka 

17.00 Kompas Petang 

18,00 Kompas Sport 

18.30 Temukan Kata 

19.00 Versus 

20.00 Paris van Java 

21.00 Sosok 

21,30 Berkas Kompas 

22.00 Jalan Keluar 

23.00 Kompas Malam 

00.00 Fanatik 


Nn RI 

04.30 Indahnya Pagi: 
Dzikir 

05.30 TVRI Sport 

06.00 Indonesia Pagi 

07.00 Pelangi Nusantara: 
Sumbar 

08.00 Dialog Aktual 

09.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

09.03 Yuuk Hidup Sehat 

10.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

10.03 Paket Daerah 

10.30 Agroinovasi 

11,00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

11.03 Universitas Terbuka 

11,30 Paket Daerah 

12.00 Indonesia Siang 

12.30 Sapaan Rohani: 
Lintas Agama 

13.00 Yg Berkarya 

13.30 TV Edukasi 

14.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

14.03 TV Edukasi 


“ ACARA 
HARI INI 


14.30 Inovator 

15.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

15.03 Cerdas Cermat 4 
Pilar 

16.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

16.03 Musik Sore 

17.00 Kartun Anak 

18.00 Sinetron Drama 
Indonesia 

19.00 Indonesia Malam 

20.00 Motivator: 
Ary Ginanjar 

21,00 Bincang malam: 
MPR 

22.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

22,03 Musik Variety: 
Musik Keroncong 

23.30 TVRI Sport 

00.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

00.03 English News 
Service 

00.30 Wayang MPR 


LeCTI 


04.30 Seputar Indonesia 
Pagi 

06.00 Go Spot 

07.00 Dahsyat (Live) 

09.00 Sinema Pagi: Pliss 
Deh Jangan Lebay 


11.00 Intens 

12.00 Seputar Indonesia 
Siang 

12,30 Sinema Siang: 
Diary 2 Diana 

14.15 Kabar Kabari 

14.45 Silet 


15.30 Seputar Indonesia 

16.00 Masterchef Indone- 
sia Season 2 (RR) 

18.00 Layar Drama Indo- 
nesia: Putri Bidadari 

19.15 Layar Drama Indo- 
nesia: Yang Masih 
Di Bawah Umur 

20.15 Layar Drama 
Indonesia: Tukang 
Bubur Naik Haji The 
Series 

22.00 Box Office Movie: 
Harry Potter and 
The Order of 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


untuk Christian. 


Phoenix 
00.30 Dalam Mihrab Cinta 


05,00 SL Liputan 6 Pagi 

06.00 Was Was 

07.00 SL SCTV Musik 
Inbox 

09.00 Halo Selebriti 

10.00 SCTV FTV Pagi 

12.00 SL Liputan 6 Siang 

12,30 SCTV FTV Siang 

14,30 SL Eat Bulaga 
Indonesia 

16.30 SL Liputan 6 Petang 

17.00 New Cookies: Lady 
Gagal 

18.00 SCTV Sinetron: 
Super ABG 

19,00 SCTV Sinetron: 
Ustadz Fotocopy 

20.30 SCTV FTV Istimawa 

22.00 SCTV Sinetron: 
Si Biang Kerok 

23.00 FTV Utama 

00,30 Highlight Liga 
Champion 

01.00 SL Super Soccer 

01.30 SL Opening EUFA: 
IAVC Ajax VS Real 
Madrid 


antv 


05.00 Wisata Hati 

05.30 Lensa Olahraga 

06.30 Hati ke Hati Ber- 
sama Mamah Dedeh 

07.30 Fenomania 

08.00 Fresh and Fun 

08.30 Friends 

09.30 Seleb @ Seleb 

10.00 Style 

11,30 Topik Siang 

12.00 KLIK! 

13.00 Tom & Jerry 

13.30 Chhota Bheem aka 
Bima Sakti 

14,00 Tom & Jerry 

14.30 Chhota Bheem aka 
Bima Sakti 

15.00 Ghost Gang 

15.30 Chhota Bheem aka 
Bima Sakti 

16.00 Mr. Bean 

16.30 Aprilio Kingdom 

17.30 Topik Petang 

18.00 Pesbukers 

19.30 Chibi Chibi Burger 

20.30 Coffee Prince 

21.30 Chatting dengan YM 

22.30 World Most 
Amazing Videos 

23,30 Telisik 

00.00 Topik Malam 

00.30 Lensa Olahraga 
Malam 


MNCTV 


04,30 Lanjutan Taman Hati 
05,30 Lintas Pagi 
06.00 Starlite 
06.30 Disney Club: Mickey 
Mouse Club House 
07.00 Disney Club: Doc 
Mestuffin 
07.30 Upin Ipin The Movie 
08.30 Serial Pilihan 
10.00 Kisah Unggulan 
11,30 Lintas Siang 
12.00 Layar Kemilau 
13.30 | Drama 
15.00 Di antara Kita 
15.30 Lintas Petang 
16.00 Animasi Spesial: 
Shaun The Sheep & 
Nono The Forest 
17.00 Drama Spesial 
18.00 Tendangan 
Si Madun Season 2 
19.00 Aladdin 
20.00 Jagoan Silat 
21.00 Raden Kian Santang 
22.00 Pintu Menuju Surga 
23,00 Intermezzo 
00.00 Sidik. 
00.30 Lintas Malam 


05.00 Program Religi Pagi: 
Mamah & AA 

06,00 Live Fokus Pagi 

07.00 Live Kiss Pagi 

08.00 Sinema TV Pagi: 
Cinta Suci 

10,00 Sinema TV Spesial: 
Bukan Salah Takdir 

12.00 Live Patroli 

12.30 Drama Korea: Oh 
My Lady 

13,30 Drama Korea Siang: 
King 2 Heart 

15.00 Live Kiss Sore 

16.00 Live Fokus 

16.30 Drama Korea Sore: 
Listen to My Heart 

18.00 Drama Seri 
Keluarga 

19.00 Sinetron Unggulan: 
Jalan ke Surga 

20.00 Sinetron Unggulan: 
Hikyat Ali Baba 

22.00 BBM Show 

23.00 Live Teras Tina 
Talisa 

00.00 Bundes Highlight 

01,00 Fokus Malam 


METREFTV 


04.30 Metro Pagi 
07.05 Bedah Editorial 
Media Indonesia 


akan dimuat pada odisi berikutnya 


08.05 8 Eleven Show 
11,30 Metro Siang 
18.05 Wideshot 
17.00 Metro Hari Ini 
19.05 Suara Anda 
20.05 Yang Muda, 
Yang Bicara 
21,05 Top Nine News 
21,30 Neo Democrazy 
22.30 Stand Up Comedy: 
Battle Of Comic 
23.05 Inside 
23.30 Metro Sports 


04,30 Casper 

05.00 Khazanah 

05,30 Sport 7 

06.00 Ragam Indonesia 
06.30 Redaksi Pagi 
07.30 Selebrita Pagi 
08.15 Makan Besar 
08.45 Ga Nyangka 

09.15 Ups Salah 

09.45 Spotlite 

10.45 Warna 

11,30 Redaksi Siang 
12,00 Selebrita Siang 
12.30 Bocah Petualang 
13.00 Laptop Si Unyil 
13.30 Dunia Binatang 
14.00 Koki Pintar 

14.30 Brownies 

15,00 Tau Gak Sih 

15.30 Cooking in Paradise 
16.00 JP Survival 

16.30 Redaksi Sore 
17.00 Indonesiaku 

17.30 Orang Pinggiran 
18.00 Hitam Putih 

19.15 On The Spot 

20,00 Opera Van Java 
22.00 Bukan Empat Mata 
23.45 (Masih) Dunia Lain 
00.45 Sport? Malam 


GlobalTV 


05.00 Dora the Explorer 
05.30 Kura-kura Ninja 
(TMNT) 

06.00 Spongebob 
Sguarepants 
08.00 Avatar The Legend 

of Aang 
08.30 Awas Ada Sule 2 
09.30 Dapoer Cobek 
10.00 Obsesi 
11.00 Indonesia Bicara 
12.00 Buletin Indonesia 
Siang 
12.30 Film TV: Inikah 
Rasanya Bohong 
14.30 100 & Ampuh 
16.00 Fokus Selebriti 
16,30 Naruto 
17.00 Kungfu Panda 
17.30 Transformer Prime 


18.00 Untung Ada Sule 

19.00 Big Movies Plati- 
num Special HUT: 
Harry Potter and 
The Sorcerers Stone 

22.30 Big Movies Plati- 
num II Special HUT: 
Rambo 4 

00.00 Preview BPI 


04,30 Kabar Pagi 

06.30 Apa Kabar 
Indonesia Pagi 

09.00 Bunga Rampai 

09,30 Kabar Pasar Pagi 

10.00 Coffee Break 

12.00 Kabar Siang 

13.00 Kabar Haji 

13.30 Ruang Kita 

14,30 Kabar Pasar 

15.00 Indonesia Super 
Match: Persib Band- 
ung VS Sriwijaya FC 

17.00 Kabar Petang 

19.00 Kabar Utama (Live): 
Gestur 

20.00 Apa Kabar 
Indonesia Malam 

21.00 Kabar Malam 

22.00 Telusur 2 

22.30 Kabar Arena 

23.00 Kabar Hari Ini 

00.00 Kabar Dari Timur 
Tengah (Live) 


TRANS 


04.30 Reportase Pagi 

05.30 Islam Itu Indah 

06.30 Insert Pagi 

07.30 New Rangking 1 

08,30 Peppy The Explorer 

09,00 Police 86 

09.30 Huru Harada 

10.00 (d3ntik 

10.30 Moccachino 

11.00 Insert Siang 

12.00 Bioskop Indonesia 

14.00 Reportase Siang 

14.30 Sketsa 

15,45 Show Imah 

16.45 Reportase Sore 

17.15 Insert Investigasi 

18.00 Ethnic Runaway 

19.00 Tahan Tawa 

20.00 Bioskop TRANS 
TV: Transformers: 
The Reveng of The 
Fallen 

22.30 Bioskop TRANS TV: 
American Ninja 3, 
Blood Hunt” 

00.00 Sexophone 


"The Dream Team". “ 


Siasati Dehidrasi Kulit 


ISTILAH dehidrasi bisa jadi lebih 
kerap terdengar dalam konteks sistem 
pencernaan, Padahal, organ tubuh 
lainnya juga dapat mengalami hal 
tersebut. Misalnya saja kulit. Kulit 
yang dehidrasi merujuk pada kondisi 
kulit ekstra kering karena kekurangan 
air sehingga terlihat kusam, bersisik, 
dan tampak garis-garis halus atau 
kerutan, 

Dehidrasi kulit disebabkan 
berkurangnya produksi kelenjar lemak 
atau minyak dan setiap keringat yang 
keluar langsung menguap karena tidak 
ada lapisan lemak sebagai pelindung 
air. Sementara itu, faktor-faktor 
penyebabnya adalah sinar panas 
matahari yang menyengat, diet keras 
dan drastis, dampak buruk perubahan 
cuaca, ruangan ber-AC, serta obat- 
obatan yang dikonsumsi terlalu lama, 

Kulit dehidrasi ditandai antara 
lain kulit yang cenderung tipis, 
mudah timbul noda hitam, mudah 
bersisik, terlihat kusam, serta tidak 
terlihat minyak berlebih pada daerah 
T (dahi, hidung, dan dagu). Untuk 
mencegahnya, kulit harus selalu 
dijaga kelembabannya baik siang 
maupun malam dengan menggunakan 
pelembab (moisturizer). 

Sebagai salah satu solusi untuk 
mengatasi dehidrasi kulit, Derma 
e Vitamin E 12.000 IU Creme 
dapat menjadi pilihan. Produk ini 
merupakan krim dengan vitamin 
esensial yang membantu menjaga 
kelembaban kulit wajah, terutama 


2001-2008 MILTETINNNN 20| 9 


al 


kulit yang sangat kering. Selain itu, 
dapat membantu mengembalikan 
kelembaban kulit yang hilang sebagai 
pelembap alami yang melindungi 
kulit wajah dari kerusakan akibat 
radikal bebas (antioksidan), Derma 
e Vitamin E 12.000 IU Creme 
digunakan sebagai pelembab pagi 
dan malam atau sebelum memakai 
make-up. 

Untuk mengatasi bagian tubuh 
yang kering (tumit, siku, dan lengan) 
Derma e Cracked Skin Relief Creme 
sebaiknya digunakan dua sampai tiga 
kali sehari pada kulit yang kering atau 
pecah-pecah. Krim ini cepat menyerap 
dan tidak lengket di kulit. Bahkan, 
kandungan di dalamnya: kaya akan 
bahan alami, seperti clove, arnica, 
aloe vera, jojoba oil, serta vitamin E 
dan A yang membantu menutrisi dan 
melembabkan kulit, 

Agar kulit senantiasa terlihat 
lembab dan sehat, Anda tak sekadar 
menggunakan perawatan — dengan 
Derma e Vitamin E 12.000 IU Creme 
dan Cracked Skin Relief Creme. 
Satu hal yang tak boleh luput dari 
perhatian adalah asupan makanan 
berupa buah segar dan sayur-sayuran. 
Selanjutnya, mengonsumsi air putih 
minimal delapan gelas per hari untuk 
mencegah kekeringan dan timbulnya 
iritasi kulit. Derma e natural body care 
menyediakan produk perawatan kulit 
alami, bebas paraben, sodium laureth 
sulfate, pewarna, eco-friendly, dan 
100 persen vegetarian. (#/GPWI 


K  Award-winning USA Brand , 
is NOW available in Indonesia derma€ 


Paris van Java 
(KOMPASTV : pukul 20.00 WIB) 


Seperti apakah kehidupan anak kost di 


lingkungan kampus di Bandung, Jawa Barat? 
Paris van Java mengupas ragam kehidupan 
mahasiswa dan mahasiswi yang tinggal di 


ta 


odyoare 


sebuhah rumah kost kelas menengah di Bandung. Pertemuan berbagai karakter di 
bawah atap yang sama Kerap kali mengundang tawa sekaligus konflik yang unik 
untuk diulik. Seperti apakah kehidupan keseharian mereka? 


& Acara dapat diubah oleh pengasuh tefovisi. 


36 


TELAH DIBUKA UNTUK UMUM 


Cinema XXI 


T 
7 A ai 
KEMANG VILLAGE 
TAKEN 2 
1215-1245 - 14.05 - 14.35 15, 
1745 - 18.15 - 19.35 - 20.05 
PREMIUM RUSH 
14.40 - 16.50 - 19.00 
RESIDENT EVIL (3D) 
1230 - 1420- 16.10 - 18.00 - 19.50 - 2140 
TED : 13.00 - 15.10 - 17.20 - 19.30 - 21.40 
A SEPARATION : 12.30 - 1445 - 17.00 - 19.15 - 21.5 


the, 
Premlere 


TAKEN 2 : 12.30 - 1420 - 1610 - 18.00 - 19.50 - 2140 
MAL KEMANG VILLAGE LT. 3 B 021 290 56 866 


SPESIAL HARGA PROMO twartu rersatas) 


1230 2.10 


the 
Premler 
RP 50.000,- (SENIN-JUMATI: 

RP 75.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 

2D : RP 20,000,- (SENIN-KAMIS): RP 25.000,- (JUMAT): 
RP 35.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 

3D : RP 25.000,- (SENIN-KAMIS): RP 30.000,- JUMAT): 
RP 40.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 

JL PANGERAN ANTASARI NO, 


36 JAKARTA SELATAN 


(3D):1245-1 


MIS YEAR 
June Ine Yel 


Ta 
Premiere 


KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE 
12.45-14,55-17.05-19.15-21.25 
GADING XXI PREMIERE 
18.00-15.00 -17.00-19.00-21.00 
PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE « 
GANDARIA XXI PREMIERE 
13.15-15.15 1715-1915-2115 
STUDIO XXI PREMIERE EX 

13.30 15.30-17.30-19.30-21.30 


SENAYAN CITY XXI « 
HOLLYWOOD XXI « 
KASABLANKA XXI » 

EMPORIUM PLUIT XXI « 

PLUIT VILLAGE XXI - 

BSD XXI » SETIABUDI » 

PLAZA BLOK M - EKALOKASARI 
12.30 - 14.40-16.50 -19.00-21.10 
FX PLATINUM XXI » 

MARGO PLATINUM 

12.45 -14.55-17.05-19.15-21.25 
SURYA M2 

12.45 14.45-16.45 -18,45-20.A5 
KUNINGAN CITY XXI » 

KEMANG VILLAGE XXI 

13.00 -15.10-17.20 -19.30-21.40 
BLITZ MOI VELVET : 19.15-21.30 
GM: 12.30-16.50-21.10 

BLITZ MOI : 14.45-17.00-19.15-21.30 
ANGGREK XXI : 12.15-16.05 19.55 
BLITZ CP VELVET : 13.30-18.00 


AVATA R (3D) : 14.35 - 19.45 


“IN 


PLAZA INDONESIA XXI « 
LAZA SENAYAN XXI « PURI XXI « 

PONDOK INDAH 2 XXI » 

PONDOK INDAH 1 XXI 

PEJATEN VILLAGE XXI « 

GANDARIA XXI » BINTARO XXI - 

SEASON CITY XXI « 

METROPOLE XXI » 

AARTHA GADING XXI - 

BOTANI XXI » KARAWACI XXI 

UUVING WORLD XXI « 

CBD CILEDUG XXI - 

METROPOLITAN XXI « 

SEMANGGI : LA PIAZZA 

13.00 -15.00-17.00-19.00-21.00 

BLITZ GI » BLITZ TK 

1 .15-17.15-19.15-21.15 


12.45-14.45, 16.45-18.45 -20.45 
STUDIO XXI EX» 

PLUIT JUNCTION XXI - 
DJAKARTA XXI » TIM XXI » 
GADING XXI - SERPONG XXI - 
'MEGA BEKASI XXI - CILANDAK 
13.15-15,15-17.15-19.15-21.15 
BLITZ PP VELVET 

19,15 -1515-1715-19.15-21.15 
BLITZ CP 

12.45 -15:00-17.15-19.30-2145 
BEKASI SGUARE XXI » 

KALIBATA XXI » CIBUBUR 
15.00-19.00 

BLITZ BCP 
13,00-15.00-17.00-19.00-21.00 


AL SEWA 


Lotte Mart 
Berikan Beasiswa Pendidikan 


Sebagai salah satu perusahaan retail 
terbesar asal Korea Selatan, Lotte Mart 
melalui Lotte Foundation sebagai anak 
perusahaan Lotte Group memberikan 
bantuan pendidikan melalui program 
beasiswa kepada mahasiswa UI, ITB, IPB, 
dan Unas. Penyerahan beasiswa dilakukan 
di Jakarta, Kamis (27/9). 


Metland 
Luncurkan The Platinum 


Sparkling Sunday Peluncuran The Platinum, 
hunian millennium di Metland Tambun, 
Minggu (20/9) di @HOM Hotel Metland 
Tambun, mulai pukul 10.00 WIB. Acara 
menampilkan Malig & D'Essentials, hadiah 
langsung, dan penawaran menarik 


AD Realty 

Apartemen The Royal Olive 
Residence Jalin Kerja Sama 
dengan Bank BTN 


PT Ade Pede Realty (AD Realty) adalah 
pengembang sejumlah proyek antara lain 
Graha ADPD, Graha Takaful, Pusat Grosir 
Metro Tanah Abang, dan The Royal Olive 
Residence. Sebagai partner untuk 
pembiayaan KPA (kredit pemilikan 
apartemen), AD Realty menggandeng PT 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank 
BTN). Penandatanganan perjanjian kerja 


WAKTU DAPAT 


santa 
BESO 
THEY WANT REVENGE 


THEY CHOSE 
THE WRONG GUY 


s INFO FILM BIOSKOP LENGKAP DAN 


K PREMIERE (ONLY IN 3D) 


Ve! 


4 


TOM VOA. 


COM 


Pe: 


STUDIO XXI PREMIERE EX . 

PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE - 
SENAYAN CITY XXI PREMIERE - 
KASABLANKA XXI PREMIERE « 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE 
KEMANG VILLAGE XXI PREMIERE - 
PURI XXI PREMIERE « 

GADING XXI PREMIERE - 
KARAWACI XXI PREMIERE 
12.30-14.20-16.10-18.00-19.50-21.40 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE - 
GANDARIA XXI PREMIERE - 

LIVING WORLD XOXI PREMIERE 
1245-14,35-16.25-18.15-2005-21.55 


STUDIO XXI EX « PURI XXI « 

PLAZA SENAYAN XXI - 

SENAYAN CITY XXI » 

KASABLANKA XXI 

EMPORIUM PLUIT XXI « 

KEMANG VILLAGE XXI » 

ANGGREK XXI - GADING XXI « 

SERPONG XXI « BSD XXI 

1215-1245-1405 -14,35- 15.55 

16.25-17.5-18.15-19.35-20.05- 

21.25-21.55 

FX PLATINUM XXI 

1230.13.15-14.20-1505-16.10-1656 
18.00-18.45 -19.50-20,35-2140 

(CBD CILEDUG XXI - 

ATRIUM - GADING - 

DETOS - CINERE - 

BOGOR TRADE MALL - 

GRAND MAL BEKASI 

1200. 13.50.15.40-17.30-19.20-21.10 
IT GI » BLITZ MOI - 

BLITZ PP VELVET 

13.30. 15.30-17.90 19.30-21.30 

PONDOK GEDE 

1405-1745-2125 


KASABLANKA XXI » 

KUNINGAN CITY XXI 

PLUIT JUNCTION XXI « 
GANDARIA XXI « 

SEASON CITY XXI 
1215.1435-16.55-19,15-21.35 


INFORMASI 


KUNINGAN CITY XXI - 

PLUIT VILLAGE XXI » 

PONDOK INDAH 1 XXI 

PEJATEN VILLAGE XXI » 
'GANDARIA XXI - BINTARO XXI - 
CITRA XXI » KALIBATA XXI 
SEASON CITY XXI - 

METROPOLE XXI - 

ARTHA GADING XXI - 

BOTANI XXI - KARAWACI XXI « 
UUVING WORLD XXI « 

BEKASI SGUARE XXI - 
METROPOLITAN XXI 
SEMANGGI - PLAZA BLOK M - 
BLOK M SGUARE » 

LA PIAZZA « CIBUBUR - TAMINI « 
CILEGON - EKALOKASARI - 

SLIPI « WTC SERPONG - 

'GM - MARGO PLATINUM 
1215-1405-15,56-17.45-19.35-2125 
BLITZ PP « BLITZ TK 

13.00 15.00-17.00 -19.00-21.00 
PLAZA INDONESIA XXI « 
HOLLYWOOD XXI « 

EPICENTRUM XXI » 

PLUIT JUNCTION XXI » 

PONDOK INDAH 2 XXI - 
DJAKARTA XXI » TIM XXI - 
MEGA BEKASI XXI « 

SETIABUDI - CILANDAK 
1230-14:20-16.10-18.00-19.50-21.40 
BLITZ MOI VELVET 

14.00 16.00-18.00 -20.00-22.00 
SURYA M2 - CIJANTUNG « 
GALAXY » MALL LIPPO CIKARANG 
13.00 14.50-16.40 -18.30-20.20 
BLITZ CP 

13.00. 15.15-16.30 -17.30-18.45 
19.45 .21.00-22.00 

BELLANOVA - METROPOLIS 
13.15-15.05 -16,55-18.45-20.35 
BLITZ TK VELVET 


1 14.45 -17.00-19.15-21.30 


ARTHA GADING XXI « 

MEGA BEKASI XXI - 

SERPONG XXI » PLAZA BLOK M 
12.15-14,35-16,55-19.15-2135 
PURI XXI : 12.30-17.00-21.30 
GADING XXI : 12.45-15.05 


AN BIO 


LA 
HARI 


AARTHA GADING XXI 
'ATRIUM - GADING - 

AARION « CINERE - 

BOGOR TRADE MALL 

12.30 14.40-16.50 -19.00-21.10 
DEPOK 

12.30 - 14.30-16.30 -18,30-20,30 
CIJANTUNG 


METROPOLIS » BTC « 

MALL LIPPO CIKARANG, 

12.45- 14.45-16.45 - 18.45-20.45 
BLITZ GI » BLITZ TK 

14.45. 17.00-19.15 -21.30 
PLATINUM CIBINONG SAUARE 
14.30. 16.30-18.30 

BLITZ BCP 
14.15-16.30-18.45-2100 


"PARI 


EMBAAN 
MASK 


INI 


MEGA BEKASI XXI 

13.00 15.45-18.30 21.15 
PLAZA BLOK M: 
GADING XXI : 17.: 


21cineplex.com 


STARVSION BENTANG | 


PREMIERE 


PLAZA SENAYAN XXI - 


INI 


'ATRIUM « GADING - ARION - 


PREMIERE 


PONDOK INDAH 1 XXI » 

CITRA XXI » METROPOLE XXI » 

KALIBATA XXI - BOTANI XXI - 

CBD CILEDUG XXI - 

MEGA BEKASI XXI - 

BEKASI SGUARE XXI » 

BLOK MSGUARE - SLIPI - 

DAAN MOGOT - SUNTER - 

CIBUBUR - TAMINI « 

KARAWACI : CILEGON « 

DETOS - WIC SERPONG « 

PONDOK GEDE « 

GRAND MAL BEKASI 

12.45-14.55-17.05-19.15-21.25 

HOLLYWOOD XXI - 

SETIABUDI - CILANDAK 
.10-17.20-19.30-21.40 


CILEGON 

12.30-14.40-16.50-19.00-21.10 

GALAXY - BOGOR TRADE MALL 
3 12.30-14.30-16.30- 18.30-20.30 

ATRIUM - GADING - ARION 

12.45-14.55 -17.05-19,15-21,25 

CINERE 

12.45 14.45 -16.45-18.45-20.45 

MEGA BEKASI XXI 

BLOK M SGUARE - SLIPI » 

DAAN MOGOT - KARAWACI - 

WTC SERPONG - SUNTER - 


P8 GRAND MAL BEKASI 


13.00-15.00 -17.00-19.00-21.00 
BUARAN : DEPOK » 


kali BTC - METROPOLIS 


PLAZA SENAYAN XXI - 
PLUIT VILLAGE XXI » GADING XXI 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
PURI XXI : 14.50-19.20 


Pa 


PLAZA SENAYAN XXI - 

KEMANG VILLAGE XXI 

TIM XXI « GADING XXI 
12.30-14.45 -17.00-19.15-21.30 
PONDOK INDAH 1 XXI 

1505 19.10 

PLAZA BLOK M:: 12.30-17.30 


13.00-14.50-16.40-18.30-20.20 
CBD CILEDUG XXI 
13,15-15.15-17.15-19.15-21.15 
CIJANTUNG - 

MALL LIPPO CIKARANG 
13.15-15.05-16.55-18.45-20.35 


TETETIN KALIBATA XXI » DETOS 


13.00-17.00 -21.00 

METROPOLE XXI : 12.15 -15.55-19.35 

CITRA XXI: 12.15-16.05 -19.55 
12.15-15.55-19. 


BLOK M SGUARE 

12.45- 17.05-21.25 

BOGOR TRADE MALL 

14.45-18.45 

DETOS : 15.00-19.00 

GRAND MAL BEKASI : 15,15. 19.15 


CINERE - CILEGON » 
BOGOR TRADE MALL 

12.15-14.25 -16.35- 18.45-20.55 
PLATINUM CIBINONG SGUARE 
12.15 -14.15-16.15- 18.15-20.15 
CIJANTUNG - BUARAN - 
BELLANOVA « METROPOLIS » 

TC » MALL LIPPO CIKARANG 
12.30-14.30 -16.30- 18.30-20.30 
BLITZ GI 
14.30-16.45 19.00-21.15 
HOLLYWOOD XXI « PURI XXI - 
PLUIT JUNCTION XXI » 

TIM XXI - LIVING WORLD XXI 

12.45 14.55-17.05 -19.15-21.25 

BLITZ TK: 14.15-16.30-18.45-21.00 
21445-17.00-19.15-21.30 


KWUSUS UNTUK 


PLUIT VILLAGE XXI 
12.15.14.25.16.35-18.45-20.55 
PLAZA SENAYAN XXI » 

PURI XXI » GANDARIA XXI » 
SEASON CITY XXI - GADING XXI 
UUVING WORLD XXI - SERPONG XXI 
12.30-14.40, 16.50-19.00-21.10 
STUDIO XXI EX. 

PLAZA INDONESIA XXI - 
EPICENTRUM XXI 

KASABLANKA XXI » 

KUNINGAN CITY XXI 

EMPORIUM PLUIT XXI 

PONDOK INDAH 2 XXI 

PONDOK INDAH 1 XXI 

PEJATEN VILLAGE XXI 

ARTHA GADING XXI 

BOTANI XXI » KARAWACI XXI « 
BSD XXI » CBD CILEDUG XXI 
METROPOLITAN XXI « 
SEMANGGI « SETIABUDI 
CILANDAK » PLAZA BLOK M - 

LA PIAZZA » EKALOKASARI 
12.45-14.55 -17.05 19.15-21.25 
SENAYAN CITY XXI 

(PX PLATINUM XOXI » 

PLUIT JUNCTION XXI » 

KEMANG VILLAGE XXI 

13.00 15.10-17.20-19.30-21-40 
BLITZ PP « BLITZ TK - BLITZ BCP 
13.00 .15.30- 18.00-20.30 
HOLLYWOOD XXI » 

METROPOLE XXI » MEGA BEKASI XXI 
13.15. 15.15-17.15-19.15-21.15 
BLITZ MOI 
12.45-15.00-17.15-19.30-2145 
MARGO PLATINUM 
13.00-15.00 17.00 -19,00-21.00 
BLITZ CP 
14,30-16.45-19.00-21.15 
ANGGREK XXI 

BINTARO XXI - CITRA XXI 
14.05-17.55. 21.45 

BLITZ CP VELVI 

GM: 14.40-19.00 

BLITZ G1: 13.00-15.30 -18.00-20.30 


DEWASA 


| 3-D WITH INDONESIAN SUBTITLES: 


s OP 


37 


3 


1 - 


43 O. Ikarpinggar 


1 
1 
1 
ntukbahan 1 


pelayan 
Bulu binatang yang hal 


Permadani (ne 
Berarti baru 


Yang lalu inggi 


sama dilakukan di Jakarta, Sabtu (15/9). 


Nexmedia 
Hadirkan GOL, Saluran Sepak 
Bola 24 Jam Pertama Indonesia 


Nexmedia, operator televisi berlangganan, 
sejak 20 Agustus 2012 lalu menghadirkan 
GOL, saluran sepak bola 24 jam pertama 
Indonesia. Selain menampilkan kompetisi- 
kompetisi bergengsi seperti Liga 
Champions dan Liga Europa, GOL juga 


Rudi Syafrudin 
Agung Bayu P 
Herlina Lili 

Ermi Huzaibah 


StephanusP 
Haryanti 
9. Darsono 
10, Mutia Farida 


SN PAPNS 


menayangkan magazines, profil klub, golden 


1. Anisa Christiyan: 


2, Ati Sumiyati 


moments, pemain legendaris, dan berita- 
berita terkait sepak bola lainnya. 
(/ACAT 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


1 


3. Herimawan S 


DAPATKAN HADIAH @ RP 250.000 BAGI 12 PEMENANG DAN 
3 HANDPHONE K -TOUCH UNTUK 3 PEMENANG, 


12 PEMENANG UANG @ Rp 250.000 
Catur Bambang H 


Sri Joko Pamungkas 


11. Any Krishnarendra 
12. Faurijah MNoor 


3 PEMENANG HANDPHONE K-TOUCH 


dwiweko/H-002 Ketentuan pengiriman: 

I.Tulisjawaban di kertas, cantumkan 
mama, alamat jelas, lengkap dengan 
kode pos, dan nomor telepon, 

2 Masukkan ke dalam amplop, tempel 
kupon di sampul luar, 

3, Kirim surat ke PO BOX 
2612/JAKARTA/12046, 

4. Jawaban ditunggu selambat-lambatnya 
tanggal 23 Oktober 2012. 

5. Nama pemenang akan diumumkan 
tanggal 25 Oktober 2012. 

6. Hadiah @Rp 2501000 bagi 12 
pemenang dan 3 Handphone untuk 3 
pemenang, 

7. Untuk informasi, hubungi marketing 
support Iklan Kompas, telp (021) 
53679909 dengan Dhani (ext 6047). 


mon, 


Hendak, ingi 
Kon: 
Roda bergei 


0812-5236xxx 
0817-6778xxx 

0821-38303xxx 
0853-20128xxx 


0812-512140x Keterangan: 
0856-41208xxx « Pemenang mengirimkan data FC KTP, 
0819-365xxx dan buku tabungan dilengkapi dengan 
08569998xxx nama sesuai dengan rekening dan 
0818-0897210xx pemeniang HP mengirim- kan FC KTP 


dan alamat lengkap untuk pengiriman 
hadiah. Data tersebut di 
melalui fax 021-5369906 

waktu pengiriman data ditunggu 

sampai dengan 19 Oktobi 

- Proses transfer dan pengiriman hadiah 
mulai tanggal 25 Oktobi 

- Untuk keterangan dan informasi dapat 
menghubungi 021: 79909 ext, 6184 
Sdri. Shifa 


0813-70267xxx 
0812-1511xxx 
0918-283xxx 


0852-85532xxx 
0813-86421xxx 
0816-868xxx 


ia 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 4 Oktober 2012 


DAR FI 


aa 


PLAZA INDONESIA XXI - 
PLAZA SENAYAN XXI - 
PONDOK INDAH 1 XXI - 
PEJATEN VILLAGE XXI » 
BINTARO XXI « CITRA XXI 
METROPOLE XXI - 
KALIBATA XXI - BOTANI XXI - 
CBD CILEDUG XXI « 
MEGA BEKASI XXI « 
BEKASI SGUARE XXI - 

OK M SGUARE - SLIPI - 
DAAN MOGOT - SUNTER - 

BUR - TAMINI - DETOS « 
KARAWACI - WTC SERPONG - 
PONDOK GEDE - 

MARGO PLATINUM - 
GRAND MAL BEKASI 
12.30 14.40-16.50 -19.00-21.10 


GANDARIA XXI IMAX 3D 
1245 17.50 


GADING XXI » CBD CILEDUG XXI - 
MEGA BEKASI XXI « 
GRAND MAL BEKASI 
1215-1405-15,55-17.45-19.35-21.25 
KUNINGAN CITY XXI - 
PLUIT VILLAGE XXI » PURI XXI 
GANDARIA XXI 
UUVING WORLD XXI » 
SERPONG XXI « PLAZA BLOK M « 
LA PIAZZA « SUNTER: 
12.30-14.20-16,10-18.00-19.50-21.40 
SURYA M2 
13.15-15.05 -16,55- 18.45-20.35 
BOGOR TRADE MALL 
12.45-16.45 -20.45 
BEKASI SGUARE XXI 
13.00-17.00-21.00 
PONDOK INDAH 1 XXI 
13.15-17.20-21.25 
Gi 
15-15,15-17,15-19.15-2115 
1215. 
.30 -20.30 
METROPOLE XXI : 14.05-17.45-21.25 
BLITZ MOI: 16.00 
KM SGUARE : 14.40-19.00 
BLITZ CP: 14.30. 
BUARAN : 12.30-16.30 20.30 


KASABLANKA XXI 3-D » 

KEMANG VILLAGE XXI 3-D « 

PEJATEN VILLAGE XXI 3-D « 

BOTANI XXI 3-D » 

METROPOLITAN XXI 3-D 

12.30-14.20. 16.10.18.00-19.50-2140 

MEGA BEKASI XXI 3-D 

1245.14.35-16.25-18.15-2005-21.55 
MOI 3-D : 20.30 


3 - OTOMOTIF 


MOBIL DIJUAL 


JI tovora 


Innova A/T, th'07, Bensin tgn 1, 
hijau metalik, km, A0ribuan, 
kondisi istimewa, Hub. 
082119887777/0878775789 


Innova G A/T, th/08, Bensin 
Silver met, tan 1, km. Aoribuan, 
kondisi istimewa, Hub, 
082119887777/0878775789 


Innova G AT dsi 2012 dp 69jt. 
Angsuran 6.6jtx36 dan Veloz dp 
57 Angs 3.4jtx48 Hub: Apuy 
91138899 


Innova G M/T Tahun 2010 Sept, 
Black,Km — 45.000.Hubungi 
021-71288899 “tan 


Innova G MT'09 htm hrg nego, 
T/T cash kredt sd Ath,Bendi 21 
Cinare : 33007743 / 7548588 


Innova V/09 Akhir,A/T,htm met 
Tanl a/n Sendiri,terawat,mulus 
spt baru 199jt JlTambak No.51 
Jakpus Hub:021,3901005 


JAVA AUTO 3483 0202 
Alphard 2.4/Vellfire 2.4 Facelift 
Harrier 2.4 / RX 270 Facelift" 
Prado TXL 2.7 / Evogue Dynmc 
Tdp mulai 25Djtan/Angsrn 7jtan 
“1 Mudah, Cepat, Flexible 
081510377455 / 081281111737 


LC (ygnus 4.7 Mark levinson'07 
hitam, night viow, TV, Cam mdr, 
C.Box,ors cat.Hub 0818-661979 


Land Cruiser Lexus VBLX 470” 
Hijau,AT, Bensin,Sun Roof,TV3: 
021-91593160 / 021-71502388 


Land Cruiser New Hitam ATPM 
Full Option. Rp.1,475 M Ready, 
Hubungi: 0815 9112 238 


Landeruiser 4.5D UK Facelift” 
3TV Hitamy/Putih Special Price!! 
Auto High MG2””081319580015 


Landcruiser NewModel(VX-100) 
Th2000/2001,Hitam 4x4 Diesel 
Automatic,full Original An. Sdri 
(Nopol-B). Mobil di Jogja Harga 
Nego. H:Perum Casagrande RR 
Utara Jogja,0811268434 


Landcruiser VX 100 Diesel A/T 
02 Hitam,Sunroof,Jok.Kit 3brs, 
3TV,Dud,Tgn1 :0816.199.6970 


LC Prado TXL, Tahun 2012 “““ 
& Black on Black KM : 9000 
Hub: 0816 17 102096 “““" 


Lexus LX570 AT 011/012 htm, 
km 500,VR18,TV2,Cmr,Elc seat 
dpn bika, Jkit,air susp,Cbox PBD: 
Sroof,Xenon,Fors 99'ispt baru 
TanahAbang 11/66 Ph 34633131 


Lexus RX 270 HK Black White " 
Harrier 2.4 PLP DVD 3Camera 
Black Ready Stock "Selamet Mo 
tor" Fatmawati B1 Ph 7254808 


Lexus RX 270 Ultimate'11 Htm 
Hongkong, KM Low, Siap Pakai 
"JB Motor" 3808232/3808786 


MATAHARI MOBIL 
Alphard 2/4 type S '2010 putih 
Vellfire 2.4 type Z'09 htm,C.box 
Harrier Airs'04 Grey,PBD,2camr 
Prado 2.7 TXL'2005 hitam,istw 
(yanus'03404405 black, N.view 
Celica FT 86 orange 2.0 AT, New 
Alphard SC faclift white'12 new 
New Velfire 2.4ZG black,facelift 
4 021-45858711, 4525102 ““ 


New Alphard 2.4 SC Heater AT 
2012 Hitam, 100h baru bs Isg 
nama VR18,TV2, 4Cmr, Sroof , 
Heator, E Seat Body Kit, Xe non 
Tanah Abang 11/66 Ph 39833131 


New Alphard S Full Option 
TV#Camera 2012 Hitam Hub: Ph. 
02172798485 - 0821.12795967 


New FT 86 GT Ltd Orange/Red, 
Crown RS 3.0 Black&Veli 2.4 all 
type black/wht,Winner 5201888 


New Harrier V6/3.0 Pano,Airma 
tic/PBDOor/Heater/TV/3 Came 
ra pk05:310t. Hub:08881351818 


New Previa 24GL A/T 2008 
Silver IntrBeige,Dbl S.Roof,3TV, 
DVD,Tgn1,Trwt:0858.8090.9099: 


PAKUBUWONO CARS 
Alphard ab. 
Vollfir 


Alphard 2/86 
270 Facelift 
RStock(021)725238 


PREMIUM MOTOR 
New Lexus RX 270 Facelift 
Evogua Luxury & Dynamic Plus 
LC 45L UK Facelift ..... 
. Hub :021 - 651 5000 ... 


Np24 


odtli 
1 PLP/PI 


gol 
Harrier 
ma Jual/Be 


FTB6 2.0 GT LTE 
wn Royal Saloon 
TKA TX le 
25 Commuter Di 
Vars 4,5 si (Facelift 
acelift 


SIMPRUG CBU CENTER 
.exus CBU & All Toyota CBU— 
-—-Best Price & Bergaransi 

—-Kredit & Tukar Tambal 
Surat Surat Terjamin - Service, 
S.Part, Body Repair 739.1513/ 
726.M024/ 722.6383/ 727.99999 


SPECIAL PRICE 

tuiser 1.0, Color P 

280HP,vr20" TV,Cam 
SPECIAL PRICE 

d” Modellista” 


AW 
Dff Lock 


s0th Anniv — 
ok, 2TV,ACa1 
ok, 2tvAtam 
Z,Audiol 


Velfire Z 
Hitam 998 seperti baru jok kulit 
M2V KM15rb Hub:08568001996 


"2010 2TV#Camera 


Velfire ZG 2.4 Prem sound AT 
2012 w putih,100 baru bisa Isg 
nama, TV2,3 Camera Jl.Tanah 
Abang 11/66 Ph 34833131 Lb bk 


Vellfire 2008 V 18Speaker Htm 
Bin.8 Autoleather Special Price 
Auto High MG2“08131958 0015 
Vellfire”10 Type V Putih, 18 sk, 
jok.kulit, an.sendiri, 
Hub: 081288988890 


VIP - YEAR END SALE 
2 RX 


KOMPASKIR 


? | JABODETABEK 


37 


BE - OTOMOTIF 


IM ovora 


VIP - YEAR END SALE 
elifira ZA Y Home Theater 
Colboxe Kray,Black.White,Silver 
Only & VIP MOTORS 


021-1521M18, 0211505666: 
CMOI 15866766 apan II night 
WJMGKLP GADING 


Alphard 3.5 18 Speaker Black" 
Alphard 2.4 G/S/SC/X Blck/wht 
Vellfire 2.4 V/2/ZG/X Blck/Wht 
RX 2.7 Ultmt Fclift Black/White 
LCruiser UK Facelift Blck/Wht 
45843333-91668581-92120611 


Yaris (S) LTD'11 Putih Mutiara 
Full Ors Tgnl Dr Br,a/n.Sendiri 
VR,08111.93764-0816.806056 


Hw 


Caravelle 2.5 TDi 2005 Htm Pwr 
slddoor kmd6rban 345jtkhspmki 
087887738065 / 021.51324098 


Caravelle Tdi 2.5 Long AT 07 
805.2unit)Hitam Mat& biru 
met, TV 27” , kaca pemisah 
interior lux,antik 08111.925192 


Golf R rising blue"11 AWD chip 
'up320hpS.roofVR19Sport Seats 
Cosmic 7220903, 081315041412 


SANNY AUTO GALLERY 
New Beetle Panoramic F1 Stear 
“Red and Titanium Full Option" 
Str 021-6525678/Kgd 45853188 


Sciroceo R rising blue 270hp 
Panoramic,VR19, Ready,?70it 
ONTR 7220903, 081315041412 


Toureg 2.5 th 05 Hitam. Kiko 
Auto Gallery Jl. Radio Dalam 
Raya 34 Jaksel ph 7254200 


MOBIL DISEWAKAN 


IA2A3  AlfaBMW,T-Avz,lnv, 
Kig 3 tan. Blnan/thnan.W/M RC: 
71122331-47881275-68739971 


(A2, Avz, Inv, Vrs, Vios, Jazz, 
Freed, Xen, cptva CWM rental 
7807017/75834595 Trm.titipan 


ALA4, New Alphard 2012, 
Velifiev, Fortuner 1 jt Nabila RC 
081280070140 / 081281877877: 


T.Avanza,Inova,APV,Nirmala RC 
7123063 / 7409467/74715030/ 
08551021922 R.Stock B.Price 


T.Avza, Innva, H.Freed dil. Spci 


Price ” LongTerm. Farrel Rc 
02171505559/98282559 
innova, Avanza, Alphard, 
Ertiga Livina. 


Hub: 
92090155, 5650093 / bg 


T.inv. Avz, Mercy E250 bin 
/Th,Best Price 021-8853882, 
087878125397 - Khansa 


Tell 2012 putih 2,5jt wedd car 
no OTemry,invnew bmw,rnrcy, 
new avz, 70537429, 96267384 


MOTOR DIJUAL 


Trooper Sport 200cc:10jt(OFf)je 
nis/S'part H.Tiger)tScotic scut 
er 125ccCjenis Mio/S'part Spin) 
08881351818-6620336-! BE16A87 


Marga mula Bonia 


ks 


@ 7588-4848 - 3328-3736 ' 7025-2680 


LT:432M? 


GUDANG Type Trifolium: 


LB: 288M? 

LT: s04M? 
RAYA SERPONG NO. 99 
www.bizhub-id.com 


LOKASI STRATEGIS 
JI. Cik Di Tiro (Ex BANK) sekitar bank BRI. BTN, MEGA, 
TB. Gramedia, RS. Dr. YAP. Luas tnh 1057 m2, cocok 
untuk bank, kantor, restoran, dil 

Jl. Kaliurang sekitar Pizza Hut, Hoka-Hoka Bento, 
Dunkin Donut, Hotel Cakra Kembang, Luas # 3200 m2. 
cocok untuk hotel, perkantoran. restoran, dil. 


Hubungi: 0888 0270 8090, 0812-157-9999 


» 


BAHAN BANGUNAN 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda, Kokoh, Bergaransi 
Ekonomis Hub:47885085 


Jual Material Baja Ringan 
(95,660,C50, Berseri 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi: 
02147861618 / 021.. Be 


Sewa Papan Cor Mdl Triplek Tb! 
2xm 222rb,Ph:5818626 sw balok 
1rb/sw kaso utksteger»3.360 


INDEKOST 


Gd.Serp, AC, W.Heater, Wifi,TV 
Cuci Gosok,Security 24 Jam 
K.Renang,u/Putri'“36668739" 


Singapore kost pelajar putri / 
karyawati Tulip Gdn. Hubungi : 
16596 386 828 


DESAIN INTERIOR 


Knp Desain Interior Yg Biasa klo 
bs yg luar biasa?? Hub. 5384848 
Free Consultation! Term & Cond 


APARTEMEN 


( DuuaL 


1 Park Resident'View S.Pool 
Best Location/Investasi"RWM 
0217202929" "081213277733 


Ada Pro Senayan res. 159m, 
3kte1, semi furnish dkt senayan 
city bagus mrh - 08129514988 


Best Western Mgg2 Apt dpn ITC 
M992,2kmr/55m full furnish lux 
bat.bw koper aj.081703410955 


Casablanca 2Kt 127m,Kintamani 
3KT 6m, Kemang Village 2KT 
143m Twr Ritz, 0812 830 8857 


CBD Pluit ApartemenyLs.88m? 
Tower Akasia,siap pakai.RWMK 
Megan:0856 8059 119/6627007 


Central Park Alena jakbar lantai 
13 no:5, 2 bedrooms1 pembantu 
lb 80 semi furnish hub: 0812 513 
9988 TP Tanpa Komisi 


Cervino Tebet Aprt 2kmr 88,5m 
baru Teruskan kredit tanpa 
bunga hub08557888661 


Cityhome, MOI, Hawalan,FF,B95 
S.Huni “RayWiteSguare “FIFI 
"11981908024899 / 70068100” 


Cityhome,Tower Santa Monica 
RayWhiteSguare" Posma 
10878 0878 9040 / 279192221 


Epicentrum Kuningan Apt 1BR 
office 900jtc12x) R.stok S.huni 
Info 0816782241 


Green Lake View, 135Jt-an-Incl, 
PPN,Bnga O'6 Angs 1,3Jt-an,dkt 
Pdk Indah, Pesan Skrg Hrg Akan 
Naik. Hub: 60560128, 71027884 


Marbella Kemang Apt,112,88m? 
3bdr#2bathtmaid, 15jt/m? Nila 
0821 1930 4596, BB 26AE301E 


Marina P.Mutiara,110m',2kt,FF 
Mewah Lt.5.H 1,35M Jual Cepat 
BU.hub081585057038/68367080 


Medit Boulevard Kmyrn,Full 
Furnish" Siana 087888983299 
WESTEN PRO 6530 8989 


Pantai Mutiara ““" Luas. 89M?, 
90M?, 152M?, "Ready Stock !!!"" 
#RWPIK 5882200 / “Linda Lia 
081930128815 / 082123866100 


Season City Garden House “““ 
Lb.197M?, 25 Lt, View City” 
“RWPIK 5862200 / “Linda Lia 
081934128815 / 082123866100 


Sudirman Park: Jual/Sewa 2br 
dan 3br , FF, Jual cepat, harga 
negosiable. 081511096096 


(DISEWAKAN 


Bellagio Res, Twr B, type Fa- 
milia, 104sam, 3BR, fully furn, 
US$:1500/month. 087885038953 


Gading Mediteranian Lantai 
20,Luas»45M?, AC 2 Unit, Dijual 
Murah, BU. Hub :0811888842 


MitraBahari PH,2Floor,FF,Mwah 
1SeaViaw,280m?,Pluit,Strtegis, 
99jt/th0B1585057038/68367080 


Taman Rasuna 1,2,3kt: Aston 
Rasuna, 2kt hub: 08129413867 / 
081510773650 


Senantiasa di Sisi Anda 


Sa 


Bunga ringan & pasti, 
mewujudkan rumah 
Impian sejak dini 


Periode: 


Thamrin Residence Apartment 
18r,Furnished,min  6bin.RWMK 
6627007/Hendri 085333379060 


The Kuningan Place Apt, Full 
furnished,1 Kmr Tdr,2200 Watt. 
Hub: 021-5265577 (Jam Karja) 


RUMAH DIJUI 


| BobETABEK 


BSD Psptloka,rmh baru,260/240 
2It,kt5,km4,grs 2mbl,mwh,Mnm: 
Is granit Tmn,cpt dpt.70925811 


BSDTheAvani beautifulOnEarth 
tart 1.5M, Dkt Atmajaya' 
#AVe-0815 8706 003" 


Ciputat Cluster baru, rmh ready 
stock 2Lt,4KT 3KM,Kav,Strate- 
915, :0217401089,081389156220 


Clust. Azalea, Gdg. Serpong 
7x19,3#1Kt,Selatan.RW M.Krg 
Fen:0838 9498 9268 / 6627007 


Gading Serpong Serenade Lake 
1008 Baru,JI.Cana VI Full 2 Lt: 
8x16m?:1,75M.Hub:0817781150 


Gd Srpg PHG Ruby Selatan Lks 
Bgs Siap Huni Leo 0816.1700. 
8979-087.8888.93968 Pluit Pro 


Grand Galaxy City 

Miliki Rukan Sentra Komersial 
3it, Angs Rp. 9Jt/Bin, DP 6x 
dptkan hdh lgsg mtr. Honda 
Scoopy, Hub : 02182435500 


Japos Resdnce 1 TownHouse Lt 
198/140.3kt,3km,C'port,Shm220 
0 W.cleduk795JtN9O2127425098 


Kemang Pratama 299/209 Jual 
Cpt,BU,Dibawah Harga Pasar, 
Harus Terjual Minggu Ini Hub. 
085693022682 / 081298889759 


Perum'hunian68'Ciledug-Cipadu 
Harga naik 8 Oktober.Dapatkan 
Diskon sampai 50jt dan hadiah 
Isg menarik.Telp.081283180078 


Perum'hunian68'ciledug-cipadu 
Harga naik 8 Okt. Clustar 
Perdana Emerald 128 unit Type 
36 / 90, Telp.0819 1105 1518 


Perum'hunian68/Ciledug-Cipadu 
Harga naik 8 Oktober,tersedia 
kavaling ekslusif uk 90m dan 
135m,Telp.0813 8185 1982 


Telaga Jambu Sawangan Depok 
Rp.300it, bagus,siapa cpt dpt 
0818752978RadjaPro54217300 


(CO JAKARTA BARAT 


Anggrek Nelimurni Raya Slipi, 
2/4t222/353,PLN11.000W,AC11 
Bh,Grs3MbI,H:3,2MConvenienca: 
Confort, Strgs U/Home&0ffice 
Hub.08179880629/08161975720 


Green Lake City.clus Ame-Latin 
rmh 6x18m?,216/4kt,minimalis 
Ani Property 0812 8633 019 


Komp Taman Ratu 180/120 
SHM bawah psr hrg 900Jt Nego. 
087780030372 / 081311365003 


Komplek Kijang Kencana Jl. 
Anggrek Rosliana 7,Ls.:250m?, 
SHM,Utr.0818922198,23683869 


Mangga Besar Ry.Hit,Tanah, 
Lt-696m,Cck utk Bangun Hotel. 
Hub:62311311 / 0816 1816 955 


Mutiara tmn palem C19/116 8x 
16 (1,5m):C19/110 1,5x16(2,0 
m):b7/25 6xis (2m) green 
court. 6x15(1,3m)6888791/ 


Permata Buana,New Minimalis 
Lt:8x20/3It, 4r2Kt,3#1Km,Shm 
JR 580 7999"Ahin 511 67 015 


Puri Indah, baru, jin lebar, 3kt/ 
3km, 1kp/1kmp,, t/lb: 90/190, 
hub:0816837485/ 08999180184 


Puri Indah,Rmh Tua,Blok A, LT/ 
LB 90/60, HGB, Baru, Hdp Tmr.TP- 
Inga 68582375 / 087880310064 


Villa Meruya 7x18,dkt tol Jorv 
Kt 41m 3#1 ,sudah renov. 
#Hub.Harry 0856 788 0070“ 
Informasi Properti 581 1991 


Villa Meruya, Dijual Rmh Baru, 
Developer, Indent, Ls 160m2 / 
168m2, 2Lt, AF1KM, HGB, Hub: 
68997878 / 58902565 


(JAKARTA PUSAT 


Batutulis645m,daerahkomersial 
Jrg ada,hub Joy 087885367711 
Ray White Senayan 57948999 


Johar Baru, rmh kos2an 2,5Lt Lb 
96m SHM 450jt. 087809592726, 
082130300834, 0811907980 


Menteng, JlYusuf Adiwinata 


Luas.324m?, Strategis, Murah 
Hubungi: 0813 8259 6515 


IC JAKARTA SELATAN 


ASA Property"KH.A Dahlan 340 
“#Open House"cek u/Ush,Ktr 


Radio dlm 175/250" Hrg 2Milyar 
H.Nawi 660/100"Htg Tnh' Mn 
1 


L.Lestari'“540/400" Lokasi 
Imelda" “40818 0872 1969 
021 9610 266NHp)36061951(K) 


Asem3306225,R.Bg9s,Brawijaya 
379,Cibulan220,Cipaku130,P. 
Polim376,8.New.081316543500 


Bintaro 9“Discovery Cielo" 
120/150 & 105/130“Brand New 
Eni:081280480028 ERA Radiant 


Bintaro Jl H Gari, Brand New, 
SHM, Jaksel, C,House Hrg 1,1 M 
L#148/81.Hub.02170770991 


Brawijaya b'new 621/1100pools 
2ltebsmentemblsmfurn marmer 
Skt 6km4kpbShmTp0818868822 


Brawijaya620/1100Lux"“Jrg Ada 
Taman Radio Dalam"2400/680 

Ray white mlawai“7202929 
0818 132 046 / 0877 3958 0645 


Cibulan'” 350 / 250m? “ JlLebar 
Cibeber “ 450/400m? " Asri,Tng 
"wbikm 7398833/08569125: Ha 


Cipete JI CptKost2n 300/450ssll 
pnh,strgs,II kt,I pavek.rng,Irwan 
081933030663Ljhooker5388899 


Cipete230m Rmh lama"hitung 
Tnh lokasi Ok: 081210106371 
Professionals Kemang 7195522 


ERA Vic-Depok---PD Pesantren 
Tembok Kllng----3Rmh/Lt 2170 
Cck Home Industry--4091 9267 


reen Andara” 144/171” 3kt 
Pa 2it"B,New 08161921015 
Professionals Kemang 7195522 


J-Tebet Dalam 1-K/7 Lt/LB & 
90m2, SHM,3KT,2KMd carport 
hub: 081317761329 


Kalibata Indah 412/450,Jrg Ada 
TimurJI.Lebar,9jt/m Nego. ERA 
Graha 765.3888 : 0816.181.3292 


Kby Baru,BlokA--Rumah Kosan 
200/400 income 27jt/bln 
Hrg 4,6M Nego “0812.984.7722 


KbyLama,240/416,Murah,Strtgs 
2kantai, Dalam Komplek,SHM 
Regina Realty - 0952.1125.9109 


Keb Baru, Jl. H Pentul II , SHM 
155m,6kt,jln2mbl,amn,7238018 
HarriesProperty 081808252229 


Kebagusan Townhse Jl Kebagu 
san Ry24 one gate lux 2It It310/ 
725/1b235-295 3kt 3km Akp tmn 
1508129869936/081911720555 


Kebagusan, Pasar Minggu, 2Lt 
510/520m?,9br, SHM,Rp5,75M 
Hubungi: 0811 109 633 


Kemang Dalam-880/500-S.pool 
SHM--jual cpt-—-0811.106.178 
ColdwellBankerRadiant7501689 


Mampang Prap 2/6,100m dari 
G.Subroto,rmh br,Lux,2Lt,Lt391 
/550M,SHM.4,5M.0811 806 789 


Pancoran Timur,Jln LebarSHM 
340/350,Strgs,RayWhiteSguare 
vii Edo 0878 8118 1928 “1 


Pak Pinang Town House 17unit 
lux dkt Pdk Indah 21t marmer Sh 
m fasum s-pool&playaround ono 
Gate Jl H Muhi 0856-2176-8545 


Pdk.Pinang, Rmh Mwh, 2st 
550/1100m?, 4#1kt, RWhiteM2 
Julius,087889476824,6126969 


Pejaten 995/500 s huni,330/250 
Lyk huni,145/200 s huni h nego 
BSM"75912929"0812.959.0203 


Pejaten Barat 2”1173 / 450m?" 
AKt“pool'" 8,5Jt/m, Bns rumah 
FC718 0255/0816 1485953 TP 


Pl--Kencana Indah----620/800m 
SHM-Prime Loce-Lux-Jual Cepat 
Hub: 0818 1037 88-------- 


PI-Alam Asri---300/400m--SHM 
Dpn Tmn-Prime Loc-Jual Cepat 
“—menanHub : 0816 780 788--——- 


PnglimaPolim-dpnTmn-370/320 
2Lt-Bgs-Good Loc-Jl.Lbr-Rp18M 
ERA Victoria--—-0817 6878 480 


Praja494/200, Rmh Tua,SHGB 
Tenang” 11,7Juta/m?“Strategis 
Regina Realty -081.310.54.2007 


RAY WHITE MLAWAI 
Brawijaya 2Lok“Dempo 3Lok 
Cilandak15lok" Fatmawati 10lok 
Prapanca 3Lok “Pejaten 12Lok 
PangPol 6 Lok “Mampang 4Lok 
Permata Hijau 3Lok ““##“Cipaku 
Pndk Indah18lok: “Menteng27lok 
Tirtayasa 2Lok “Cipete 12Lok 
Kemang,Bangka”30Lok'" Radio 
dalam,Agustian"081219586400 


Kneati (Area---320---Jrg Ada! 
y-Bari inabung 305/500 
kita Hassan) 087871251968 


Sinabung, Keb-Baru, Lt.306/450 
7kmt,3kmd,SHM,bbsbnjr,strtgis 
IntitamaProperty081319669281 


Tebet---Jl Lebar--New: Ala 
126/165--—e-"146/193: agus 
ERA Vicori2em-002111160702 


(JAKARTA TIMUR 


Buaran Indah Lt270-Lb150”Huk 
Perlu Renov" SHM"Ng"Johana 
081310116221Eraagng3611786 


DurenSawitJlMesjid AlWustho 
dibangun komp marbah Jasmine 
Residence 1sunit rmh lux baru 
hub 8621882-92273601 


Jatinegara bbs banjir,LT.455m? 
SHM LB.250m? bisa 340m? Hrg 
Nego Hubungi:Budi.9926 3067 


Jatiwaringin -/-400m dari Tol 
t/b 230/35011495M) nego 
Wandi"s 081281/3067/90101017 


|C JAKARTA UTARA 


Akasia Pik 8x18,2Lt,Sltn,Bagus 
Walet Permai 7x25, Sltn-RWMK 
Hendri 085333379060/6627007 


Casa Gading Property, Lilin 6x17 
minimalis, Kp Sawit 8x20. 
"15818099/ 081380710957" 


Cengkir Barat 6x15,244t,Utara 
Sudah Renov“Guruh RWKGB" 
mkn 0815 966 9606 ““ 


Florence 8x15/ Utara/ Rapi/ Mu 
rah! /Jalan besar/ Multiland PIK 
5884189, Ayung 08551181827 


Gading Kirana9x17,21t,Basemnt 
Lux, Semi furn,RayWhiteSguare 
Susi 08111635070 / 70058066 


Kelapa Gading, Rukan Modern 
It.6x18m, 1b.360m2,4lt, jalan 
Mjalur masuk dari Jln Bulavar 
Timur,hub:0856 851 4680 


Kelapa Lilin, Hoek, 14x15, Utara 
Selatan, Standard, Rapi “Guruh 
RWKGB 0815 966 9606 


PikoLux”20x275kt42”01k“sltn- 
Brt,FF,SHMi!Daniel 70427087 
Century21 Nagamas 66693838 


Pluit,Huk,Lux 15x20, 6,5M/Duta 
Mas 12x21, 21t:3,65Ming.Sauta 
6611888-08158318999(Ny.Tan) 


RAY WHITE BOULEVARD 
Hibrida / 6x15 /1,7M / Murah !! 
Stefanie-0817782111/45866000 


“., 
es 


DIJUAL TP 


Kaving Hoek SHM & 100m 
Jl Raya Pahlawan Serbu, Serpong 
(seberang BSD Sguare ) 


Hub : 0818 853 182 


1 BODETABEK 


Balaraja Timur 8.5ha,u/industri, 
loks :2km dr tol,t100ha tigarak- 
sa u/perumahan: 0816736598 


Bekasi Timur, Tanah # Gudang 
luas 2 Ha, SHM, Dijual Hub, 
085811364749 TP 


Bogor, Tanah SHM 4/- 38 Ha, u/ 
Industri / Perumahan Dijual, 
Hub,085811364749 TP 


Cikarang Samping Central Park 
10ha - 550rb/m, Dkt PT.Kobexo 
Ha, LM 50m # 600rb/m, 9,8Ha, 
LM 50m - 600rb/m, 9,8Ha LM 
80m - 775rb/m, 6Ha LM 60m - 
775rb/m. Lok Bagus dkt Stasiun 
Lemah Abang Hub: Widya Pra 
081574739888 


CiledugRaya Is.3293m,bsbangun 
6lantai-cocok untukgudang,hub: 
7371366-40000022- 40000066 


Desa Mekarwangi Kec.Cariu Ls: 
43ha,SHM ada Villa-H:4,5M 
-Pggr Jin-Strtegis-0811948654 


Diponegoro Raya 5Ha-825rb/m, 
Pa Ungu 5Har,734/m, Pd Hau 
10Ha « 725rb/m. Lok Bagus 
Hub: Widya Pro 081574739888 


Gading serpong Kav.Scarlet (12 
x25) hdp Tmr laut/8 posisi bgs 
smarekon 12,5it/m 0818927341 


Gunung Putri, Bogor, Tanah # 
Gudang luas 3 Ha Dijual, 
HGB, hub, 085811364749 TP 


Harapan Jaya, Bekasi, Tanah 
SHM 4/- 4,5 Ha, u/ perumahan 
Dijual hub.085811361749 TP 


JlMustika Sari,Bksi Brt,5000m, 
SHM,Tanah Sdh Dipagar Beton, 
cck utk prumahan 08568433333 


JLRaya Serpong'”"1600m2””" 
Lok.Bos,Cck/Usaha,CB Gracia 
5315 8200 / Adi 9012 3911 


JLRy Kosambi ujung aspal 
samp. Agen Yamaha 600m cck 
W'shwrom 6,5jt/m 0818927341 


Mawi Ry-Parung 6000, Ex Resto 
bs bangun 8 rk48 rmh,3M : ERA 
Graha 765.3888 / 0818.86.5050 


(JAKARTA PUSAT 


CENTURV21 MEDITERANIA 
Kh.HasyimAshariRy:30x50:2300 
smp9WalikotaJaktim3059micck 
W/Ntikodg Mandi NObB161998031 


Kotabambu Ry 40m dari Ks 
Tubun, Lkm dr psr tn abang, Tah 
SHM 5806525m? cocok utk 
hotel, Ruko Hub:0818112199 


Pramuka  2000m, Salemba 
2700m, DI Panjaitan Raya 
9000m. SHM, Lokasi Bagus, 
Hub: Widya Pro 081574739888 


(JAKARTA SELATAN 


Bangka Pela2000BangkaRy3745 
(Wit) Buncit 5450 (Sjt) Durian 
1600(2,Sit) 085718250995 


BuncitBu”rmh tuaChitung tnh) 
1t/b:420/256,SHM,dlm kmplex 
Nyaman.7210101,71688289/90 


Fatmawati Raya Lt1700 Com- 
ercial 35160 Kemang Raya 5800 
Shm Imb 085814156668 


Jl Adiyaksa Raya 1800m SHM 
3,5jt/m,Jl Kshtan Bintaro 500m 
SHM 2,5jt/m. Ph 081310280009 


Jl Aselih moh kahfi 4000m 5,6m 
SHM.PndokCabe Golf 4100m Sm 
SHM, Bagus. 0813 1820 7920 


JlBaung kav.7792m,5HM,dekat 
apt.kebagusan,JI.Melawai Raya 
Keb.Baru Lt/Lb.280/580 ada lift 
HGB. Hubungi : 0816.1133.614 


Jl.Raya Pasar Minggu,Jaksel 
Ls.750m?SHM,Siap bangun IMB 
ALt.Hub.32821188,33001357 TP 


hal yang 


Lb blus1700m3,9M,3000m7,9M 
1300m 5,5M cinere 1200 4,5M 
BSM 75912929”0853.1149.4242 


Lebak Bls dkt TB Sima”9000"m. 
cck hotel, apartmen, strategis 
kita TP4OB1,700,60.955 


Pondok Indah Ls.590m,Hidp Tmr 
Jalan Lebar,Jarang Ada “ ERA 
Graha 765.3888/0816.181.3292 


TegalParangUtara,rmh tua,SHM 
Luas1050m?,Harga Rp.6,5jt/m? 
Hubungi: 0811 109 633 


(JAKARTA TIMUR 


Kp Rambutan, Jakarta Timur, 
Tanah luas 9000 m2 Dijual, Hub, 
085811364749 TP 


(E JAKARTA UTARA 


Bukit Gading — Mediterania 
LT.300M? Hadap Timur Laut 
View Taman Hub: 70709976. 


CENTURV21 MEDITERANIA 
Kavling smpg CBD Pluit 389m? 
HandyH008161958034/70005298 


yop #4 orrick Kav Klp Gading 
sii Royal — Orchard 
15:448716750m? 


Re i 
Lb:3,5It & Mangga Bsr Lb:5lt 
“8 Tian Hp, 0852 6723 7878 "“" 


Marunda lokasi dekat Pelindo II 
6Ha-500rb/m, 12Has600rb/m, 
Cilincing, Cakung 1,1Ha, 2,7Ha, 


5,5Ha, 10Ha, 35Ha SHM, Lok Bgs 
Hub: Widya Pro 08157739888: 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 
413x36m,1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


RAY WHITE BOULEVARD 
Kav BGV/619m/Gdg Residenca/ 
114 m / Super Murah " 

DANIEL - 32379888 / 45866000 


RAY WHITE BOULEVARD 
Kav.Kirana / Cluster Exclusiv / 
330m/Jln ” Besar/Asri/Langka 
William 08159954554/45866000. 


RAY WHITE BOULEVARD 
Kavling BGM Kelapa Gading 
818m? / Hook / Lokasi Bagus 
Antony081908882009/45866000 


RUANG USAHA 


DIJUAL/DISEWA 


GUDANG & RUKO 
MULTI GUNA, 


“ SAWANGAN MEGAH 
Jl Raya Parung - Ciputat Jakarta 


PAKET 12 X BAYAR 


Luas 400-500 m2 & Keamanan 24 Jam 


$ is 
EKAT PONDOK INDAH 
EKAT CIPUTAT PAMULANG 
1 DEKAT DEPOK, BOGOR 


— 352-0303 
“mM 386-3910 
(021) 742-8003 


Komplek Pergudangan 


NUSA INDAH 
JURUMUDI 
10 MENIT DARI BANDARA 


LB: £ 288M' s/d 648M? 
(READY STOCK) 


55960434, 28882903 


RUKAN DI 
“KELAPA GADING" 
HANYA 2,5 MILYARD 


UNIT TERBATAS ! 
HUB: 
021 - 7088 5826 
021 - 9231 7007 


Casa Gading Property Ruko 
Gading Kirana, 6x17, Zlanta, 
"08159914470/087881032999" 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Bangunn restoran Komp kuliner 
Alam Sutra Lt.1997:Lb.2800 Ada 
genset 250KVA, Rp.39M Roos 
0815 9800 801 / 92851083 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Gudng Dadap:600/B'New:Murah 
tah sisa189mss'pakaijElang laut 
9x28,21tsbgnn Tull offices3t:Blvd 
pintu mSk 2s1si:085890700200, 


CENTURY21 MEDITERANIA 
RK.City Resort:4,5x15:Golf Lake 
TypeParis: Lok Ok,08 111 64 111 


Gdg 4Lt Jl.Fatmawati Raya, Ls 
Tnh 492m? Ls Bgn 1100m? L8, 
8m P56m cck Showroom, Bank, 
Rest dll.20Mnet. 08985634094 


Gdg Bizhub Komp Pergudangan 
Lok Strgs Puspitek BSD H.Mnrk 
Pluit Pro 54215678-54212188 


'Gud,BR Marunda Center,It600m 
Lb.420m, Kav.Central Bisnis 
Pluit I51000m,Arwan 70025600 


Gudang Tekno Lb.600/Lt.450 
Jarang Ada,Gracia 53155200 
"Kukuh 0813 132 80802” 


Kantor Grand Slipi Tower (PT 
PP) Jl,S Parman, Hak Milik, Ls: 
89-12000m?. Call: 0818980027 


Kios diTanah Abang Blok B Base 
ment Lsdh berjln baik.strate- 
gis, hook, dpn  eskalator,Over 
Kredit, cicilan 11 bln lagi,Harga 
1,7M Nego,hub.0813 1915 3202 


Kios ITC Kuningan Dijual uk: 
2x3m,Lokasi  Stratagis.Hub: 
02109692979 (TP) 


Kios Jual/Sewa Cempaka Mas 
1t-3,L5.6,20m2, Hubungi : 
"4 0818 922 198 / 23683869 “" 


Kost Exe Mgg Besar Ry Sit, 36kt 
110/550tm9gBsr4,50kt,6It 216/ 
11004Mgg Besar AE,30kt# Hotel 
g-sahari Ry744t:600/40004Ruko 
Sit(kost)30kt,M9g Besar 94Ruko 
AltKkost)20kt,MgBsr ry42U#Gdg 
Alt m9Bsr3/3,18x23,ex5pa/ Sau 
na pralatan,jl/sewasBungur Bsr 
RyLs:18/px30m hub:0816.901537 


Melawai “3 unit" best location 
Falatehan“#LT.300m## 2 unit 
Harmoni Plaza"7 unit"u/usaha 
Rwmlw7202929”081385663436 


Office Strata Title dgn harga 
trjangkau di Sudirman-Thamrin 
dpt diangsur 60x tanpa bunga 
bebas 3 in 1,hub:(021)3929988 


Pabrik Legok Karawaci”Jual Cpt 
2,6Ha,Jln  Lbr HGB“RWhiteM2 
Yoppy,085689899910, 6126969 


RAY WHITE BOULEVARD: 
Ruko Gdg Elok Timur/3unit/3Lt 
4x15 / Finish Maret 2013 
Selvi-087890908989/45866000 


Rk Baru Sisa 1 Unit Jl.Raya Keb 
Lama 4 Lntai,Dkt Indopost 3,1M. 
10817.6421762, 0817.9805022 


Gastronomi 


Apa itu gastronomi? Gastronomi sebenarnya merupakan segala 
berkaitan dengan kenikmatan makanan dan minuman. 
Gastronomi juga merupakan sebuah seni, apresiasi, atau 
pengetahuan tentang makanan dan minuman yang baik. Di sisi 
lain, gastronomi lekat dengan pengaruh budaya setempat. Istilah 
gastronomi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu gastros 
(lambung atau perut) dan nowos (hukum atau aturan). 


favehotel 


NOW OPEN 


ASTON favehotel BRAGA-BANDUNG 


HOTEL TRENDI MANJAKAN WISATAWAN KOTA KEMBANG 


VIEW 


BANDUNG dikenal sebagai salah 
satu kota yang banyak digandrungi 
wisatawan. Jelas, wisata belanja 
merupakan salah satu daya 
pikatnya, Mau beli apa? Pakaian 
pria, busana perempuan dengan 


Jakarta dan kota lainnya, keberadaan penginapan 
atau hotel menambah kenyamanan berwisata. 

Dari sejumlah fasilitas pendukung, salah satunya 
adalah favehotel Braga-Bandung. Hotel ini menempati 
lokasi strategis di pusat sejarah kota Bandung, 
yakni Jalan Braga-yang dikelilingi banyak pilihan 


dengan layanan terpilih, trendi, dan modern ini 
menawarkan 150 kamar modern dan fungsional 
yang dilengkapi dengan berbagai macam pilihan 
fasilitas dan pelayanan yang setara dengan hotel- 
hotel berkelas, seperti ruang pertemuan, kafe 
eklektik, serta Wi-Fi berkecepatan tinggi. Selain 


klub malam, kafe modern, butik, dan restoran. Para 
penggila belanja pun semakin nyaman karena hotel 
ini memiliki akses langsung ke Mal Braga City Walk 
dan Aston Braga Hotel & Residence yang memberikan 
berbagai macam pilihan tempat berbelanja, hiburan, 
dan fasilitas rekreasi di depan pintu hotel, 

favehotel Braga-Bandung yang didirikan Aston 
International merupakan favehotel ke-14 di 
Indonesia dan favehotel ke-2 di Bandung. Hotel 


desain terkini, onderdil otomotif hingga barang 
bekas berkualitas, semua ada di kota ini. Selain 
dikenal sebagai Paris van Java, Bandung memiliki 
beragam sajian wahana permainan dan hiburan 
menarik bagi keluarga. 

Sektor pariwisata di Kota Kembang terus 
menggeliat dengan semakin bertambahnya sarana 
dan prasarana mumpuni. Selain akses jalan tol 
Cipularang yang memudahkan wisatawan dari 


itu, menyediakan fasilitas lainnya, seperti TV LED, 
tempat tidur terbaik, dan save deposit box. 

Wakil Presiden Penjualan & Pemasaran Aston 
International Norbert Vas mengatakan, pihaknya 
konsisten dengan konsep favehotel. Dengan 
menempati lokasi terbaik serta fungsional dan 
terjangkau, favehotel Braga memberikan konsep 
fun, fresh, dan friendly, menyaingi hotel bintang 4 
dan 5. (/BYUJ 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 4 Oktober 2012 


PERJALANAN ANDA 


TOURISM MALAYSIA JAKARTA, 


PASTI BERANGKAT !!! 


Pe. 


end 


" Best Of China 
(Beving, Shanghai, Suzhou, Hg) 
24 OKE (D H).8.1.080 (AI in) 


"Ju Zhal Guo Tour, 11 Nov (12 H) 
" Golden China Trip 
(Guangzhou, Shenzhen) 


Holyland Journey 
29 Okt, 28 Nov, 3, 22 Des 
Keberangkatan Setiap Bulan 
GMT TRAVEL 
Serving With Love 
Ph : (021) 45082517 
(021) 40394115 
0857 187 87 439 
Emat ptden momerkEgyanoa com 
Melayani Incentrve Tour 
Perusahaan dan Keluarga 


TINAN 


ISRAEL - TURKEY, 


083895727770 


4 1 kota Ka Ka 


02129279 777 
08041777 777 24 


www.sriwijayaair.co ld 


DOK LEGOLAND MALAYSIA 


harga Mulai dari 
Juta 


es 2, ( Saja ! 


(3 hari 2 malam) 


IO EMBASSY OF MALAYSIA, JALAN H,R, RASUNA SAID, 


. K. LA Tours 


Kami Ada Karena Anda 


K.LA EXHIBITION 7 


CENTRAL PARK (1-7 Ox 
MALL TAMAN ANGGREK 


@ 6D/7D/9D KOREA 


Date: 401221 
Tts 


Dap. Date 07, 14, 21.28 Oct 2012 
m0 tot 


@ 5D BANGKOK PATTAYA by MH j-- v7 
Dep, Date: 24 Oct 2012 


@ 6D HONGKONG DISNEY pe KD 
SHENZHEN MACAU by CI 


Me 1125 


@ 7D FANTASTIC KOREA JEJU by KE 
up Dota: 0, 13, 14.20.21 25,27 300m 2012 
LO A01 YA 


Beny Tanpa 


Dep. Date: 10.17 
0.1 


021 - 392 5128 
021 - 723 3666 


Celebrate|Christmasjand 
ewNeargon|Cruises 
Sailing(on/231Dec/&/30)Dec'12pK 
3(Limited|Cabin) 


“A Baikgapan No 5 Jaarta Pusat 10169 
021-231 2338, 231 2428 

Fax. 021-2312450 

#Lail MEI GKAN Ld mebuta Mato con 

Jakarta : Tlp (MRI) TRBERYI, SIDASPA, GI22222 


10227 ax17a92. 4200118 tax 423Tan6 
Joni) sa9esan 5822777 tan. 02858 
ISON) T2K2NN fan. 728210, 
(0981) 225172 tax 222101 


Bandung 
Surabaya 
Denpasar 


menga Pa maa Aa 


ap hari 


PERJALANAN ANDA | Malaysia 


IM KONGKONG Dis 
TOUR SERIES 


@ 70 CHINA TRIANGLE by MH 
IN Oa 2012 104 Nov 2012 
8 7D FANTASTIC BEIJING by PR 


24, 30 Oh1 20) 


Wisata Lego di Malaysia 


WISATA lokal di Indonesia memang menarik, 
Namun, tak ada salahnya jika kali ini Anda melirik 
wahana wisata unik di Malaysia, yaitu Legoland 
Malaysia. Destinasi ini pastilah sesuai bagi pencinta 
lego atau sekadar mengenang masa kanak-kanak 
Anda bersama keluarga tercinta, 

Dengan luas sekitar 46 hektar, Legoland 
Malaysia memiliki lebih dari 40 wahana interaktif, 
pertunjukan, dan atraksi, Taman ini dibagi menjadi 
tujuh area tematik dan merupakan susunan dari 
sekitar 50 juta batu bata lego. Pada 15 September 
2012, Legoland Malaysia ini dibuka secara resmi 
dan menjadi Legoland pertama di Asia dan keenam 
di dunia setelah Denmark (1968), Inggris (1996), 
California (1999), Jerman (2002), dan Florida 
(2011). 

Simak sejumlah wahana atraktif di Legoland 
Malaysia. Di antaranya Miniland yang di dalamnya 


Weorora 
Hop 


agan 


Dep. Date 


& Travel 


(Dop, Date :09 Nov 2012| Oh Dec 


TOUR by CX 
11.28 Mv 012 
5 @ 6D BANGKOK PATTAYA 
Wav LOVER by GA 
Dp. Date: 22.30. 31 De 2012 


21, 20 Ma 


MOU 


KJA EMP 
KIA CIK 


RI 


021 - 344 8886 
021 - 4585 1838 


Taiwan 


# 10D BESHAN HONGKONG by PR 


nee Dung baung 


€ 10D LOVELY TURKEY by TK 


End of Year group series 


M PLUIT 021 - 6667 6760 
021-897 2730 


terdapat miniatur negara dan ikonnya dalam 
skala 1:20 yang tersusun dari sekitar 30 juta 
kepingan lego. Cobalah Lego Technic, wahana yang 
berkecepatan tinggi yang dijamin akan menguji nyali 
pengunjung. Di sini, Anda bisa merasakan serunya 
Racers Gelombang Aguazone yang menawarkan 
pengalaman berselancar yang mendebarkan. Ada 
pula Teknik Twister dan Lego Academy yang tak 
kalah mendebarkan. 

Di Lego Kingdom, Anda akan menemukan 
sebuah kastil sihir yang kuno. Rasakanlah sensasi 
menaiki coaster naga, Sementara itu, anak 
anak bisa menjelajahi taman di Lego Kingdom 
dan bermain di puncak pohon pada area Hidout 
Forestman. 

Ingin bertualang ke zaman purbakala? 
Kunjungilah area Tanah Adventure, Anda akan 
diajak bertualang ke negeri dinosaurus yang terbuat 


Hussungi 
.. 
F. 


021 - 720 111 
Pin BB: 275163721 
2A3B6AAF 


je 00 0 8D PEARL RIVER DELTA « 
12900 “ DISNEY & OP by GA 
Dap. Date: 30 006 2017 

Ina (20 0 8D CHINA GUANGXI « 

200 MERRYLAND by GA 
ap. Date 122.26 Doc 2012 

# 8D CHINA CLASSIC by GA 
Dop, Date: 23. 28 Dee 2017 


@ 8D AMAZING WHITE SNOW 


"48, 


po 160 


KOREA by GA 
api Data: 22. D4, 29 Doc 2012 
ce 8 70 FANTASTIC WINTER pe KD 
Haa KOREA JEJU by GA/KE/CX 
Keadaan nona TOOG 
Ke BM NO 
jon UD 


1048 8 7D AUSSIE SUPER SAVER by GA 
Dep. Dote::2.21 00 2012 


TNO DUR “PETA “ERA G0 Oei 201) Uso z7aat 


“4 TID MOLYLAND - EGYPT (12 Nov 2012) 


KIA BANDUN 


022 - 204 1488 
ND 021 - 344 9434 | 392 5128 


KA HOLYL 


TX TRAVEL 
PLAZA BLOK M 


dari lego atau bermain di Firaun Revenge, Jika 
tertarik berburu harta karun dengan pengalaman 
menegangkan, Lost Kingdom adalah pilihan yang 
tepat. Kunjungilah area Lego City untuk menikmati 
uniknya Suasana kota yang terbuat dari lego, 
Selain merasakan berbagai wahana seru, Anda bisa 
berbelanja buah tangan khas Legoland Malaysia 
atau menikmati sajian lezat di Market Restaurant 
atau di kafe lainnya, 

Legoland Malaysia terletak di Nusajaya, ujung 
selatan Johor. Taman ini mudah diakses karena 
hanya 15 menit dari Singapura dan 30 menit dari 
Bandara Senai. Ada layanan bus langsung dari 
daerah sekitarnya serta jasa pelatih khusus dari 
dan ke Singapura dan Kuala Lumpur. Legoland 
Malaysia dibuka pukul 10.00-18.00, dan hanya 
ditutup pada hari Rabu di luar periode liburan, 
Tertarik mengunjungi dunia lego ini? (“/MILJ 


JOUREM YA 
UM AWAYSIAN 


LILY 


TOURS 
021-829 27801 031 - 5911 491 
PIN BB : 22E7FD46 
766 


Us 


VID EUROPE VAGANZA by EV/EK 
Uks Pas Puki Yeran Car Luna Yan Lndrasen "Ine 
Waratut Kas Arewaan anter brow Pa, 

(Onp. Data: EV: Z4 28 Dee 2112 EK: M Ooe 2012 


13D EUROPE HIGHLIGHT « EURO DISNEY by KLM 


La Ma Sa Pat 
La 2748 


PenbanDoo Kan Aren 
Dep. Date: 25 Dee 2012 


Lema yaa Dwnngani Pera Lu we 
Dop. Date 1 28 Dec 2012 


1SD LONDON » WEST 


Beragam Keindahan di Negara yang Mungil 


BARANGKALI tak banyak yang tahu bahwa 
Taiwan pada zaman dahulu dikenal dengan 
nama Formosa, yang dalam bahasa Portugis 
berarti “pulau yang cantik", Dengan luas daratan 
35.980 kilometer persegi, negara yang beribu 
kota Taipei Ini memiliki banyak tempat Indah 
yang cocok sebagai destinasi berwisata. 

Persinggahan pertama yang layak dikunjungi 
jika Anda berkunjung ke Taiwan adalah Taipel 
101, yaitu gedung pencakar langit setinggi 101 
lantai yang ada di distrik Xinyi. Di dalam gedung 
ini terdapat elevator tercepat di dunia dengan 
kecepatan maksimal 63 kilometer per jam dan 
mampu membawa pengunjung dari lantai dasar 
ke lantai 89 dalam waktu 39 detik. 

Destinasi kedua adalah Window on China 


Aa SPenangkgPhuketa 
Singapore 


Special Promo For Wick Promo - Kids Cruise Free) 


IN (Daily) 
Penang - High Sea - Penang 60" 
380“ 


3N (Sun) 
" Terms & conditions apply 


Penang - Phuket - Krabi - Penang 


SUMATERA 
: 


Tanjung Pandan| 


ajaa aa 
Iejajaja la Jajal 


Sorong 


Manokwari 


Theme Park (WOC) yang berada di Taoyuan. 
Obyek wisata ini merupakan taman miniatur 
terbesar ke-2 di dunia yang membuat 133 
miniatur lambang negara di dunia, Kemudian, 
lanjutkanlah perjalanan menuju Taroko Gorge di 
dekat Hualien. Satu dari tujuh taman nasional 
di Taiwan ini merupakan daerah pegunungan 
berbatu, sungai yang jernih, dan tebing curam 
yang menakjubkan. 

Selain itu, nikmatilah wisata sejarah 
dengan bertandang ke Formosan Aboriginal 
Village di daerah Nantou. Museum outdoor 
ini menceritakan sejarah kehidupan 12 suku 
asli yang pernah tinggal di Taiwan. Jika ingin 
berbelanja, luangkanlah waktu Anda untuk 
mengeksplorasi pasar malam di Kaohsiung yang 


Paket Natal &“ 


TRAVEL BIRON 


Dep:29Dec — Rp.2.730.000 


SHr Singapore —v00420 
Dep : 22, 28, 29, 30 Dec 


6Hr Fly & Cruise 
Superstar Virgo 
Dop : 22, 30 Dec 


uso1362 


4Hr Bangkok Pattaya 
Dop :22 Doc usa 795 


6Hr Hongkong Macau 
Dep:27 Dec us01225 


UIN W/ DISNIYLAND 


SD ONGKONG DISNETAND - MACAU 
DE0 19 


HONGKONG / SHENZHEN / MACAU 


terkenal dengan aktivitas jual-beli dan barter 
yang ramai. Temukanlah beragam makanan khas 
daerah, pernak-pernik, hingga binatang hidup. 

Perjalanan wisata belumlah lengkap jika tak 
menyempatkan diri mencoba naik Taiwan High 
Speed Rail yang siap menjelajah seluruh penjuru 
Taiwan yang Indah dan megah. Rasakanlah 
pengalaman berwisata ke luar negeri dengan biro 
wisata yang berpengalaman sehingga mampu 
membuka mata Anda tentang keindahan dunia 
luar yang memukau. 

Pengalaman seru dan baru dapat Anda 
nikmati bersama Mas Travel Biro. Manfaatkanlah 
berbagai paket hemat dan lengkap yang 
ditawarkan. Pastikanlah momen liburan semakin 
menyenangkan dan tak terlupakan. (“/GPW) 


M ASET Tour 


PACKAGES 


Ftam 360 
SD BELIWG PUN 
been 


SHAMOMAI BELING 


From US0 
A8 


ruam usa 
jab »4 


Fram Us0 
1368 44 
trem us0 
1438 44 


AW LOTTE WORLD & TEOOT 
pa) 


hu 
uv 


TU KOREA W/ FVBBLAMD & SKI 


BD KASI PC KOKIA WITVURLAND L TTODY BAR 
Mutu « JL 


Fram Us0 
138 44 
Iron us0 
18 44 


Fjom us4 
87844 


(ABK 
mag xa ANGAPYAN Mutu 


91844 ore 
AT Aang All by : Garuda Indonesia Ne- 
CABANG Info@mastravelbiro.com  www.mastravelbiro.com 
(021) 7206831, 725: 
ka ea at MN NN 


JAWA 
Jakarta 


Bandung 


Surabaya 


Semarang 


Yogyakarta 


BALI, NUSA 
Denpasar 
Kupang 


Sriwyaya Ar 
an, Log 


REGIONAL 
Singapore 


Penang - Malaysia 


mrioperkoran @ 


mrioperkoran @ 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 4 Oktober 2012 


39 


PERJALANAN ANDA 


3 


Mi Usa ia 


| London Pars. Euro 
Londor Parts Euro Disney (roboh 
Loundes: Nico- Monaco Cannes: 
Pes Prato - Rariw- Mersco- Lucmma/ 
rkh -Rhivetalh Tio -Frooklut 


en Koanoes or age |1 150 AMATING EUROPE 


Cologow tandon 
hana Runetals Luth, Mt, Tire. 
Luceena «Marie Pisa: La — Kore 
16D BEST OF EAST 


FUROPE « SWISS 
Munieh - Pralva - Buclapest 
Venna -Saleburg- Innsbruck 
Chur - Brig -Intertaker - Aingfraw 
Heeno- Mortieaxec- Geniya- yana 
Dijon - Paris Dec :21 ad 


12/13D EUROPE VACATION 


1 MU 
Awatardam UAN Dijon Ye: 
Lucerre Mt Tks More - Pm 
Rome Nov 105 Due : 21,74 25, 26 


# LONDON Dex 21 3075. 
London - Bruwssts - Aemstwdam 
Ps. Nevers Germant Perang 
Istanbul - Hore » Pisa 
na » Yervce - Lugar 
Luchmme/Zunich - Rhinetali 
16D BEST OF EUROPE Prankturt - Amsterdarn - Paris. 
Munich Salebung -Insbruck: 
Venice - Rorme » Psa/Prato » Milan 
Lucema/Zurich -MI Titis - Titisoe: 


1SD EUROPE 

Amsterdam - Brussels - Lille 

Paris Mevers. Oeernont Femand: 

Lourdes: Montpolter- Cannes: Nce 

Rhinatals- Frankturt-Cologne — | ken Man Pam et Nan 
Lucorne - MEI -Zurkih mamung 


eiger Balas: AA Peang Zen. 
PT. DWIDAYA WORLD WIDE 


PICT 2151-2008 


FRENCH RIVIERA 
Barcelona - Madrid Toledo 
Zaragoga - Lourdes - Avignon 
Monaco - Nice - Milan - Lugano 
Zurich Dec: 

JI. Hayam Wuruk 121, Jakarta 11180 
(hook dengan Jl. Mangga Besar 

Telp. 

fax 


AMAZING THAILAND | 
BANGKOK PATTAYA 

basa Koma week END 
jaan fes Get d1 nov | 


Af MONGKONI 


5.94 
' Pr 
(OSE Kanan 721 
BONUS » DINMER PRINCESS CRUISE 
MADAME TUSSAUD 


CHINA OUANGY) 
(SM Gum vancsHuo 398 


CHINA OUANGYI 
jean owotaru 


7 mox-partaa. 
Cai 


SIW-BANGKOK. 
(on Para en 


Kn 


Jas #anckox-paruam. 
PR naa 


in 499 


Er 9.45 at 
SMANGHAI SUZHOU 10.5 Jt 


HAWGINOU MURI (BR Sun. cenwo. 
Test) mantan 


Pen anbaaika 
25 


(B3 mu romance 
BANGUN 
15.75 ae Kiki 


MISAMUDRAtours & 021-458 76988 


www.samudratours.com 


Gina Homowone 

NOW snenzen meuing 

SHANGHAI - 

DI KO KOO WIT The 

JI WONDERFUL KOREA 
JUU WINTER 


13.61 


Kebungi KingSata Tour 
(021 3447227 (hunting) 
Kingsata@ebn.net.id 


(an 


SuperStar Virgo 
18 Nov -21 006 2012 Doparuts 


ng iis2 
seni BB." 


dita? Libra 
9 44 Haw - Z3 Dec 2012 Departures 


“Ml6B...—... 


1 map 20 mat rarganal 


an ata 

aa Men: 
Merana 

LA 


3483 3199 
380 9999 
25536727 
sa1s 5099 


'SHARI MALAYSIA SING 
Dec: 08 Oct: 18 Now: 02,08,10.23,30 5H/6H Bali - Lombok 


Rp. 4,Bsuta 


BHARI HONGKONG TRIANGLE Singapore 
SA ka Tunai “Cia 
Oa AS Non aa kayrasnga SHARI FANTASTIC GUILIN 


Mer beanan an 


YOMARI BELJWNG SHANGHAI HARI FANTASTIC JIUZHAIGOU 
ov: 


Ivand 


Pirhsia. 


UTM BKK-PAI 6an 
(MH BIN - BKK - PATTAYA Gan 

SK VIETNAM aan 

WTN VIETNAM 69 
WS "an 

tiap sent berubah 

Sosloi heternediaan sesi penawat 
3H/AH Ball Express "om 
3H/4H Lombok Tour 2 


Oni Conimaton Payment: HOTELS & TOUR PACKAGES 
' 

| Line on Lon 
AVAILABLE PAKET MATAN & TAHUN anu 2013 


0218403946 


Koni eta 0818732007, s1404301 


into 


PERJALANAN ANDA | Eropa Timur 


Jelajahi Surga Wisata Fropa Timur 


BAGAIMANA bila tamasya menikmati bangunan: 
bangunan tua penuh sejarah dan berarsitektur 
indah dipadukan dengan pemandangan alam dan 
kesempatan berbelanja, lalu dikemas dalam satu 
perjalanan menarik? Eropa Timur adalah jawabannya. 

Benua yang telah menyihir jutaan wisatawan 
dunia dengan keindahan alam, pesona budaya, 
dan daya tarik sejarahnya ini menjadi impian 
wisata setiap pelancong. Perjalanan di Benua Biru 
bisa dimulai dari Muenchen, Jerman. Negara yang 
terkenal sebagai produsen mobil terbesar di Eropa 
ini akan membawa Anda ke Museum BMW dan 
melihat kembali sejarah BMW dari produksi pertama 
mereka di Muenchen. 

Penelusuran wisata dilanjutkan ke Praha, ibu 
kota Ceko, Temukanlah astronomical clock di kota 
ini yang tak hanya menjadi penunjuk waktu, tetapi 


juga sebagai “perhiasan kota”. Nikmatilah pula city 
tour sambil menelusuri Charles Bridge yang akan 
menjadi penghubung ke Kota Tua Praha. Atmosfer 
klasik akan terpancar dan tampak memesona bagi 
para wisatawan, 

Menikmati suasana Interlaken yang khas 
pedesaan Swiss juga menjadi daya tarik utama paket 
perjalanan wisata. Bersantai di kafe sepanjang sore 
akan membuat Anda merasa nyaman dan ingin 
kembali lagi, Selain itu, jangan Anda lewatkan untuk 
menggunakan Glacier Express, kereta “cepat" yang 
paling lambat di dunia, Moda transportasi ini akan 
memberikan pengalaman baru dengan suguhan 
panorama yang indah dari seluruh sisinya, 

Destinasi andalan lainnya adalah Jungfrau, 
Top of Europe, yaitu titik tertinggi di Eropa yang 
menakjubkan. Jadilah saksi dari keindahan 


120 EXOTIC EUROPE 08D Al 

Ae Aan Maca pin LUE MOLNTAIN 
Cannes - Avignon temtag | Melbourne - Brisbane - menwa 
Barcelona - Madrid 248064 | Tangatoorna - Gokd Gowst 1699-4 


Ha An sama 599. 

Guy Ternjle ol Heaven Acrobat 

“Grontvrak - Olympic Park » Summenat 
Palace -Yasu ” Nov: 14, 25 


Istanbul - Troy - Ganakkale 
Pergamon - Kusadasi - Ephesus 
Paroukkale » Konya - Cappadocia 
Bolu Oct:23 

MoviO7 Deciah PenwaYO2. 
Beijing - Shanghai 

Suzhou - Hangzhou « Xlamen 
Oct'116,24 Nov:13 


10D DUBAI TURKEY Dec: 31,23, 25,20, 20 


Dubai -Istanbul - Troy - Canakkale 
Pergamon - Kusadasi - Ephesus 


Being - Shu 
Pamukkale - Bursa 


gai 
Gullin - Yangshuo - Sherahen 
Dec 125,27 


HINA MOSL 


5DBEIJING 
SD 580” 


5D SHANGHAI: 


4 


1 Oct 26. 


Oct 25. Nov 15... 


TPEMINGE BANGKOK PATIAYA 3,3n 
PANEN EN LING 7D Ame 7,955 
Derenna 


DPEmNc CHINA 100 


011 ANA, IL IG bech EN, 9,9 
4538 


DXPERIENCE TAIWAN & KENTING 7D $979 


0925 8 Mer 10 
ld $999 
$1098 


00154 
DEH 8 PTE 
EXPERIENCE 

Oct 25 & Wav 14, 30 


LN 41468 
BXPERIENCE JAPAN SD Trim $1558 


EXPERJENCE WEST COAST USA 100. me 1x01 Me EP 
ADVENTURE NEW ZEALAND 8D.o0 6 8 1 #2298) 


8D MINI CHIN, 


MB Shila Tone 


(re 


# 
us 
Sengnesangs 


" inagggonsana 


le 


20121 OKT 7, 21) NOV (11, 28) 


MnessneAMI 2015: JAN F4 21) FEB (4,18) 


2019. JAN (5, YO), PEIB C 16) 


vel.com 


TA Maman R21 2000 Y0LO 
ha Tour 


(en ae0n ang | Anta Ter 


Sales Call Center: 


(021) 2927 0999 


Dapatkan juga tiket hemat kami di: 
- Website kami di www.airasia.com 


- Sales Office : 


Kelapa Gading : JI. Boulevard Raya LA4/10 
Dharmawangsa : Rukan Dharmawangsa 


Sarinah : Sarinah Plaza, LG Floor 


- ATSC: SPBU Boulevard Barat, Kelapa Gading 
- Group Booking : (021) 2927 0988 
- Sales Kiosk Carrefour tertentu & Travel Agent. 


0 BEEHOLIDAY 
(CHINA MOSLEM TOUR». 


TOUR.” 


7D BEIJING 
SHANGHAI 


| BERANGKAT SETIAP SELASA 


FO3H-SINGAPORE 


Pe SI O4H-SINGAPORE 


120 SPOTLIGHT WEST COAST USA. one 13 


1D MEDITERRANEAN DELIGHT. oec 23 


6/7D PEARL RIVER DELTA. o0e 23, 25. 28. 2 
10D BEST OF CHINA. oec 12 

80 FASCINATING HUNAN GUANGDONG. es 22. 14, 26 
8D SNOWY HARBIN. ose 25, 26.28 

8D INCREDIBLE YUNNAN . oev 23. 24. 26 


uuarour 
www.shillatour.co.id 


(5 GUARANTEED DEPARTURES 
FOR SEPTEMBER & OCTOBER 2012! 


6H/4M EXCITING KOREA 
7H/5M AMAZING KOREA 


2012: SEP (10), OKT (2,7, 25), NOV (15, 22) DES In 


9H/7M GRAND KOREA 
2012: BEP NT, 2 OKT 7 2 NOV C1 20 DES 


Golden Pama KOI)2 DN 
Dokeaya Ton KO G2 
Ayo Wisata KN G306 WN 


1 


Buka Setiap Hari, Pk 06.00 - 22.00 WIB 


10D CHINA VACATION 
Beling - Hangzhou - Shanghai 
Gulin - Sherzbwa - Hongkong 
Oet12 


Ui 
Nov:04, 10 14,24, Dec:23 1599... 


1D pgn anenan CHINA 5. 


Kunming - Dali - Lijlang 
Zhongdlan (Shangrila) 
Muxlang -Stone Forest Seto 
0xt:28 Nov:03, 12,24 1 


Hongkong - Disweylant - Macan 
Bangkok - Pattaya Nov: 15 


Tatpe -Tamshul - Cniuteri 
Taichung - Sun Moon 4 
Kaohsiung - Taitung - Hualien 
Yilag - Yebllu 

Nav: 121 Dec: 


VACATION 
Thangjiahe-- Changsha - 2450. 
(Chengdu - Muzhaigou - Huanglong 
Chengdu - Leshan - Emelshan 
5,27, 20 


Ot: 10, 1,22,25:2031 98x 
Now 105, 07, 14, 17, 19, 21,28 
Dec 101, 01,05, 08, 10, 15 

22. 24, 29.16, 21,20. 90 


Shanghal - Zhouzhuang 
Hangzhou » Huangshani mw 
Tianmu Lake - Wuxi Y1A9.. 
(0x1:30 Novi 10,24 Dec:24 


04H-BANGKOK PATTAYA 
Oct 15.18.25.26" Nov 14" 


08D-BEST OF THAILAND 


Oct 13.20 Nov 07.14.21 


Oct 20 Nov 01.10 Dec Of .. 
min 2 org 


BERASTAGI 


7/8D KOREA WHITE SNOW. nex 2: 


9D COMPLETE KOREA, oex 23 
9D KOREA JEJU SKI. oex 19 
8D JAPAN WINTER. se 25, 28 
8D JAPAN SAPPORO. ac 25, 26 
9D JAPAN SAKURA-4SKI. oee 2 


6D EXCITING THAILAND. oxe 22 
6D BANGKOK - PHUKET, voc 28 


MikT2LAN | SD AMAZING THAILAND. oec 25 


TD BEST OF TAIWAN. oae 25 


8D COMPLETE TAIWAN. nee 25 


IA. 001 15. 20 
KANTOR PUSAT 


1 386417713524177 


JA. Suryapranote H-AYA, JakPos 


294 65177 


JL. Casablanca Raya. Kaw. 88 ! 


(4 
IN 


Sonta Toar 
Wes Tour 
Yara Tour 
Ih Tor 


eny aneaiT? | Bayu Buana Tiwi (at) 22609009 


an tas 


$ PHUKET semuaa 
MBK No1:15,16 535.. 


(Bangkok, Pattaya, Phuket, Phi Ph island, Pang pa 4 "SURABAYA. 


06D/07D HONGKONG MACAU SHENZEN 
Oct 11612030 Nov 040100.2527.2.....ort $699 


06/07 D SPECIAL JAPAN TOKYO - MT.FUJI 


3D MEDAN petani 


UD KOREA JEJU ISLAND, os 22, 2», 24 
8D SPECIAL KOREA JEJU 5”. oec 25 


7D ROAD TO MAL-SIN # LEGOLAND. oee 28 


8D VIETNAM - CAMBODIA . oec 25 
7D TAIWAN BEAUTIFUL HOT SPRING. oex 25 


8D TAIWAN FORMOSAN # SINGAPORE. ee 24 
SILUA TOUR - KOTA KASABLANKA ! SHILLA TOUR - BANDUNG 


:/022) 4215168 :' 


JL Sunda No, 70 


“Kuala Lumpur 


pegunungan dan danau yang ada di daerah 
perbukitan. Saat berganti kereta di Kleine Scheidegg 
menuju ke puncak Jungfrau, Anda dapat melihat 
keindahan Pegunungan Alpen yang sesungguhnya, 
Sesampainya di puncak Jungfrau, sensasi dingin 
salju puncak Eropa ini kian mewujudkan pengalaman 
liburan yang tak terlupakan, 

Tak lengkap pula rasanya jika tidak mengunjungi 
Paris, surga belanja, yang akan melengkapi 
perjalanan Anda. Kerlap-kerlip keindahan kota Paris 
yang disebut sebagai City of Light mampu membuat 
Anda merasa hangat di musim dingin ini. 

Bagi Anda yang tertarik untuk menghabiskan 
liburan akhir tahun, Dwidayatour menawarkan 
early bird discount dengan berbagai pilihan paket 
perjalanan wisata yang menarik. Jadi, tunggu apa 
lagi? (/GPWJ 


49, Dwidayatoui 


T/8/90 KOREA JEJU 4 smx0 
INANTA SHOW 1399.. 
0ct124,25 Novi 14 


-LONG WEEKEND: 


3/AD SINGAPORE — somuin 
Oct126 $ 18 
Dec122,30,20 


7D JAPAN VACATION si: 
Narita-Doneysea-Lahe 1679. 
Kuwarjud - Mt. Fuji - Hamnarnatsu BANGKOK | 
Kan OA Angle: Ha 2,8 os 25 Nov:13 
No:12:10:24, Doc:31, 2072. 70.20 
4/5D HONGKONG mms 
SHENZHEN  B15,, 


pon, Ka 1 Cty Tunnel 
Se ai | siwcnpoRE 


Oxt:25,26 
| Dea K0 
0SD CANTON FAIR venus |. 
829. 


BRANCH OFFICE 


start $398 | BOGOR. .0251-837 3355 


IMAKASSAR 0411 4322 55 


tart $89! 


8 IMEDAN.... 
ISAMARINDA, 


Puri Indah 021 5835 7430 


sk Oct 20.33... ..stat $1148 ! Kelapa Gading 021 4585 1594 
U S D 9 0 1) om. umunumu mem uma | Mega Glodok Kemayoran | 021 6570 1570 
08D KOREA JEJU ISLAND. | Gajah Mada 021 6386 1844 


Grand Mall Bokasi 


Pejaton Villago 
Karawaci 


021 8895 4729 
021 7820 545 
021 5421 2052 
MTC Bandung 022 7538 428 
BIP Bandung 022 421 3807 


Kek ENI CALL CENTER..021 798 9129 | 


TD FANTASTIC BEIJING. ox 31, vev 7, 

6D HONGKONG TRIANGEE. 

8D FANTASTIC GUILIN. 

5D GUILIN EXPRESS. ov 26 

10D BESHAN HONGKONG, 

TOD LOVELY TURKEY. mo 9 . 20x 8 4 20: 


| rr 52133 


11/12D CAIRO HOLYLAND PETRA. tor 19, 
12D PETRA HOLYLAND CAIRO. ex 22 


1 YEAR at HARDROCK 4 et RENT CAR 4 
HARDROCK T-SHIRT AN. 0x20 “» 20 


ausi LEGEND OF THE SEAS BUY ONE GET: on 
#1 660/2pax 

PROMO RATE CRUISE LEGEND OF TME SEAS. 

Nongkang  Sanya Bonang  Haleng Rey »c 5800/ pan 


SUPER STAR VIRGO 3/5N (SUN). 


Mor AINI A28, Dec ta RIO 
ILLA TOUR TRAVEL FAIR 


#0 #790/pan 


Deegat Intan ML IN 
Pn an sa 
(021) 660 5571 (one na) 


Ea 100 | Yee Rat200 


FUN SINGAPORE 
LEGOLAND THEME PARK 3M 


Lega engaei (021) 5727 567 
KANAN (021) 456 4843-45 


ME 0211 54200559 


HADIRI PAMERAN 
16 - 28 Okt 2012 Di Puri Mali 


SIMPLY BANGKOK 

PATTAYA AH 

Oct 8,12,19,20 

Nov 3,10,1523 | OyiGA 

MAGICAL HONGKONG 

SHENZHI 

PART) Nova, 
ya dg 


459 


sg 
cunin Yanesnuo vo s1 


Mamung, 
Ter brng 
Meberangkatan Setiap Setasa | By 3 IU 


BEAUTIFUL HUANGSHAN 8H 
meangnat Leon 2 
Gerhan 222 

Nov 2.119.201 OyTGA 


TAIWAN DELIGNT 7H 
Taat tarnung. #a0natang, Lan sn 


Mer AKAN Op LOA A00 


989 


: #Singapura 


(7x Sehari) (6x Sehari) 
AA NET TIA) »Penang :Bangkok 
(2x Sehari) (Ix Sehari) 
"Yogyakarta “Phuket 
(3x Sehari) (3x Seminggu) 
“Semarang -Bali 
(2x Sehari) (7x Sehari) 
“Ho Chi Minh City : & masih banyak destinasi 
menarik lainnya 


(4x Seminggu) 


40 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 4 Oktober 2012 


First to fly 


Boeing 737-900ER 
PENGGUNA PERTAMA Di DUNIA 


KEUNGGULAN dan KELEBIHAN BOEING 737-900ER 


@ Radarcuaca yang terbaru 


Sistem Radar Cuaca RDR 4000 dari Honeywell generasi terbaru, yang 
berkemampuan lebih baik dalam mendeteksi guncangan udara dan aktifitas 
sel badai serta mendeteksi ketebalan awan, sampai dengan radius 600 km 


@ Wireless Guick Access Recorder 


@ ETOPS Program 


Menjamin kehandalan seluruh 


komponen mesin, keterampilan pilot 


dan teknisi saat melaksanakan 


penerbangan panjang kemanapun 


BOEING 737-900ER 
adalah MODEL TERBARU 
dari kelompok NEXT GENERATION 
yang ber TEKNOLOGI TERBARU 
melayani lebih dari SOO penerbangan 


PERJALANAN ANDA 


SETIAP HARI 


BANDUNG - DENPASAR 
Jam: 12.00, 17.00 WIB 


Jam: 15.25, 20.25 WIB 


BANDUNG - 
Jam: 06.00 WIB 


MAKASSAR - 
Jam: 09.55 WITA 


Mengirim data penerbangan secara akurat dengan cepat dan dimana saja 
serta menganalisa data setiap penerbangan secara sangat cepat untuk 
meningkatkan keselamatan dan efisiensi 

@ Komitmen penerapan prosedur RNP-Approach 
Bermanfaat menjaga keselamatan pesawat, efisiensi operasi, peningkatan 
akses ke bandara, menjaga kualitas lingkungan udara 


@ Stabilized Approach Monitor (SAM) 


Fungsi ini dapat mengkoreksi segala bentuk resiko akibat penyimpangan 
landasan pacu dan pendaratan yang tidak stabil 


@ Lebih mewah dan modern 
Semua tempat duduk berlapis kulit asli kualitas tinggi 


butuh liburan? 


@ Peningkatan dalam sistem tepi 


depan dan tepi belakang sayap 


Pesawat Besar namun dapat mendarat 
di landasan yang pendek 


@ Paket Avionika Tingkat Lanjut 
Meningkatkan kemampuan ketepatan 


pendaratan 


. Tegjat Kebisingan yang Lebih 


737- Ha R memenuhi Persyaratan 


kebisingan Tahap 4 


keseluruh kota-kota di Indonesia. 
“dengan trekuensi penerbangan 


yang lebih banyak. 
kapanpun dan kemanapun 


tujuan anda jadi lebih mudah 


dan nyaman 


Lion & air 


We make people fly 


@ Jeju 


Prrbuarn Korea 


7D/5N Jeju Fantasy 


Jeju, Nami Island, Phoenix Park, 
Yeoju, Gyeonggi, Seoul 
Glass Castle and Teddy Bear Museum 
4 Wheel Motor Bike 
9 Everland Theme Park Unlimited Passport 
@ Nanta Cooking Performance 


Dep: Okt :31 | Nov:07, 21,28 


BANDUNG - SURABAYA BANDUNG - 

Jam: 07.05 16.10 WIB Jam: 11.55 WIB 
SURABAYA - BALIKPAPAN - 

“Jam: 09.25, 18.10 WIB Jam: 15.35 WITA 
BANDUNG - BANDUNG - 

Jam: 16.30 WIB Jam: 06.00 WIB 

MEDAN - BANJARMASIN - BANDUNG 
Jam: 09.00 WIB Jam: 20.00 WITA 


BANDUNG - BAI 
Jam: 11.20 WIB 


Informasi & Pemesanan Tiket 24 Jam 


0804-1-77 8899 


BATAM - 021-63798000 
Jam: 13.45 WIB www.lionair.co.id 
PEMBAYARAN TIKET Melalui : 


ATM BII, BRI, MANDIRI, BNI, LIPPO,NIAGA, PERMATA, KIIkBCA, Travel Agent, Ticket Sales Airport, 
Internet dengan Kartu Kredit (TJ 


8D/6N Jeju Autumn Beauty 


Jeju, Nami Island, Phoenix Park, Daegu, Yeoju, 


"ari tujuan liburan anda disini” 


( 


Be Inspired 


For 


Further 


Info 


Gyeonggi, Seoul 1 
'@ Apple Wine Factory | 
@ ATV 4 Wheel Motor Bike 3 
'@ Everland Theme Park Unlimited Passport //pax 

'@ Herb Soapand Candle Making Experience 

@ Nanta Cooking Performance | 


Dep: Okt:27 ( Nov:03, 17,24 


Plaana Contact 


perjalanan a 


Setiap Kamis di KLASIKA KOMPAS 
Dayat 1 Ms untukpemasa 


Wita Tour 021-231-2338 
Vaya Tour 021-386-2747 
Tara Tour 021-380-9430 


Shilla Tour 
Red Cap 
Panorama 


021-386-4177 
021-5296-4215 
021-2556-5555 


021-385-5388 Golden Rama 021-231-3131 Bay 
021-422-2622 Avia Tour 
231-9999 Anta Tour 


021-660: 


5571 Genta Tours 
021-392-5128 Dwidaya 


Agent: 


021- 


Buana 021-2350-9999 
021-422-3888 
021-625-3919 


PROPERTI 


RUANG USAHA 


(dua, 


Rk Bidex Bsd,JI Cpt,225m,3It:Rk 
mdrid206sstra niaga360m,Udin 
085284766536 Ljhooker5388899 


RK br @ikt, Jl.Proklamasi no.65 
Jkpus. Uk4,25x13,5m.Strtgs,dkt 
mntg&PrkLm,jlcpt 08561092699 


Ri Tg,Duren terbaik uk.4x24, 
3Lt,matrial bgs, Jln bsr sisa 3 
unit.Hub.Harry 0856 788 0070 
Informasi Properti 581 1991 


Ruang Office 8 SCBD Is 321m Lt 
15Jl.Sudirman Kav.52-53 bs dse 
wa 021.7237550/081323028346 


Rukan 4 15 Lt,stratosis,sebrang 
Daan Mogot Mall,sbih apart sky 
Terrace/RS.Mermina,Talp line, 
7700W, Kond. Lux 021-70121441 


Ruko 2 Lantai JlAsirot Raya 
Dijual sgr Hub:lbu Wati 
Pk 0878-7901-8315 


Ruko 2Lnt Boulevard Ecopolis 
Launching Citra Raya 4,5x15, 
strategis, Harga Ok,”Century21 
Emerald" Herlina:0818 94 99 18 


ma Fa laga, SHM, Jl. 
1t.200/250, 
Gala bpastan Obns1B12062 


Ruko cck u/usaha LT.6x20, 3.5it, 
Jl. Brantas, Cideng Brt, dkt Tnh 
Abang. SHGB. 3.95M nego. Hub: 
0813 1401 1586 


Ruko di Jual 3.5M, LT 300 LB 
380, SHM, Jl.Buaran Raya B19, 
Hub: 0813 9899 4706 


maka di MOI,Gading Sguare Blok 
“RayWhiteSguare : Posma 
dara 10878 9010 / 27919222 


Ruko Gandeng Cideng Jati Baru 
10x15m 45 lantai Jual cepat 
Murah""Startop 0816 149 8186 


Ruko Gandeng Jl Radio Dalam 
Aunit Alt Ls 760m 5x20 masih 
tersewa hadap barat HM hub: 
0816737788 / 021 93068168/ 
08176499632 


Ruko Jl.Guntur,2 unit gandeng 
Park luas,strgs, Smnt rsn said 
(menteng “0812 8227 3190" 


Ruko Jl.Lautze Raya Lt.4mx30m 
Lb.dmx15m, ALT, HGB. Dijual 
Hub: 0818.944597, 93691202 


Ruko Kelapa Gading Boulevard 
Artha Gading 5x17x4.5Lt Lokasi 
Strategis MURAH 955 88880 


Ruko Muara Karang, Telok Gong. 
Lok. Strgs. Hub: Christine 0816 
890 940, 0811 869259 


Ruko Plaza Pasifik - Klp.Gading 
4,5x16m/Alantai Hi ntury21 
Gading “0818785870-4517272” 


Ruko Taman Palem,ex Salon, 
hdp JI.Tol, 5x15/3Lt, Royal Pro. 
Ardi 08161135623,54373535 


Ruko Tmn Semanan Indah blok 
H/1O,sebelah” PHD,uk.6x15m, 
SHM.Hub:0815-11011098 


Ruko, Grand Wijaya 4 Lantai 
Luas.76/240m, jual cpt, Murah 
C21 Amb 0816 1777 2939 


Showroom diKmayoran jual cpt, 
Hoek, kantor diatas, Tlp, PLN, 
pam, Hub. 0853 190 68817 


Gedung :2/5m2 mnghadap jl. 
kemang rya no. 20A,cek u/cafe, 
salon, rstauran. 08561095339 


Gedung 3It Uk.15x16 Fas:Tlp,AC 
Parkir luas,Strtgis Jl.Raya Dewi 
Sartika Jaktim Cocok Utk Bank, 
Perkantoran 082112402226 


Gedung Srtos.dkt Sudrmn,Mega 
Kuningn&R.said.lb:900rm/At.Inv 
@s 1M/ThJI Se atr10296(sblm Sh 
211) 0817779129,089652777777 


Gudang Perancis 75jLt/Lb:600/ 
600m:Harry Yang 08568888322 
"CENTURY21 MEDITERANIA2" 


Gudang Taman Tekno BSD: 
Disewakan uk.450/369 Blok 
0-2/12. Hub:08.111.28.222 


Ruang Kantor uk 30 s/d 190m? 
Gdg Senatana Jl.kwitang Raya 
10.8 hub: 021.341 9575 


Ruang Ktr Lkp Dg Fumm,Sec,0pr 
Yg Akan Membantu Anda Hub: 
(021752898099,5152363 


Ruangan: 5 Unit (3,8mx3,4m) 
@Rp.Sit/bln nett, 12m x 7,15m & 
Rp.30it/bln nett, Lokasi Gd. 
Butik Ponsel, SCBD Lot.6 Jl, 
Jend, Sudirman Kav 52-53, Hub: 
5152258 RB Dharmawan /Wida 


Ruko sewa Plaza 2 Blok BA BA, 
400m,3i,hoek,strgts,parkir luas 
Ph.021-91233156, 08990908054 


Ruko Strgs,JI.PosPengumbenRy 
dkt JlPanjang,3Lt,ERA Odelia 
5380300 Anton 087888297555 


( oicari 


GUDANG - PABRIK 
Agen Properti Spesialis Gudang 
Yoyo 0818961861. Pin 22034756 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


BENHIL,BRANDNEW,MNMLS 
Best Lokasi “Sun & Tea" Lili 
081806703813 - 02192703838 


Cipete,Bunga Cente No,3 Jks 
mmov,Skt,3km,750/400,dkt Skih 
Prancis.02194386707 


Desa Kemang Resot Resident 1 
unt New Town house fully fur 
nished,Superb design,full faci 
Jities,Inin Contr,2 years,Ctc-021 
-71233007. Off Hr LI-16Pm 
viewing with appointment. 
Welcome agents & Corporate, 
mora units available 


Jl.Bangka 2,Rmh LT.950,LB,450 
3KE/1STD room,klm renang,tmn 
luas,23000W,strgs.Ph:7191411, 
71791186,32821188,33001357 


Jl.Cempaka Baru 1 Rt.1/1Lt.500 
m,4b.300m,6kt4km,dkt kom TNI 
AU Jt Waringin:081288215505 


Jl.Dharmawangsa,Rmh Mewah 
Semi — Furnish,dLt,LiftS.Pool 
ERA Commerce 0812 9397 331 


Sunrise G/dkt IPK Jkb,Kost/Se 
wa, Pasutri P/W,5KE,AG.I TAN 
to 5803237-5655356-45501. 


Tmn Meruya ilir F1/8 Jakbar Lt. 
300 Lb.250,kt6(Bikg Ipeka Intr 
nsional Lottemart)0816871317 


Twn House CIndak dim Ry no22 
unit 1 blkg citos,137/280m2,Akt 
423kme1,2crprt 021.97008117 


TANAH DICARI 


Kami Mencari Tanah Seluas 
4000-1Ha, Di Daerah Pamulang 
& Joglo Ry, Pinggir Jln Utama 
Utk Usaha & Sdh Sertifikat 
Pemilik Lsg SMS Ke 0815 
9885697 (Maaf T.P.SMS Only) 


Untuk Informasi lebih lanjut hubungi bagian iklan Kompas 2567 6000 


KLASIKA 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


AGEN PERWAKILAN 


Cari Distributor Agen Bsr U/Teh 
JelySariklpaSmuaMcm Air Mine 
ral.08121/276776/98632019 


AGROINDUSTRI 


Penawaran Krjsm P'kebunan 
Sengon &Jabon.Ls 1,5ha, Ditnmi 
Arb Phn Sengon 2200 Phn jabon, 
Hasil Panen 41000m3. Cash & 
Krdt, Keamnan, Prwtan, Ppk s/d 
Panen (Pkt Singkong 10 Bin,1 
Ha. Panen 56Ton. Sewa / Beli 
Lhn). PT. Panca Niaga Persada, 
0253 - 501836 / 081275511666 


ANTENA/PARABOLA 


Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, “ant 100rb" 
pabola 1,S5it,Indvdn,Top tv,cctv 
11113335-56956877-83311183 


Agar Antena di TV Anda Bgs 
Ada Ahli Antena TV Rp.100rb 
Parabola 1,5Jt CCTV 3,5Jt Hub: 
25! (Sumber Eloktro) "25 
68263333-71112922-85332252 


Agen & Ahli Antena Tv.Hy100rb 
Pabola 1,5jt,CCTV,IDVSN,Top tv 
Jkrt:56962844-Bksi:83311184 

Tgrg:56181850-Dpok:71115853 


Agen&Ahli Antena TV Rp.100Rb 
Parabola (1,5JW CCTV (3,5J) 
Hub: "(CV.Central Elektro)” Tip: 
56980781-68857744-83225656 


BIRO IKLAN 


Adv.Citra Kompas Smua Koran 
baris/klm/daerah :02183795120 
-91282414-081319940825 Tebet 


PRODUK PROMOSI 


Lsg workshp hrg murah CV Belia 
mgrikn kaos prtai,kmeja,romoi, 
topi,dgtl pentg 08123 1199 2047 


BIRO JASA 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
jmpt.BSE 021 8281013,8352325 


'Akt.Adopsi,api,cv,epo npikkitas 
pma,pt,pspor.ptbenaya1404751 
1081380877269/ 087775552822 


Akta Cerai kawin Ihr, pt, cv pma, 
Siup tdp uug depkes PT Verba 
(021)6916124/70540029 


Akta/PPAT,PT,PMA, CV, UD, Ijin 
Usaha, Merek, Hak Cipta.Hub: 
6625605, 66607766, 32783737 


BpomDepks,pbf. Velg alkes,obat 
kosmtk.pangan, Merk, Export.dil 
JI.kb.Jrk19/111H- "081219174825 


Jasa B.Sitter/Perawat Lansia 
Governess,Gaji Lsg Tnp Pot. 
Hub.021-9487 7668,769 8912 


2 Kembar 


Jasa Profesional Kilat urus PT 
Lkp bit, CV3it,travel,PMA, Kadin 
SIUIK, bea MIGAS,SIUPAL, 

API dll sis byr 0857150336: 


ELEKTRONIK 


Ac & Amply beli :A'Msik,S.Sytm 
Spkr,Keybrd,Cmera,Lptop,TVdII 
68817703/081288282589 Andi 


Beli.Keybroad.Amply.Power.Mi 
xer.Speaker, Drum. Laptop.Cam 
era.Tv Lcd.DI(Arief)70001573 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


IR5-6000.5-6020-18jt. 5-6570- 
18KIR3-457025,5jt.IR330028,Sjt 
Kyocera 7,5jt. Toner Super 
70Rb- Part Ori Komplit. Murah 
WISUDA 021-1700089-1897863 


Jual/sewa mulai 150rb u/kantor 
canon IR 5000/NP 6035/DC400/ 
105/506 sparepart,toner.Sunter 
Karya bik HA? No.1 ikt,6419353 


Kredit$ & Bergaransi 3 thn bisa 
Tukar tambah Mesin Rekondisi 
MF (6 in 1) & sewa mulai 199rb/ 
bin PT MCM 6318655/63860575 
-1602868,Cikarang 29083323-24 


FURNITUR 


Rapihsofa Spesialis Ganti kain 
Jok sofa,kursi ukir,kit asli,im- 
itasi oscar, politur dll:85160829 


Rappilandspringbed speclst,ganti 
kain,per,busa&latex,no.4/290,3 

1320,2/3: 390rb,Trm Psnan 
HubPabrik: 77834055-77826881. 


MEDIA ONLINE 


Jual Teh Daun Sirsak, manggis, 
Kelor, dll hub 08118707023 pin 
25F28585 cherishfidelia.com 


MESIN & ALAT BERAT 


Alat Stone crushr,Pnepung batu 
btako,pavblok,batameh,mixer,co 
nveyor hrg murah.gransi.email: 
hamerteknik(Ggmail.com/021445 
31401,82425888,081210003437 


Boiler Second Solar/Gas100,300 
500,750,1000,1500,2000KG (Ex 
Japan). 0817775377, 5688369 


Cash/Kredit Gen.Set dari 2 KVA 
s/d 2000 KVA Hubungi " Tehnik 
Unggul", Telp:6391752-6398079 
Jl.Hayam Wuruk 78-A, Jakarta, 
Jl.Kebon Jati No.21-28,Tlp.(022) 
14239737 - 4238643, Bandung 


Dijual Forklift Kap:1 s/d 10Ton & 
Paper Roll Clamp,Reach Truck ex 
Japan 71578038/0816712308 


Disewa/Jual Genset ”Murah” 
Silent/Open 80 - 2000 KVA. 
HP:08111 38189 - 0816 1845723 


Explore Australia With U: 


pacxaces 
“0m 

Perth 

sa 
Melbourne 


FROM 
USD s95”" 


USD 655" 
sm 


Sydney — USD 685" 


Gold Coast family package 
(rom USD vatig”" 


Self Orive package available 
from US 790” 


Indluding » return economy ticket, 


by Merta (international 


Drlving Ucense Reguired) 


Aage dotalls click www.sussi 


Golden Rama 011 3502253 


Jae Travel 0251 Hyatt 


Wisata 1011 Boboy 


Excavator Komatsu PC 200-7 
2unit Th/2005 & 2006.Hub:021- 
6216788 / 081280100597(Kris) 


Forklift ex Jepang 1-7tonJift 
3-6mtr, Mitsubishi 7ton thn 
2008,hub 0812 84 95 319 


Forklift Toyota, Tahun 2006, 25 
Ton. Siap Pakai. Nego 
Hub: 0812 3508 0005 


Genset 250kva cummins CN250 
thn 2010 hm sedikit,sperti baru 
hub.0818 858 787 


Hartech Genset Powered by : 
Parkins,Cummins,Volvo,Yanmar, 
Doosan, Sales & Rental, Ready 
Stock. Ph: 6306888 Fax:6306533 


Intergen Genset Open & Silent 
5-1000 KVA. Garansi! Hub 
1021-2900 6565 


Jual Beli , Sewa Genset Merk: 
Caterpilar, Mitsubishi, Cummins 
Dgn Harga Murah. 021-5418833 
“32 / 5A10195 : Fax: 5442021. 


Jual Exc.Catt.320D, Hyundai320 
LC, Kobelco Sk200,Komatsu Do- 
ser 68 SS. Hub : 082175092587 


Jual Genset Merk MAN Jerman 
300KVA #1100Jam Kompresor 
3PK,Sgt Bagus. 08211.160.2776 


Jual Liguid Filling Machine, 
CappingCMsn Pengisi&Penyegel 
Tutup botol) PT.Avanti Raya. 
JKT 0213807469, 0816921272 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan,Mosin Mie Ayam(Ajarin Bi 
kin#Resep)Hub.Bayoran Teknik 
T.021-5321737-5351106-70600 

290-70836474 fax.021-5328376 


Percetakan 2bh GTO52 Msn 
potong PYO,Msn Pond Exp Plate 
tpt Bekasi Msh 1th.0816838777 


Plastic Extruder Taiwan dia 
120mm. JLKS Tubun 10.30 
Tangerang. HP: 0813 8090 2900 


Promo Genset Deutz 15-20kva 
Silent(Bekas 2008),Irit,Brg Top 
Hub: Triana Bintang ( Deutz 
Distributor ) 024.3519.324-326 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,30,/5 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326149278 


TRUCK/TRAILER 


Nissan dump truck CWA260 
m,thn 2008.harga 450 jt nego.p 
kiat 082124969959 


HOTEL/PENGINAPAN 


Att  Hotel:Fas”Berbintang,Ber 
sih&Aman”,Hrg Mulai 11ORb 
Tanpa Deposit.Hub-JI.TPI II Bik 
N/1,Telp:021-6681679 


Universal Tour 


ventre.com, or call 


KIA Tours He 


syutta 


on rangooti 


Fas"R.rapat 180rbebr'fast hotel 
Prima Indah,Gn.sahari dkt Ancol 
dpnM2sguare62203273,6591078 


Fas: waterhotcool/Ac,Tv,break 
fas-torsedia meeting room,hra 
bersahabat "Hotel Benua" Jin, 
Pelajar Pejuang 45 No.111 Ban 
dung,telp:(022)7321708/09/10 


Fas: waterhot&cool,Ac,Tv,break. 
fast,tersedia meating room,hrg 
bersahabat "Hotel Ghotic” Jln, 
Sukarno Hatta No.534 Bandung 
telp:(022)7511469/7511466 


Pginapan.kostbln850rb/75rb/hr 
AGTV bed,kmd:Ampera VI/20,6 
Sahari dpn mg2 sguare 6911885 


IZIN PERUSAHAAN 


Beli izin pt 04-08 tdk aktif,urus 
pdrn pt,pma,api,srp,trvIdll,sdia 
dom pt32036262,081574931567 


By Air sing Jkt 25rb/kg-3hr tiba 
, China Korea Taiwan Bangkok 
80rb,Eropa amerika ausie afrika 
99rb/kg. Hub: 021-55963601 


Jasa FCL &LCL,Guangzhou singa 
pore-Jakarta by Sea &by air Hub 
021.55954778/79/021.82563929 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA!Bbs 
Byr/Pmutihan.legal.STC/Blok M 
Novi 9821 2177:0812 1065 9595 


Dicekik Kartu Kredit/KTASKolek 
tor? Disc 90x, Alin 9600 1797, 
Aldo 92834499, Imam 98990024 
Ine 9639 0910,Dea 9405 0050 Jl. 
Alydrus 84C-Gjh.Mada, Jak-Pus 


Tutup kk/kta hnya bayar 155 dr 
total tagihan trakhir,hutang 
lunas 100/4:091802033217 


Jual Jam German Glashute dan 
Dompet cowo s.t.Dupont semua 
br ada faktur 7jt - 08159732402 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah"16-20H Sampai"Service 
Memuaskan ““Blueray Cargo" 


MAKANAN MINUMAN 


Basosapi 99.9idgg-hala,bumbu 
kuah cabe,frozenMpek batagor 
“Siomay.97536369 dicari Agen 


PENGUMUMAN 


Bahwa nama SAPRUDIN alias 
MOHAMAD DODDY pada 
PT. LIKOTAMA HARUM telah 
mengundurkan diri atau sahamnya 
telah dijual seluruhnya berdasarkan 
Akta No. 251 tanggal 15 Agustus 
2008. Oleh sebab itu sejak tanggal 
tersebut yang bersangkutan sudah 
tidak lagi mempunyai hubungan 
dengan PT. LIKOTAMA HARUM. 


Direksi 
PT. LIKOTAMA HARUM 


SERVICE REPARASI 


AC, AC bgs dgn, dispsr , frezer 
K.Gas,kulkas, Pair,M. cuci, sihrt 
TehnikCool.71457718-71481084 


Ahli Tv Toshiba,Samsung,Sony, 
LG,TV,LCD,LED,Plasma,Tv layar 
lebar 92773271640345 


Ace "Ahli  Piano-Organ”&Prof. 
Rep/Stem(Kropos, ant bdy, cat) 
grs."DMC" 32726699 / 7363015 


Ace Piano-Ahli Bergrsi sjk th 75 
Rep/Stem/Salon Sal Merk & Sgl 
krskn Heinz PianoSrvc70370383 


Alt msk mrh,obral dr 2/jt Kybrd, 
Piano,Organ,gitar,spkr Trio msk. 
Tomng ry 46,5600226-5671124 


Beli Semua Merk Alat Msk Kay 
board,Drum,Pwr, Mixer, Speakr 
:51218988-081517245633,Bono 


(Cr Piano,Grand bks,Trm servc, 
pndhn&sewa grand u/pesta Trio 
Msk Tomang 5600226-5671124 


Dijual Piano Yamaha U 3 -———- 
—warna Hitam terawat. Hub : 
081388327927, 02191028777 


Jual cpt Grand piano YMH G2 di 
sklavier(main sendiri) n/s F 519 
1817 Rp. 175jt (021770172925 


Mau Beli/TT:Rupa2 Piano Baru/ 
Rusak, Organ Yamaha Hrg lebih 
tertinggi Ph:5644859-56968924 


Piano Yamaha Berhadiah Logam. 
Mulia Sincere Music Gandaria 
City Lt.1 No.145(Dpn Gramedia) 
Bunga Os s/d 24XTelp: 2900 
8010, Kemayoran 4243173, 
Bekasi 88966866, 88852305, 
Depok 77205178, Serpong 538 
1929,081281896188. Pendftaran 
murid Baru Berhadiah Menarik 


Terima Tuning / Stem Piano 


Yamaha.Hub:Dorami — Yamaha 
Music Authorized — Sarvice 
Center(021-5918678) 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK) 


Ahli atasi Air/WCMmpt.Sdt,dak 
bgn br,Idg,rnov,cat. Prima Karya 
021-7243119-7266245.Lbr Buka 


Ahli Atasi Sal.Air/WC Mampet! 
Tanpa Dibongkar Cepat&Bersih 
TotalPro:0214759475-93182000 
085218182000 (2jam-jbdtbk) 


Arsitek As Karya Contractor 
Free — Consultasi — Specialis 
Rumah Mewah:0821-2326-7227 


PERHIASAN 


AAhli Arloji & Berlian ““dibeli dg 
harga plg tinggi “ Rolox,Patok.P 
dl! King,JL.Kyai Maja No.51 dpn 
Mayestik. 7268160,081711516 


Ahli arloji & beli berlian ““ rolex 
patek,dIl "AA. Arloji” rukan grand 
Panglima Polim Ry no.1 dkt BCA 
David.L 7399138 -08129408613 


Ahli arloji & beli berlian ““ rolex 
patek,dIl 'AA.Arloji' rukan grand 
Panglima Polim Ry no. dkt BCA 
David.L 7399138 - 08129108613 


Ahli Arloji & Beli Berlian”“Beli 
Rolax,patek,P.Omega,berlian,dIl 
dgn Hrg tinggi & Beli sementara 
Joy Watch Mall ArthaGading Lt. 
Dsr.Ph:68585788-081310223799 


Ahli Arloji Beli Berlian&Jam bks 
mwh,Rolax, Patak.P,AP,dII,Cash! 
Elite Arloji David JW 72797129/ 
37,08129039771 panglima polim 
raya no.1b disamping Psr blok A 


Ahli arloji“arlojikberlian anda 
dibli hrg tagi,trm bli smntr.rolex 
patex,p,piaget dll.Center Watch 
stc senayan It.G/117-118.Halim 
081388800889/ph.57931564/84 


Ahli arloji&berlian hrg tggi&beli 
sementara, Tk Goodwill Blok M 
Sguare Lt.UG Blok A No. 31-35 
Dpn Lift. Ph. 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt,2 No.80-85 


BERANI BELI EMAS 
harga tertinggi Swiss gold Plaza 
BI 021-31990035 


Lebih untungSakurat.Kami har- 
gai Emas&Berlian anda dg nilai 
wir, Memakai mesin pengukur 
terkini.DreamCash-Gajah mada 
plaza.lantailunit34, 163851033 


GARAGE SALE 


Garagesale Die Bruecke, hari ini 
di Jl. Pekayon | No. 56A, Pejaten 
Barat, 9-12H 


PERLENGKAPAN RMH 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu teralis,A.Maling,Fgate Tlp 
154350657,54350707,68529885 


Paljas Gordyn,sofa,carpet,blinds 
W,papr #cuci sofa,carpetgordyn 
17658319-7656919 Ikp & murah 


PERTAMBANGAN 


Jual High Grade Ouick Lime/ 
Kapur — tohor/C20,0818116725, 
sariunggul gmail.com 


RESTORAN & CAFE 


Mesin kasir (baru) utk Restoran 
Caf& Bakery dll.Canggih tapi hrg 
terjangkau.tel:3841789,3806751 


SEKOLAH KURSUS 


Acc, Arb,Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
8352323, 8281013 TbtTmr 8J/1 


'Acc,Arb,JH7497020, Ing, Pc,Mdr 
Bld,Jp,Kor, Spa, Ma, Fi, ki.Comp, 
Mus, Luk.UI 61.089636289635 


Bid MdrSolusiGrUi-Itb74707766 
ing Gr Jp Fr mat Fi Ki komp Acc 
musik lukis Sjdtabek Cirendeu2 


Pembangkit Listrik Tng Surya « 
Angin Tgl 6 - 7/10, Jl. Perintis K. 
99 Jaktim. Ph 081311419974 


PEMBERSIH 


B.Cup,kramic km,closed,stnles, 
kmbli'spt baru,tdk trbukti uang 
kmbli, (021)7511862,41622047 


TELEPON 


Panasonic PBX HT308 - 2.999rb, 
ht82423499rb1key2slt,cctv4 cha 
nelz4,9it FreepsngT.5323060(H) 


TOUR-TRAVEL 


BngkokPattaya4H 3,9jt 10,17,20 
okt/260ct univ.studioshardrock 
4,9it/ happytourindo. 56941717 


JiuzhaigoutZ.Jia Jie 11D brgkt 
23/10,Bej-Shg-Hsn 10,7Jt brgkt 
21/10 Sukses Tour ph 6506484 


Korea8D 15,5jt:3d Sin3,6jt,Viet- 
Halong. 8,jt:7d  Sin-Mal-Thai 
5,3jt:6102725/68373788 


Sedia Dana Cash/krd &Deposito 
8 (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G,sahari Ry/6 yanti Ph:6299486 


ERAH-DAERAI 


JI Bawar tampunG 


Jual Kebun Sawit 50HA, SHM, 
Lokasi Kalianda Lampung, Umur 
2 th. Hub : 0813.7978.1555 


Ji sawounc 


Tanah#Gudang luas 9200 m2 
Djual ,SHM,JI. Soekarno Hatta, 
Bandung Hub.085811364749 TP 


JB s0cor 


Dijual Cepat rmh Villa Citra 
Bantarjati 72/110,Nyaman,ERA 
8360374Nurwati 087886022295 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water, meeting: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 8315769 


JIKH Abdul Hamid Kp Cemplang 
Desa Sukamaju Kec Cibungbu 
lang Kab Bogor Tanah Girik 
9300m pinggir jalan peminat 
serius hub/Sms 0813-18222777 


'SewaVila d Cipanas,u/keluarga/ 
kntr fas dpr,R kel Is, WH,S.pool, 
30314201 «085811227711 


Di oenpasaR 


BUcpt Jl Ry Malboro Dnpsr Bali 
1500m c/u s.room/restoran/kon 
dotel/dll ush 085737681088 TP 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Katewel 1View laut,lebar pantai 
100m, Lt:8850m, Surat SHM 
HandyHo08161958034/70005298 


Dijual cepat.impian para inves- 
torl,2 ha tanah depan pantai di 
tanah lot,beraban Rp250jt/aro 
di sebelah resort bintang 5 di 
kelilingi villaamewah.tanpa per- 
antara.hub.siti 087862822002 


Villa Wuku 175/100 ocean view 


Villa Patmase 450/250m,3Bdr 
NEU Realty“”:0816-950-100”“ 


Ji oepox 


Acestate"Cinere,Dpn Mall,SHM 
475/300, 2Lt, Terawat, Murah 
1.3M Nego" “0811-8350-2945 


DB vocvakarta 


K KKARTA 
SUAL RUMAH KLASIK 
#ywov-balomah.om (Harga AM) 


Hub : 0812139 10000: 


KOMPAS / KLASIKA / 


Kamis, 4 Oktober 2012 


41 


DAERAH-DAERAH 


(E purworerto 


Jual/sewa gudang 9000m &ruko 
1500m jl Raya Kutoarjo Nego 
081227509999bs u/mcm?usaha 


LUAR NEGERI 


Bisa bantu Urus Visatinfo job: 
Aus,jpn,korjusa.TIM TmnPalem 
h-91.ph.54392381-51288097 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
“65 98510888/ BBM: 28eBe1b0 


AII Secret, from Sulhadi & Inter 
nat Sukses,Acra 1Hr Full,Bkn 
skedar Motivasi Tp Training 
Bisnis Terbsr Internat&Property 
Grnsi sampi Bs,Kursi slalu 
penuh, Ikuti Seminar Trlaris 
1Hri Ful Sbtu 6okt dihtI.Puri 
Jaya, bya hny75rb&GrtisBuku,CD 
makih,tas&mkn.ph:99249400,08 
179859935,SMS:081311625501 


PELUANG USAHA 


Beli Emas 24K dpt bonus 5x 
108, program berakhir tal 5 oct 
Hub: Jenny 085888848626 
Paulus 0818873338 


Deposito Emas Logam Mulia 
Income 21-58, perbulan.aman 
syariah min#1009r-maxt10kg 
Ihb:Mahfud/Atung 08567928405 
/021.1168 8280/085890880001 


Inves Forex!mdi Mli 300rb profit 
7s/hr (Kontrak 100 Hari) SMS 
“Minat” HP: 0878 8556 3999 


Kami cr agen u.memasarkn prod 
Samor(shampo mbl,mtr)&semir 
ban sistem curah 081219088797 


Mau Buka Usaha Bakmi MGM? 
021-68683676 Diklat Resto 2hr 
Gel-30 Halim@BakmiMGM.com 


Trading Fx Bs Profit #10/4 up « 
Dapat Client Jadi anda dapat 
langsung Komisi/Week 4 USD/ 
Lot #dapat Domain #PAMM For 
extra income Tip 085782289888 


Jam ada 30jts263rb, 60jt- 
00)t 2978rb, 1507151, 3it 
K.Geling (021) 44411193, 
15867819/21 bng uprthn.trm 


MbI Krdt, Brhdiah BB,Apple,Mtr 


DOK POLYGON 


Acc Y jam ada 350rb acc nsabh 
sik 02, bng 0,45/bin, tnp 
fee/survey, 29 p'hragan - dx pd 
2011, free ipad, bb, laptop 
ksmpatan dapat unit inova, Isg 
cair sd 800M,jamin murah/200jt 
Platinum Finance, JI.Blvd ry brt 
G65 Kp.Gd 0214581381-3 


Acc! Jam ada agunan BPI d 
aman bng 0,174, dn Isg cair tap 
srw 25x pahrun Pt.Prloritas 
Finance s.purman 0216826711 


9977hdh trmMtdtr foe2: 


Jam Ada Agunan BPKB ad 
BB, ipad2 & Iphone bng 
tnp Survoi & bebas fee 
ready 3200mlyr:mega multi 
finance permata kata (02176825 
9333/ 66670658-59 "grns Mrh/ 
uunal 150itt250.000 nasabah 


cc Ijam cair,bs Byr Bng saja, 
tnp surveyagunn Bpkb MbI/mtr 
. Maju Artha 7260581-7261979 - 
7268115 Ciledug Ry 20H Cipulir 


(ACC jam calr,Jminan BPKB Mbl 
(Mtr,Tnp Survey,Bs Byr Bng Sj 
Tri Malemur Sihtra.Arteri Klp 2 
Rv2B Kb Jrk.53670815-5320001 


Dana Tunal prs cpt 1hr Cair.Pan 
ca Artha AM.Sangaji17:6303481 
152/83 imn bpkb mbl/mtr aman 


Kredit Jmn rumah proses 2hari 
takeoverkredit tnp BI cheking 
PTR-jI.Sdm-kav45--0817863314 


Hilang BPKB & STNK Nopol € 
222 VA A/N Seokianto Tanuwid 
jaya Jln. Nakula Dipaten 
Majalengka 


Hilang BPKB A1857859G a/n 
Martin Ridwan Ismail,Nopol 
B6542SZ Ttd Bp.Sriyanto 


Hlg BPKB Toyota Rush Th'09 W. 
Hitam B.8486 JD An Khue Sin 
Kasimin Dinyatakan Tdk Brlk Ig 


Telah Hilang BPKB T8743E, 
Atas Nama: Ade Gustian Rosita, 
ttd: Euis 


Telah Hilang IMB No.09846/IMB 
/2001,an.Drs.Tan Andy. Lokasi: 
Jl. Agung Utara Blok E no.24 
Jakarta utara. ttd: Hanry 


Tih hing sertifikat hak pakai a/n 
walujo no.431,gmbr situasi no, 
15/42/Pn/19964no.39,9mbr si 
tuasino.87/87/P1/1984. &diny 
tkn tkbriku 1g pngrim Setyo: 


RAGAM | Sepeda 


Bersepeda demi Kebugaran Raga 


KEGIATAN bersepeda kerap dipandang 
sebagai olahraga biasa-biasa saja. Namun, 
kenyataannya, untuk mencapai hasil kebuga- 
ran, kita perlu memahami empat elemen 
dasar, yaitu ketahanan (endurance), kekuatan 
(power), kelenturan (flexibility), dan keteram- 
pilan (skill). Keempat elemen dasar ini juga 
harus didukung dengan frekuensi, durasi, 
intensitas dalam pelaksanaan latihan, dan 
nutrisi untuk menunjang latihan. 

Itulah alasan bersepeda sangat berman- 
faat dan menjadi salah satu cara untuk sehat 
bugar, awet muda, dan umur panjang. 
Di samping itu, Anda harus memperhatikan 
value nutrisi dan istirahat yang baik. Selain 
ramah lingkungan, bersepeda memberikan 


yang dimiliki. Namun, rata-rata bersepeda 
selama 60 menit (20-25 kilometer) setiap hari 
akan membantu membakar 500-700 kalori 
tubuh, 

Selain otot kaki, tangan, dan perut, Anda 
dapat melatih seluruh otot tubuh bagian atas. 
Ketika melakukan kayuhan (pedaling), cardio- 
vascular dan sirkulasi paru bekerja aktif, teru- 
tama saat berpacu di atas sepeda. 

Olahraga yang rutin dapat membantu 
tubuh lebih segar dan bugar. Peredaran darah 
pun akan jauh lebih lancar sehingga oksigen 
dapat tersalurkan pada seluruh bagian tubuh 
dengan efektif. Jadi, buatlah komitmen waktu 
berolahraga sepeda sejak dini dan lakukan 
secara konsisten. 


Your Riding Experience", Ini merupakan 
jawaban Polygon sebagai merek internasional 
atas perkembangan dunia sepeda. 
Produk-produk yang dikenalkan adalah 
Polygon Helios Aero NEW & Polygon Helios 
Enduro New, Polygon Cozmic 29er Series New 
Line Up, dan Polygon Pave Series New Line Up. 
Polygon Helios Aero didesain lebih aerodina- 
mis, dikhususkan untuk speed 
utility. Sementara itu, Polygon Helios Enduro 
didesain untuk ketahanan dan kenyamanan. 
Polygon juga mengadakan kompetisi 
Kayuh Nusantara, permainan internet yang 
menarik dan terintegrasi dengan media sosial 
Twitter, Dalam permainan ini, pemain cukup 
menuju situs www.kayuhnusantara.com dan 


aneka manfaat lainnya. Untuk semakin mendukung gerakan ber- mengikuti akun Twitter @polygonbike. 
Tak semua orang akan mengalami pemba- sepeda, Polygon mengembangkan berbagai ("/GPWJ 
karan jumlah kalori yang sama, semua tergan- — inovasi teknologi sepeda dalam launching 
tung pada berat tubuh dan kelebihan lemak — produk Polygon 2013 dengan tema "Redefine 
: PAR 
C9 


Bell Helicopter (Textron) 


Customer Service Engineer (CSE) Position in Indonesia 


/A Customer Service Engineor is taskod with providing :- 
« Expert Technical, logistical and managerial consultation to Beli 
Helicopter customers In Indonesia on a wide-variety of 


helicopter-related Issues 


« Assistance with communication between Bell Helicopter operators 
and Bell Product Support Engineering with al aspects of helicopter 


maintenance, 


« Consults on customer technical Issues to maintain, repair and 


upgrade aircratt. 


Provides field experience and feedback to BHT product support, 
design engineering, Marketing, product assurance and other affactod 
(groups, vital for the Improvement of Product safety, reliability and 


maintainabilty. 


The Candida raguled to have ts tolowinggunlfcation :- 
« Lconsod Holcoptor Maintenanco Engineor (D.G.C.A) 
- Fivo or moro yearo of avlation rolatod Industry working experionco. 


Bell Holicoptor Oporators' roguosts fr assistanco. 


Plonse send application, CV and associated documents 
to email address : techservicesObh.com 


CARI KERJA 


Cari Kerja Cook Pengalaman 
Hotel, Restauran & Catering. 
Hub: 0812-83255939 


Driver,handal&Loyal,phm jl DKI, 
hr/bl, personalG, tpcya sik97, 
021-63868864/ 081210907510 


tama 


'Acc/Sktrs,Wnt Max25th,D3/se- 
tara Jl. Garuda/34E, Kemayoran 
JKT 10610 E: vppficbn.net.id 


Acct,plaksana Bgnan,SpvrHti,Tk 
AGTk list,roomboy,receptiontst 
koki wrhotel primalndah g-sahari 
v19SbrgM925guare)ph6251679 


DM, CS, Personal Asst, 
Au Exec 5 Day Work, 
Inc 5-25Jt 081294081203 


Artis cin pdtg br p/w der u/ 
sinetran/iklan/klip. 92408283 / 
08561661033 (Isg shtg mag ini) 


Bth 75 SPG gaji L6 jt/bln dan 


bla, u 


28 MD (Pria) gaji 1 
kontrak per 3 bin “pro 
sejabodetabek.jam kerj 
9.00, intor 

landak 
749971 | 


1280551070 
Bth Assistant Divisi Min23thvbs 
Ms.Office,g0odlooking) 3it.sims 
Nama & Posisi 085283727575 


Bth Cpt Penerjemah Mandarin - 


Bth Opr Data Entry,SMA/SMK, 
lujur, teliti, Bs Ketik Cepat, 
Intrvw Senin-Jumat. Tata Solusi 
-JILAlayrus No.738 Gajah Mada 
Jak-Pus, TIp.6336050. 


Bth Oprator MsnBevel Kaca.Lmr 
Krm :PT.Rona Kaca, DuriKosambi 
17C Cengkareng JB T:5016951 


Bth segeraI,Accounting Wanita 
S1 Akuntansi,max 30th,pglmn 
2.Asisten Ka.Produksi,max.35th 
palmn dipercetakan.Dtg Lsg ke 
JlKarya No.5 Kramat” Jati 
Jaktim (dpn Komseko) 


Bth staf bs autocad min 2th.D3 
/STM sdrjt.PT Putu Karya JI.Gu 
nuk 4/59,Ps.Mggu.Ph.98963581 


Bth Supir Direksi, 25-35th, sim 
A, pngimn, domsli keb.baru 
Jaksel Tamar ke: Jl.Cipaku 1/10, 
Jak-Sel 7220832 


Bth: Sekretaris (peng, mandiri), 
Design Grafis (corel), teknisi AC 
u/ kos 70940118, 33867133 


Bth: Terapis Massage&Refleksi, 
P/W,U/Ditmptkan sgr di daerah 
Pluit/PIK,pnglmn,SMA,20-30th, 
perilaku baik, menarik, bersedia 
shift malam. Hub:081617779880 


BtixExe.Chef Rest Mgr&Captain 
Bar Pglmn min 3th.Otg Isg itrew 
Ruko If bilk B No.38-50 
Pik-Jakut Jafry 085219129391) 


Butuh Mekanik Forklift Diesel- 
Gasoline, Exp. Min 5 Thn,CV: 
Jin.Gunung Sahari Raya No.7 


Blok C4, Kompleks Gunung 
Sahari Niaga Jakpus 
Cr legal office pglmn, 


beta.cs19@gmail.com T5675020 
F:56965381 Gd Raharjo JakBar 


Cr:l)Drafter L/P,min D3/ S1,Pgl 


Indonesa Bt menedamahian | mn. bs Autocadk3D. 2)Operasio 

trd.bodhi@amail.com nal' L/P,minD3/SLpalmn,Lmmn& 
denda CV:foodpolnt mmsGyahoo.com 

Bth Doc Verifer P/T Min.20,Min 

SMA 8s M.Off,DspIn:300rb/Doc 


sms nama,posisi 082110312188 
Bth Guru MIPA, Lstrk, TI, 


Otmtf, 
Panmas 


No.314 Dpk 1 (021) 7759647 


ATA ENTRY for Part Time 
Ds: 25-8Jt/Month. IRT 
25-59Th"085782103300 


yrt S1 Lmm Ke SMK 
Dpk JI.Ry Mampang 25-57Th, IRT, Pensiun Wlc 


Inct8-14jt“081908906286 


D ATA Entry(P/F)30position 


Dbthkn: Delivery Pria max 30th 
Sim A & C menguasai rute Jabo 
detabek Lmrn Krm Lsg Ke PT. 
Sumber Pangan Jaya JI.Cilandak 
Tengah/35 Cilandak Jks 12430 


Dcari supir pribadi, tahu jin, 
pnglmn, domisili jkt brt:kirim 
CV ke eno102Gyahoo.com 


Dcri asstenGru,admin&helper u/ 
TK Jepang.krm Imrn Jl.Antene 3 
no.10,radio dalam, Jaksel 12140 


Design Grafis Wnt,bsPhotoshop 
.lllustrator in Design,C.Draw,F, 
Hand, Hub:56965419 / 56963492 


Dibthkan Pramuniaga Toko min 
Lulusan SMU u/di ITC M2 Lt.2 8 
58-59 Dtg Isg Hub: 601741. 


Dibthkan,SPV Opr, S1 pertanian 
IPK 35 Peng S-fthn di 
perkebunan Tebu, bs B.Inggris, 
komp, bs Motor/Mobii, Umur 
30-50 Thn, penempatan di 
Subang, JaBar & Spv Finance, 
S1 Ac, Peng 2-3Thn di 
bidangnya, Umur ' max35Thn, 
Penempatan di Bogor, berminat 
kirim CV ke siscaGindorub.com 


Dibthkn: Wnt sbg Cust.Service 
max.30th,bs Bh.Ingg &mandarir 
mInS1,Add advantage,Pglm rin 
2thyjir,tag Jwb. Lmr: PT.innocer 

Kompipergudangan kayu besar 7 
blk /1 Tegal alur jakbarshp.970- 
17 975/ guest. Nim@yahoo.com 


Dicari Capten,Kasir,min Pglmn 
2thsutk Rest diDaerah Muara 
Karang.Hub:021-70328185 


Dicari Cust Service.Wnta max 
28 th, SMK. Peng 1 th. Bs 
komp-MS Office. Dom Daan 
Mogot. Hub 081380349282 


Dicari guru bimbel. SD, hub 
081519761967 Joy Kids” toluk 
gong jl fajar No.2 RE Rw17 jkt 
14450 


Dicari: Cook, Lmr bawa Isg ke: 
Restoran Kinokawa Izakaya, 
Jl,Melawai Raya no.6 Jak-Sel tgl 
4,5,6 Oktober'12 pk.14-16 


Drafter Kuasai AutoCad 20630, 
p,min D8/STM, Jakut/ 
83625066/98794815 


REELANCE, Analis Audit 

Data Corporate,Pny Inet & 

150rb/doc 087788641108 
Kasir Utk Cafe P/W,SMA,Jujur. 
Lamaran Ke Cafe Bon Taman 
Anggrek GF.01.Jakarta 


Restoran N'Bar Kawasan keba 
yoran Lama Membthkan:Wait- 
res Koki,Bartender,Kasir,Syarat: 
P/W, usia 18-30th, Sanggup Ker 
Ja Shif, Min.SLTA. Lmrn Kirim 
Ke Jl. Dr. Susilo IV No.5EE Gro 
gol Petamburan JakBar 11450 
Email: info.karir@yahoo.com 


Salesman Lk2 & Admin Wnt Min 
SMA/SMK,usia 18-25th u/Jkt 
&Semarang.Hub:081282864543 


Showroom otomotif CBU bth 


sar.Oriver, Sm BL, bisa matic/ 
marwal pagimn min 5 th, usia 
max 40 th, Jr, disiplin, loyalitas, 
krim CV 4 foto JL Pondok 
Indah No, aksel 


Store Manager Cafe P/W,Min. 
30/D3.exp 2Thyens Aktif.Lmr, 
Cafe Bon Senayan City.JKT 


YPE in Data , Min D3/S1, 
Tes Kerja/Minggu,Rp 7it- 
Rp 10Jt”"0878 1526 0398. 


Jl Aom Keuangan 


Acc Bisa Jurnal Gaji 2-3Jt Imr Jl 
Parang Tritis Komplek Indoruko: 
No.1 BE Ancol Barat 


Bth Adm Proyek utk Kontraktor 
wanita,max30th,SMA/D3 pglm 
2thbs Komp Word, Excel,Lmen 
Krm ke:Green Villa Blok M no 17 
jakbar11440 ph:5696.2825 Elvin 


Btih Sgr Adm Wnt,single,max25 
thvbs komputer pnmplan mnarik 
Lmm:Jl Raden Saleh n0.89 Krg 
Mulya-karang Tengah Tgr 15157 


Butuh sgre Accounting Syrt: 
Wntjmax30th,minD3 Akuntansi 
palm min 2th di Restorange 
salary 3-6jt/bin.Dtg Isng/ krm 
Imr Ikp:PT.JMT,JI.Geraja Ayam 
No.1-3 Psr Baru Jakpus.Telp. 
3810700 / imt- hrdyahoo.com 


Bth Wnt u/Adm SMK Max.27th. 
Dtg Lgsg:Komp.Graha Cempaka 
Mas Blok C No.22 telp.1201826 


Cari Staff keuangan utk IFSFX 
Financial Investment, Dapat 
berbahasa Inggris dgn baik. CV: 
infoGifsfx.com (021729391259 


Cr Adm Wnt Lis SMK/sdrjt Max 
25th Palm Tdk Diutamkn ViaPos 
kompGlodokPlaza F54 jkt 11110 


Dcari Staf Akunting Pria/Wnt 
25-30t1,D3/SL Pulmn. 2thvbisa 
5.Officeg MYOB "ir 
im CV Kesinfo@sejatitours.com 


Deri Adm & Kasir (2 Org) utk 
bengkel mobil,Pglmn Lthn,Dom. 
BSD Cily dsktr. Hub: Auto 
Design 5380297, Jl. Pahlawan 
Seribu Kav. 9 - 11 (samping Kia 
Motor & Isuzu) 


Dibthkan Adm Min D3,Pglmn 
Min 1Th CV Krm Ke:PT LSJ JI.RE 
Martadinata” Komp Ruko 
Mahkota Ancol Blok:D/50 Jakut 


1445 


Dibutuhkan Acc Min D3,pglmn, 
kuasai Pajak & Lap Keu.Lmrn 
kerabs.sentosa@gmall.com 


Dicari karyawati admindsekreta 
tis Lmrn ka Jl raya srengseng no 
364 RE1/3 srengseng kembang 
an jakbar.By Email: BRM.D5G 
yahoo,co.id hub:081806531853 


DicrAdm (W) min SMA diutmkn 
baru lulus. Krm ke: JI RC Veteran 
No 8A Bintaro (021) 7340409 


IU maruerwa 2 sates 


Amplas Mfg,Sales 5 Orang, 
Pengalaman,Ada  Motor&Adm, 
30th, Kapuk. Hub:081.110.2424 


Dibutuhkan beberapa Marketing 
property unlimeted income, 
hubTosiapro 45852545 


Part time / freelance, Sales/ 
Telemkta, wnt, max 27th,Jakbar 
Hub:0812-1052-315 jam kerja 


Prsh Retail F&B Jkt membthkan 
Sales Eksekutif.Priamax 30th 
pglm di bid sales 3th,min SMK/ 
Sdrit,GajirBonus, Berminat hub: 
(021) 58900018-Ibu Indri 


Sales Alat? Listrik,Motor Sdri, 
KompPergudangan Pantai Indah 
Dadap-Dadap.085 788 111 938 


'SPG/SPB Untuk Gandaria City 
Max. 27th,SMK/SLTA, Pengala 
man Kerja,Lamaran,CV ke Gan 
daria City Mall Lt 1/180, Jak-Sel, 
Sebelum 15 Oktober 2012 


Dibthkan Sgr Junior Sekretaris 
Sdg Skripsi/Baru Lulus Usia 
Max 24Th Lmrn Lsg Dtg Ke:PT 
SGE Gd.Lina Jln.HR Rasuna Said 
Kav 87 Kuningan Jaksel, 


II erwirerobursi 


Butuh D3 S1 Tehnik msn mahir 
gmbr tehnik Auto cad CVafoto 
email: eva766hi@gerbangtata. 
co.id Hp 081282191124 


Kebibaru Jak-5 


Bth Sales wanita, pengalaman 
Pnmplan Mnarik Usia Max 28th, 
AAJM Bos: 021-27236333 "" 


Bth Sgr Marketing Wnt, pglmn 
Bdg Dana Tunai, Max 25th Min 
SMU, Pghasilan besar, pnmpilan 
rapih, menarik Hub: 021- 9291 
2250 -0812 8662 555 


12567 6000-2567 6076 


REST IN PEACE 


Telah meninggal dunia dengan tenang pada Hari Rabu, Tanggal 3 Oktober 2012 


Pkl 10.10 WIB di Rumah. 


Istri, Mama, Mama Mertua, Nenek, Mak Co, Saudari kami 


yang tercinta : 


Wan Mey 


REST IN PEACE 


Telah berpulang ke Rumah Bapa di Surga, pada hari Rabu, tgl. 03 Oktober 2012, 
pkl. 05.00 WIB. di RS. PURI INDAH. Anak, Suami, Saudara kami yang tercinta 


ta 


RK 
IGNATIUS ANDREW HERMAN SUSILO, SE, S.Kom 


Dalam u 


41 tahun 


PT. PACIFIC WAVE TELECOMMUNICATION - Indonesia 
PACIFIC WAVE Pte Ltd - Singapore 


Jenazah disemayamkan di HEAVEN Funeral Home. Lantai 8 Ruang PISCES. 
Jl. Gedong Panjang No. 47, Jakut. Dan akan dikebumikan pada hari Minggu, tgl. 
07 Oktober 2012. Berangkat dari HEAVEN Funeral Home pkl. 09.00 WIB. ke 
Pemakaman San Diego Hills - Karawang Barat. 


REST IN PEACE 


4 Telah meninggal dunia dengan tenang pada Hari Selasa, 
B1 Tanggal 2 Oktober 2012, Pukul 06.25 WIB dl RS Premler 
Jatinegara. 

Suami, Papa, Papa Mertua, Opa, Saudara kami yang tercinta : 


drg. TAUFIO FARDY 
(CHOK CE FIE/AFIE) 


Dalam Usia 66 Tahun 


Jenazah disemayamkan di Holy Funeral Home (Atma Jaya), 


Berangkat dari Rumah Duka Pukul 11.00 WIB ke 
Pemakaman San Diego Hills, 


Kami Yang Mengasihi : 
Istri :Innawati Salman 


Menantu: 
1, Arif Sukuandi 


Anak: 
1, Siska Melia Fardy 
BJ 2 Albert Gaivin Fardy 
Cucu: 
Joceline Sukuandi 


Beserta Segenap Famili 


REST IN PEACE 


Telah meninggal dunia dengan tenang pada Hari Rabu, 


Kami yang mengasihi : 
Papa : Freddy Susilo Papa Mertua : Alm. Lukiman Setiawan 
Mama : Lim Djiu Sian Mama Mertua : Almh. Vera Susiana 


Istri : Marisca Agustine Setiawan, ST. 
Saudara Kandung : Suami / Istri Saudara Kandung : 
Sri Suryati -- 
Sri Dewi 
Reny Sulvia Susilo, ST. 
Saudara Ipar : 
Iwan Setiawan, SE 
Inge Agustin Setiawan, SE 


Tanggal 3 Oktober 2012 Pkl 06.50 WIB di RS MMC, 
Papa, Papa Mertua, Kakek, Saudara kami 
yang tercinta : 


SRIE HANDAJANI (HETTY) 
(LIE KIEM NIO) 


Dalam Usia 84 tahun 


YONGKI JOE 


: Dalam Usia 59 tahun 


4 


Jenazah disemayamkan di Holy Funeral Home (Atma Jaya), 
Lantai Dasar, Ruang D-E-F, Jl. Pluit Raya No.2, Jakarta Utara, 
Dan akan dikebumikan pada Hari Sabtu, Tanggal 6 Oktober 
2012. Berangkat dari Rumah Duka pukul 10.30 WIB 
ke Pemakaman SAN DIEGO HILL KARAWANG. 
Kami yang mengasihi, 
Papa :Joe Kim Lin (alm) Papa Mertua :Lie Tjeng Huat (alm) 
Mama :Tong KoeyLan Mama Mertua :Yuniar Hakim 
Istri :Klasiana Alam 


Menantu : 
1.Ineke Senowijaya 
2.Daniel Vincent Hadikrisno 
Cucu: 
Yunike Natasha Prasetia 
Shawn Yu Prasetia 


Beserta Segenap Famili 


Jenazah disemayamkan di 9 Naga (Dharmais), Lantai 1, Ruang K-L, Jl. Letjen 
S.Parman Kav. Ikarta Barat. Dan akan dikremasikan pada Hari Jum'at, Tanggal 
5 Oktober 2012. Berangkat dari Rumah Duka pukul 10.00 WIB ke Krematorium NIRWANA. 
Kami yang mengasihi, 
Suami : Alm. Khemananda Soerjanto (Siek Tik Sing) 
Anak: Menantu: 
1. 2 Hok 1, Yoeke Soerjanto 


dr. Benediktus Elie Lie SpKJ 
Suami / Istri Saudara Ipar : 
Limita 

Wong Budi 

Beserta segenap famili 


2. SlekTjien Sloe 2. Ratna Susanti 

3. Slek Tjien Khong 3. Lie AHaTjen 

4. Siek Gwat Hiang 4. Alm.A.H.Ongseputra 
5. SlekTjien Kian 3. Khoa Ay Tjoe 

6. Siek Gwat lan 6. Bonni 


7. Siek Gwat Lie 7. T.Budiman 


Anak: 
1.Yudhi Prasetia 
2. Yuanita Prasetia 


Cucu / Cucu Menantu : 
Danette & Edwin, Amanda, Kristo, Teddy & Eva, Liza & Weiping, Veny & Hendra, Cecilia, 
Edward, Celia, Cicely ct), Evan, William, Philip Thomas, Sean, Shanne, Mathilda, 
Felicia & Marcel, Chiguita, Reinaldo, Michael, Adelaide. 


Kami yang turut berduka cita : 
Komisaris, Direksi & Karyawan Pacific Wave Group 


Cicit: 
Tina, Otte, Liam, Arielle, Alika 
Beserta Segenap Famili 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


42 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 4 Oktober 2012 


PROPERTI 


Tommy uTomo 


YB SUGIMO di Bandung melayangkan pertanyaan kepada 
kami, Isinya kurang lebih demikian “Saya baru saja melunasi 
angsuran KPR dan sertifikat sudah diserahkan oleh pihak 
bank, namun statusnya hak guna bangunan (SHGB). Saya 
bermaksud meningkatkan menjadi hak milik (SHM), Ke 


Meningkatkan Status Sertifikat 


mana saya harus mengurus? Dokumen apa yang diperlukan 
dan berapa perkiraan biayanya?" 

Dapat kami jelaskan, untuk meningkatkan status 
sertifikat dari SHGB menjadi SHM, Anda dapat mengurusnya 
ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai wilayah atau 
melalui jasa notaris setempat. Dokumen yang diperlukan 
antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) terbaru, sertifikat, dan KTP. 

Sedangkan biaya untuk meningkatkan status sertifikat 
adalah bervariasi tergantung wilayah. Adapun komponen 
biaya yang akan dikenakan antara lain biaya cek sertifikat 
dan biaya peningkatan ke SHM. 

Sebagai penjelasan tambahan untuk pembaca yang lain, 
sistem agraria negara kita mengenal beberapa jenis sertifikat 
properti. Status yang paling tinggi adalah SHM. Ini adalah 
jenis sertifikat dengan kepemilikan hak atas penuh oleh 
pemegang sertifikat. SHM juga menjadi bukti kepemilikan 
paling kuat atas lahan atau tanah karena tidak ada lagi 


Kepemilikan Rumi 


campur tangan ataupun kemungkinan kepemilikan pihak 
lain. Status SHM juga tak memiliki batas waktu. 

Sertifikat selanjutnya adalah SHGB. Pemegang SHGB 
berhak mendirikan bangunan di atas tanah yang memiliki 
sertifikat jenis tersebut. Namun, kepemilikan tanah atau 
lahan masih menjadi milik negara. Sertifikat jenis ini 
mempunyai batas waktu yang biasanya 20 tahun. 

Ada juga SHSRS yang menegaskan kepemilikan 
seseorang atas rumah vertikal, seperti apartemen, rumah 
susun, dan kondominium. Hunian vertikal ini dibangun di 
atas tanah dengan kepemilikan bersama. Meski demikian, 
hak milik atas satuan rumah susun bersifat perorangan dan 
terpisah. 

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat. 

Untuk informasi pembiayaan griya, silakan menghubungi 
cabang BNI terdekat atau BNI Call di nomor (021) 500046 
atau 68888 dari ponsel. Dengan senang hati kami akan 
melayani kebutuhan perbankan Anda, (“J 


Kirimkan pertanyaan Anda 
seputar pembiayaan, desain, dan hukum 
properti melalui e-mail ke 
klasika realestat@kompas.co.id. 
(dilengkapi data diri, nomor telepon, dan copy KTP) 


Pertanyaan yang menarik akan mendapat 
suvenir dari Kompas. 
Banner dalam bentuk digital dapat dilihat 
di http://epaperkompas.com 


| @enias F BNI 


" 


Miliki rumah impian 
dengan bunga cantik 
6,99Yo 


BNI memberi lebih 


xad 1 ata 


BNI griya 


dahinya menitiki rumah impian 


Dow Moregage Business 2012 


aga ABNI 


| (E 


BNI Griya Bunga Cantik 62816 pia 
tahun” ran angsuran dengan 


it krodit hingga Rp 5 miliar 


Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa 


PERANTI KANTOR 


DI era digital ini, kekuatan teknologi 
dan inovasi menjadi andalan demi 
memudahkan dan meningkatkan produk- 
tivitas kerja. Hal ini sudah tak bisa ditawar 
lagi. Pihak produsen pun berlomba: 
lomba menghadirkan kelengkapan fitur 
dan kecanggihan teknologi untuk terus 
mengikuti tuntutan pasar yang selalu 
berubah. 

Tak terkecuali dengan Lenovo lewat 
All in One PC A720 (57 305658) yang 
mendapat predikat “The Best All in One 
of CES 2012”. All in One PC dengan layar 
27 inci frameless dan 10 point multi touch 
screen ini dilengkapi kecepatan prosesor 


DOK LENOVO 


TU 


terbaru dari Intel i7 Ivy Bridge, memori 
sebesar 8 GB, dan kartu grafis kapasitas 
2 GB yang mendukung performa kerja 
Tak cuma untuk bekerja, perangkat ini 
juga mampu memberikan pengalaman 
hiburan tersendiri dengan sudut layarnya 
yang bisa diubah dari -5 hingga 90 
derajat, serta dilengkapi bluray dan TV 
tuner untuk memberi kenyamanan saat 


memainkan game-game layar sentuh 
ataupun menonton film dan siaran 
televisi 


Tentu saja, All in One PC A720 (57 
305658) ini juga dilengkapi fitur andalan 
dari Lenovo, seperti Lenovo Eye Distance 


system yang memberi peringatan pada 
pengguna bila jarak mata terlalu dekat 
dengan layar dan Lenovo Dynamic 
Brightness untuk menyesuaikan tingkat 
terang cahaya yang dikeluarkan oleh PC 
dengan cahaya sekitar, 

Dilengkapi dengan garansi on site 
selama tiga tahun, jika terjadi kerusakan 
pengguna bisa menghubungi layanan 
pelanggan dan petugas layanan pelanggan 
akan segera mendatangi. Namun, fasilitas 
ini hanya berlaku bagi yang berada 
dalam radius 20 km dari kantor layanan 
pelanggan Lenovo terdekat. (“ADTJ 


lenovo. :x 
THOSE 
WHO DO 


H520s 


« Intel € 
(3.3GH 


H520S ss 


« Intel Core POC G630 
(27GHz, 3 MB Cache) 

« Intel HAI Chipset 

“ 2GB ODR3 1066MHz 

8 50068 7200RPM SATAI 

“Integrated Intel HD Graphics 

« DVDRW Ramibo 

“Bin! ot Cord Reader 

“ DOS, Wredrkeyboard 

«1 Year On Site Waranty 

# NGASHDMI port 

S8 W LCD Display 


at Cocne) 


« 1TB 7200RPM SATAII 
» AMD HD7450 1G8 


Pa 
ce SVing , 


Rp.5.699.000. " 
wes yVisiland | Ma 1 
5. - 
| B320 sam 5 
Intel PD « Intel Core 13-2120 as mana 


27Gh1, 3M Cache) #0068 


(3.3GHz, IM Coche) 
“Intel H6l Ciioset 

« ATI RADEON HD6450 1GB 
«4GB DDRI 1333IMHz 

« ITB 7200RPM SATA 

« DVDRW Rambo Trayin 

» Wroloss Keyboard & Mouse, 

« OneKey IV (DKA) « IR Remoter 
» Windows 7 Home Premium $ 
« | Yaar On Site wWaranty, 
“21.57 Wide Muli Touch Scmen 


" 20” LCD (136x768 Resolutione) 


« WHITE COLOR 


Rp.5.049.000,- 


BANDUNGI22 
ai lanovo . Sehtten 
desktop pc maesIn Di 
hias one yaa | 6303106 1 si z arca 
onsite 
warrarty 
10, Galeri Karnpukar A32 9 ve 


Get Cash Back Rp 1.100.000,- 


Do all things 


K43D sr 


lenovo. cor 
THOSE 


« Intel Core IS Proc IS 2320 


(3.0GHz, 4M Cache) 
. 75 Cripsat 
" AMD HD7570 2G8 


« 4GB DDRI 1333MH2/ 


“ NTB 7200RPM SATAIN 


In Site Wa 


ED Display 


int mw 
CORE IS 


B540 


« Intel Core 15 34505 
(up to 3.5 GHz. 6M Cache, 8 GT/3) 
intal H81 Chipse 
« Nvidia GForce 2GB 
« 4G DDRI TIA3MHE 
» ITB 7200RPM SATAII 
RV lx 


AI 
In All in One PC 


" Windows 7 Home 


«IV Tuner 4 IR Remoter 


Do all things L 
With full load feature 


ML 
r) Tae —» 
Rp.11.999.000,- inteD oo 


— 
CORE IS 


Prank 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


